IbnuMajah 1-1000 


NoHdt 

Isi Arab 

Isi Indonesia 

1 

(JlJ ^ jj) Ujik 

1'u'\^ 

(JUJll DJJjA ^^\ 
i' AjIc- Jdll ^ i 

aj.1^ <J La 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 

Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apa yang aku 
perintahkan maka 
ambillah, dan apa yang 
aku larang maka 
tinggalkanlah." 

2 

Ulii (Jla ^liLall ^jj .'1«^ ^ liiik 
(jt gLicSil (jc 

Ljlslli 0^^ jjC. ^U-a 

jiililj «iill <)Ill (JjjolJ 

Lojll ^>£j£^ La 

ja£j^1 liU ^A^'lljj'll ^_jlc. 

1 jij 'Li’i 1 Iil La <I.a lj.1^ 

Ij^U (jt ij'g I 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] ia berkata; 
telah memberitakan 
kepada kami [Jarir] dari 
[Al A'masy] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Biarkanlah 
apa yang telah aku 
tinggalkan untuk kalian. 
Sesungguhnya orang- 
orang sebelum kalian 
binasa karena 
pertanyaan dan 
perselisihan mereka 
kepada para Nabinya. 

Jika aku perintahkan 
kepada kalian terhadap 
suatu perkara maka 
laksanakanlah semampu 
kalian, dan jika aku 
larang kalian dari suatu 
perkara maka jauhilah." 

3 

Ujii “Lj^ (jj _jjl uiiia. 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



(jt 

4j1c- Jdll JkUl 

ilill ^Ual ^^gic-Ua! ^Ljjj 

idll ^ 

kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah], 
dan [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 

Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Barangsiapa 
menta'atiku maka ia 
telah ta'at kepada Allah 
dan barangsiapa durhaka 
kepadaku maka ia telah 
durhaka kepada Allah." 

4 

^jj «lili .iic. jjj Ujik 

lw' (jt 1^ j 

^jc. ^ ^ ^jc. lil^UUI 

li] yf- (jjl isi^ 

iiil iiiil tj-0 ^-aj-u 

0.1u ^ ^aiLij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zakaria bin 'Adi] 
dari [Ibnu Mubarak] dari 
[Muhammad bin Suqah] 
dari [Abu Ja'far] ia 
berkata; " [Ibnu Umar] 
Jika mendengar sebuah 
hadits dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia tidak 
melewatkannya dan 
tidak pula sibuk dengan 
yang lainnya." 

5 

^ 1 uW 

^ >»jr^ ^ l^Ak 

^ ^ ^^ii 
(jc jjj (jc 

3jLij ^jLl\l ^IjjSII 

3 ' jli"- «Oll ^ 1 «lul 

j^ll Jlia ii^aiijj jiill jSil 

0.2^ ^ in^'l (^illj (jjSLaJ 
^ jj V ^_jik ULa l4j.lll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar Ad 
Dimasyqi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 

Isa bin Sumai'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sulaiman Al Afthas] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



_jj] Ia 11; 'j' 

<i3j| «iillj (jALa 

<i3j| J USjJ piuij “'jic. illl 

Ia jl^j (J^ 

dari [Al Walid bin 
Abdurrahman Al 

Jurasyi] dari [Jubair bin 
Nufair] dari [Abu 

Darda'] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
menemui kami, 
sementara kami sedang 
memperbincangkan 
masalah kefaqiran dan 
kami merasa takut 
darinya. Lalu behau 
bersabda: " Apakah 
kalian takut kepada 
kemiskinan? Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, sungguh 
akan diberikan kepada 
kalian dunia, hingga hati 
salah seorang dari kalian 
tidak bisa berpaling 
kecuali akan 
menemuinya. Sungguh, 
telah aku tinggalkan 
untuk kalian perkara 
terang benderang, 
malam dan siangnya 
sama." Abu Darda' 
berkata; "Demi Allah 
benar, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
meniggalkan bagi kita 
perkara yang terang 
benderang, malam dan 
siangnya sama." 

6 

.^ASk.M lljlk jl-j^ (jj ^ IjiiAk 

(jc. 4 'iT Ml UjAa. ^>4*^ jjj 

<jill Jjjoij Jlllll AjjI (jc 0^ (jj 
(Jl jj V Ajic, iill 

V (jJ (^^1 (j^ 4ijUa 

f f* 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




kami [ 8501 'bah] dari 
[Mu'awiyah bin Qurrah] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Akan senantiasa ada 
sekelompok dari umatku 
mendapat pertolongan. 
Orang-orang yang 
menghinakannya tidak 
akan membahayakan 
mereka hingga terjadi 
hari kiamat." 

7 

jji lijlk 

L)j L)j 

4Jiilc. jji (Jtj 

(jJ tjc. 4Jiilc. 

(jc ^ jjjaaJI (jj 

Jjli J ijle jj jA ^ 

^Ua (3^ JJ iill 

V j3 tj-o 

^ l^^^)jJaJ 

Telah menceritakan 
kepada kami Abu 
Abdullah ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hamzah] berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Alqamah 
Nashr bin Alqamah] dari 
[Umair Al Aswad] dan 
[Katsir bin Murrah Al 
Hadlrami] dari [Abu 
Hurairah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Akan 
senantiasa ada 
sekelompok dari umatku 
yang tegar berdiri di atas 
perintah Allah, tidak 
akan membahayakan 
mereka orang yang 
menyelisihinya." 

8 

pL^ lijlk (Jll ^ 1 jji Ujlk 

(J 13 ^ 

<^4 

<iiil ^ KVi iiiil ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami Abu 
Abdullah ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



V (.5^^ 

(jjlll lift L>“j^ 

bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Jarrah 
bin Malih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bakr bin Zur'ah] 
ia berkata; aku 
mendengar [Abu 'Inabah 
Al Khaulani] dan ia 
adalah sahabat yang 
mengalami shalat 
menghadap dua kiblat 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata; 

Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Allah akan 
senantiasa menanam 
tanaman (pembaharu) 
dalam agama ini, yang 
akan Ia arahkan untuk 
ketaatan kepada-Nya." 

9 

L-bollS ^ ^ 

U!i.lk ^ ^lall ljj.lk 

LW JJ^ oUaji 

^JjJa (jc. ‘ _ 'j» ■ » 

(jj| ^jUJc. (jjl (Jlaa 1 nlrs 
^ 'tVi jiiil ^^ .0>>1 

^ajil V lJj^ iiil 

^j-0 AijUaj Vj A^UjJI 
jjUij V (_>ulill jjjftUa 

^ jlaij ^ L>« 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Qasim bin 

Nafi'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hajjaj bin 
Arthah] dari ['Amru bin 
Syu'aib] dari [Bapaknya] 
ia berkata; [Mu'awiyah] 
berdiri khutbah, ia lalu 
berkata; "Mana para 
ulama kalian? Mana 
ulama kalian? Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Tidak akan terjadi hari 
kiamat hingga 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




sekelompok dari 
ummatku menang di atas 
semua manusia, mereka 
tidak menghiraukan 
orang yang 
menghinakannya dan 
tidak pula orang yang 
menolongnya." 

10 

jjjij jjj ,'IJT 111 Uj.lk t _ Ijir Ml 

jc. jc jc 

jj il)^ iULil 

AjIc- Jdil ^ i Jdll 
^_jJc. ^_5^i 4ijUa (Jl jj V (iJla 

(ji ^ jjJaj (3^^ 

jc iil <^ij 

D^j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

S 5 m'aib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Basyir] 
dari [Qatadah] dari [Abu 
Qilabah] dari [Abu 

Asma' Ar Rahabi] dari 
[Tsauban] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Akan 
senantiasa ada 
sekelompk dari umatku 
yang ditolong di atas 
kebenaran, tidak 
membahayakan mereka 
orang yang 

menyelisihinya hingga 
datang keputusan Allah." 

11 

.'IJ» Ml QJ <>ill .1^ ,'IJir lii jji lijSk 

(Jla jjI lijSi 

^ IT in'l jjc. ‘ " 

.ijc. U£lla <iiil ^jj 

Ja^ ^iuij 4.^ ^1 i_g^^ 

(l)t (jjl=^ J 

P ? (jy=^ -“J 

1^ 31 ^ JaLijVi li^il 

1 JA jjlj 4.jVI o3a ^ «iill (Jt^joi 

(jc. 3^)^ (Jjjoill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Abdullah bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] ia berkata; aku 
mendengar [Mujalid] 
menyebutkan dari [Asy 
Sya'bi] dari [Jabir bin 
Abdullah] ia berkata; 
"Kami berada di sisi 

Nabi shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




wasallam, beliau lalu 
membuat satu garis, 
kemudian membuat dua 
garis di sisi kanannya 
dan dua garis lagi di sisi 
kirinya. Kemudian 
beliau meletakkan 
tangannya di garis yang 
tengah seraya bersabda: 

" Inilah jalan Allah." 
Kemudian beliau 
membaca ayat ini: "Dan 
bahwa (yang Kami 
perintahkan) ini adalah 
jalan-Ku yang lurus, 
maka ikutilah dia; dan 
janganlah kamu 
mengikuti jalan-jalan 
(yang lain), karena jalan- 
jalan itu mencerai- 
beraikan kamu dari 
jalan-Nya." 

12 

(> (jj 

^U. ^ 

djlij ^ J ^ 

,^j ^ 0Jja Of 

liikj La^ e' 'l'Ku.il Jilk (jx 

'-« ljJj v1 oUijk ^1 jA 

^ 2i\ 5J 

'M fJ^\j,lSh 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid Ibnu Al 
Hubab] dari [Mu'awiyah 
bin Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Hasan bin Jabir] dari 
[Al Miqdam bin 
Ma'dikarib Al Kindi] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Dikhawatirkan 
seseorang bersandaran di 
tempat duduknya, 
diceritakan kepadanya 
sebuah hadits dariku, 
namun ia berkata; 

'Antara kami dan kalian 
adalah kitabullah 'azza 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




wajalla. Apa yang kami 
temukan yang halal 
darinya maka kami 
menghalalkannya dan 
apa yang kami temukan 
yang haram darinya, 
maka kami 
mengharamkannya.' 
Ketahuilah, 

sesungguhnya apa yang 
diharamkan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah seperti 
yang diharamkan Allah." 

13 

^ a > 'I jjj jj.^ U!i.lk 

Ijl Aji ijk Ajj^ (jj ^jUila IJjia. 

^dlil jj j ji Jla ^ 

^ ii'J ^ ^ 

aJc. iiil 

Telah meneeritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
meneeritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] -aku bertanya 
kepadanya di rumahnya- 
dari [Salim Abu Al 

Nadir] -kemudian ia 
membaca sebuah hadits-, 
ia berkata; atau [Zaid bin 
Aslam] dari [Ubaidullah 
bin Abu Rafi'] dari 
[Bapaknya] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh, 
salah seorang dari kalian 
akan ditemui dalam 
keadaan duduk 
bersandaran di tempat 
duduknya, lalu datang 
kepadanya perintah dan 
laranganku, namun ia 
berkata; 'Aku tidak 
mengetahui, apa yang 
kami jumpai dalam 
kitabullah, maka kami 
mengikutinya.'" 

LLo <iiLi )! 1 

V J 'l ji Aj 

4ll UjliS ^ i'» l5 

ol'i»'nl 

14 

^ Aa^ a 1 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 



jjj (jUoJC. 

gj (jt (jt 

<illl ^jc. ..Iabw.!» 

(ji (Jla ^iuij 4.J^ ^1 ^U.1 

AAa ljg.al 

b j4^ 

kepada kami [Abu 
Marwan Muhammad bin 
Utsman Al Utsmani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd 
bin Ibrahim bin 
Abdurrahman bin Auf] 
dari [Bapaknya] dari [Al 
Qasim bin Muhammad] 
dari [Aisyah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Barangsiapa 
membuat perkara baru 
dalam urusan kami yang 
tidak termasuk darinya 
maka dia tertolak." 

15 

J^l^l .liaJi Uj.la. 

(jc. (jj ‘Ijlil ^gjLaAlI 

(1)^ 

(jljjia. jjjjli lW ^ 

1 .il ^ gLLajVl jj-o 

AjIc- Jdll ^iJdll .ijc. 

(_gg' (Jajll (jgLolJ 

<llc. gij «.Lail ^gjj 

^^iLa aiil (Jg^g LoLal^ll 

<)ill (Jgjoig 4.jJc. iill 

g^g Ij gjail jiijJij ''.^C. illl (_slj-a 

‘ iklgLk ^UJI (Jjoigl ^ 

(ji «iill Jgjoig Ij (Jlia ^glLajVl 
■^J UJ^ u'^ 

jiiulg 'Ulc. jill jlll (Jgjoig 

o^i p t>^i jUj Ij p 

(Jll jl^l^^l iUil 

0JA / i..i-kV jillj ^gll 

V i^gj 5^ (_s^ lijlgj 4 jVI 

i_S^ ^J-^ p fPP 

1 j^UnJj LLa 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
bin Al Muhajir Al 

Mishri] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laist bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Urwah bin Az Zubair] 
bahwasanya [Abdullah 
bin Az Zubair] 
menceritakan 
kepadanya, bahwa 
seorang laki-laki Anshar 
mendebat Az Zubair di 
samping Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 
masalah pengairan yang 
biasa mereka gunakan 
untuk menyiram pohon 
kurma. Orang Anshar itu 
berkata; "Biarkan air itu 
lewat," tetapi Az Zubair 
tidak mengindahkannya. 
Maka terjadilah 
perdebatan di antara 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




keduanya di hadapan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: " Airilah 
(kebunmu) wahai 

Zubair, setelah itu 

Alirkan air tersebut 
untuk tetanggamu." 

Tetapi orang Anshar 
tersebut marah seraya 
berkata; "Ya Rasulullah, 
apakah karena dia anak 
pamanmu?" Maka 
berubahlah wajah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
beliau bersabda: "Hai 
Zubair, airilah 
(kebunmu), setelah itu 
tahan airnya agar ia 
kembali ke asalnya." 
Abdullah bin Zubair 
berkata; Maka Zubair 
berkata: "Demi Allah 
saya mengira bahwa ayat 
ini turun dalam kejadian 
tersebut: "Maka demi 
Rabbmu, mereka (pada 
hakekatnya) tidak 
beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim 
dalam perkara yang 
mereka perselisihkan, 
kemudian mereka tidak 
merasa keberatan dalam 
hati mereka terhadap 
putusan yang kamu 
berikan, dan mereka 
menerima dengan 
sepenuhnya." 

16 

(jLl (> jJLu. (> ijA Jli 1> 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 



jill frLoj V (JI 3 

UI aI 

jiiil 0 ^ (JUj 

UI ^ Jdll 

An Naisaburi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazaq] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Salim] dari [Ibnu Umar] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Janganlah kalian 
melarang hamba 
perempuan Allah untuk 
shalat di masjid." Lalu 
seorang anaknya 
berkata; "Sungguh, kami 
akan melarang mereka." 
Maka Ibnu Umar pun 
marah besar seraya 
menghardik; "Aku 
bacakan kepada kalian 
hadits Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, namun 
engkau katakan; 
'Sungguh, kami akan 
melarang mereka.'" 

17 

dulj 

Vll (jJ (_>-a42>. jJmC. jI\j 

Ujlk ^^illll i-jIAjII IJjlk 

^ ^l£ <jbUM Qj <>iil 
(Jllj « 14 ^ <■' a.'i^'^ kl ^jjl “Ulk 

<Jc. <i3jl ^ <iill jjj 

V l^l 14 ^ 

Ljjjj lj.lC (_j£jj Vj IjjLa 

^Utl (Jl&Lxll Uijj 

(jl a^^^ 4.j^I ^jj| 

X\^ j\r-. jJll ^ i Jdll 

V I_a^ fj 

lil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
binTsabit Al Jadari] dan 
[Abu 'Amru Hafsh bin 
Umar] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul W^hab 

Ats Tsaqafi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ay 5 mb] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Abdullah bin 
Mughaffal], bahwa salah 
seorang dari 
keponakannya duduk di 
sampingnya, kemudian 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




ia mengetapel. Maka ia 
pun mencegahnya seraya 
berkata; Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
melarangnya. Beliau 
bersabda: "Tindakan itu 
tidak dapat memburu 
buruan, dan tidak pula 
menghancurkan musuh. 

Ia hanya memecahkan 
gigi dan mencungkil 
mata." 

18 

uj.lk Uj.la. 

(^jlLajVi ‘"'-'l ‘^'1 (jj djUc. 

iiiil J r c nVi'l 

^jULo ^ 

^lill JJila jl 

^311 3 ^ fAj 

jjl£lj 1^1 (j 

1 jc,l^ ^ijjjj 

^ Ji^iL vj ^iiu 4^iii 

AJ (jUSo^^jiaj Vj ^ V.' 

u^i j^j\ V 4 ' 4 

jUa La V] 

Jiill o^Uc- 

^ 'jj X\'.'JJ 4 j1c- Jdll ^ ^ 

V iiil L)^ 

^4a 4^.i(illj ^ 3 ^ lJ^ 

U t^La^l La L^Ua^l ^ a1 

Lqj <l^all ^uic. -^ 3 ^^ b 

Ui Ij (iJl^ 4‘i'i^U»^ ^j -0 (Jla 

LLa^i ^1 -^ 3^1 

Lj^j 1^4x1 j 14 ^ diU 
J-a^lj 

3^ lJ4 Lo (_ 3 Jjlill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hamzah] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Burd bin Sinan] dari 
[Ishaq bin Qabishah] 
dari [Bapaknya] berkata; 
[Ubadah bin Shamit Al 
Anshari] adalah seorang 
komandan dan sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
ikut berperang bersama 
Mu'awiyah di bumi 
Romawi. Dia 
memperhatikan orang- 
orang yang sedang 
melakukan jual beli 
pecahan emas dengan 
dinar dan pecahan perak 
dengan dirham. 

Kemudian ia berseru; 

"Hai manusia, 
sesungguhnya kalian 
telah memakan riba, aku 
telah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Janganlah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


kalian menjual emas 
dengan emas kecuali 
sebanding, tidak ada 
kelebihan dan tidak ada 
penangguhan antara 
keduanya." Mu'awiyah 
berkata kepadanya; 
"Wahai Abui Walid saya 
tidak memandang riba 
dalam transaksi ini, 
kecuali dalam 
penangguhannya! " 
Ubadah menjawab; 

"Aku sampaikan 
kepadamu hadits dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, namun 
engkau berpendapat 
dengan pandanganmu 
sendiri. Sungguh, 
sekiranya Allah 
mengeluarkanku, maka 
aku tidak akan tinggal di 
wilayah kekuasaanmu 
meski aku di bawah 
perintahmu." Ketika 
kembali ke Madinah ia 
bertemu Umar bin 
Khaththab, lalu Umar 
berkata kepadanya, "Hai 
Abui Walid, apa yang 
membuatmu datang ke 
sini? Lalu ia ceritakan 
kisah tersebut kepada 
Umar, dan ia tidak 
bercerita tentang tempat 
tinggalnya. Umar pun 
berkata: "Hai Abui 
Walid, kembalilah ke 
negerimu. Sungguh, 
Allah akan membuat 
satu negeri menjadi hina 
tanpa keberadaanmu dan 
orang-orang sepertimu." 
Kemudian Umar 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




menulis surat untuk 
Mu'awiyah; "Engkau 
tidak berhak 
memerintahnya, dan 
ajaklah manusia 
mengikuti apa yang 
dikatakannya, karena dia 
di atas kebenaran." 

19 

^JaUSI jji Ujlk 

yi\A ^ Jiill ^jc- 

jiiil IjVh^ ^lJc- 

jA ^iulj <^1 ^ 

fll^lj ol^l3 oUaI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Al Khallad Al 

Bahili] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Ibnu Ajian] 
berkata, telah 
memberitahukan kepada 
kami [ Aun bin 

Abdullah] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] ia 
berkata; " Jika aku 
bacakan kepada kalian 
sebuah hadits dari 
Rasulullah, maka 
anggaplah bahwa 
Rasulullah yang 
menyampaikannya, dia 
yang memberi petunjuk 
dan dia yang berwasiat 
takwa." 

20 

L^ (J L^ "“J^ 

(jc. ‘.'" 1- 

^iiuij 'uic. iiil <)iil (Jjjoij 

oliAl jA <J IjjJaS lij.lk 

el^ij ol^ijj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Muhamad 
bin Basysyar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari [Syu'bah] dari 
['Amru bin Murrah] dari 
[Abui Bahktari] dari 
[Abu Abdurrahman As 
Sulami] dari [Ali bin 

Abu Thalib] ia berkata; " 
Apabila aku bacakan 
kepada kalian sebuah 
hadits dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




wasallam, maka 
anggaplah bahwa 
Rasulullah yang 
menyampaikannya, dia 
yang memberi petunjuk 
dan dia yang berwasiat 
takwa." 

21 

^jC- JiJaall ^ 

jcolwjA (> 0^ 

V (Jl® ^U.-i 

^_pc. ^.ikl CLl.lkj \ja (^JC.1 
A^jl jAj 

(Jj3 ^j.0 La lil j2 i^l 

iiia UU jjiiik 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali Ibnul 
Mundzir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammmad bin 
Fudlail] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Maqburi] dari 
[Kakeknya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Sungguh 
akan aku beritahukan, 
ada seseorang dari kalian 
yang tidak mau 
menyampaikan haditsku. 
Sambil bersandar di 
tempat duduknya ia 
berkata; 'Bacalah Al 
Qur'an, semua yang 
dikatakan (dalam Al- 
Qur'an) berupa 
perkataan yang baik 
maka akupun 
mengatakannya." 

22 

(jc. ^^\ 

^1 <iLi 1^ j^aC. 

^ ^Ua UJ^k J ^ ® jA 
^LojIjuj ^ 0.13^ "'k 

^ JJ^ tjJ lijik 

jjc. 1^1".w lil (jjl 

^ Ijjjk ^luij 4.^ 2 jI Uli 

(juuii jji (jUiUiSii ^ 

Ull .1^ ^ ^j-kj lii.la. 

’'» ^ 'I ^ 1 ''^ ^ inj ll^)^l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 'Abbad 
bin Adam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] dari 
[Syu'bah] dari 
[Muhammad bin 'Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah]. 

Menurut jalur lain; Telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 



<3^ »(jj jj^ jjc 

^ iiil 
^ iiil 

kami [Hannad bin As 
Sari] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Amru] dari [Abu 
Salamah] bahwa [Abu 
Hurairah] pernah berkata 
kepada seseorang; "Hai 
keponakanku, jika aku 
bacakan kepadamu 
sebuah hadits dari 
Rasulullah, maka 
janganlah kamu 
membuat perumpamaan 
selainnya." Abui Hasan 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Yahya bin 

Abdullah Al Karabisi 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Ali bin Al Ja'd dari 
Syu'bah dari Amru bin 
Murrah sebagaimana 
hadits Ali Radliallahu 
Ta'ala 'anhu." 

23 

Ujik lW Ijji^ 

1 (jc- ^ jliLX 

JJ^ 

^jsuaiM ^Lla^! L^U 

\jak Jll <A V] jj»ijA-s 

(Jll ial l]j^ klL^ 

X\^ j\r-. jJll ^ i Jdll 

(jll Jla Jjlj (jl£ UJs 

“Ulc. iiii ^_sij-a Jii «dii (3J 

4.2J tlljlajS Jll 
ja 4 jO“U iaJo 

("'■sjVllj oLj^ CjSjj^jC-l 

j! (JjJ j1 Jll ^lijl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 

Mu'adz] dari [Ibnu Aun] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muslim Al 

Bathin] dari [Ibrahim At 
Taimi] dari [Bapaknya] 
dari [Amru bin 

Maimun] ia berkata; 
Tidaklah [Ibnu Mas'ud] 
menyalahkanku di 

aiL ^ ^ ^ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




malam kamis, melainkan 
aku mendatanginya. - 
'Amru bin Maimun 
berkata; - Aku tidak 
mendengarnya 
mengatakan sesuatu pun 
dari hadits Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Kemudian 
pada suatu malam dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda;, 
maka dia menunduk. - 
'Amru bin Maimun 
berkata; - Aku lalu 
memandang kepadanya, 
ia waktu itu sedang 
berdiri sambil 
mengancingkan kancing- 
kancing jubahnya, 
airmatanya bercucuran 
dan urat lehernya naik 
turun. Dia berkata: 

"Atau selain itu, atau di 
atas itu, atau dekat dari 
itu, atau serupa dengan 
itu." 

24 

ijjSi (jj jji liiia. 

(jt jjc (jjl (jc jUi (jj jUJl 
LW iJi 

4il (jc. 1 jJ lilllji 

^ jia 

<)ill J (iJli 1-ttS jl (Jla 4j.o 

^iuij 4.^^ 4il 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 

Mu'adz] dari [Ibnu 'Aun] 
dari [Muhammad bin 
Sirin] ia berkata; Jika 
[Anas bin Malik] telah 
selesai dari membacakan 
sebuah hadits 

Rasulullah, ia berkata; 
"atau sebagaimana 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


25 

iJjia. J ^ (jt 

(jj (jj 

JJ^ Jc 44*2i Uj.lk Jla 
<jji lW L)^ lW 

^ jl jjj liiilll 

4.Jc. <>ill (jc. 

(‘'uw'lj 1 'n. n 'l J (JU 

^.Ac. ^1 ‘'ili (j^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] dari 
[Syu'bah]. Dan dari jalur 
lain; Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdiy] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
['Amru bin Murrah] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] ia berkata; Kami 
berkata kepada [Zaid bin 
Arqam]; "ceritakanlah 
kepada kami hadits dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam," ia 
berkata; " Kami telah 
menjadi tua dan pelupa, 
sedangkan hadits 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam itu 
sangat keras (berat)." 

26 

^jj <ilil .1^ jjj ,'i:<i^« Uj.ik 
AjLi (jc. ^>jja:ll jjI l|iik 
("'T«^11 (Jll jflLill (jj ^1 

<ijai ^ytc. (jjl ^ J» l’:!! 

<i3j| J (jc. (‘'tWj 4’lita 111 Lai 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu An Nadhr] 
dari [Syu'bah] dari 
[Abdullah bin Abu As 
Safar] ia berkata; "Aku 
mendengar [Asy Sya'bi] 
berkata; " Aku berguru 
kepada [Ibnu Umar] 
selama satu tahun, 
namun aku tidak pernah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




mendengar ia 
membacakan satu hadits 
pun dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 

27 

(ji j^i Ujlk jjiaJI 

(jc (jiijUa (^1 ^ 'yaJi 

(Jla 

U«Q-%. < UiQ-%. \ 1 

AJc. iiiil CJ^ 

^ ‘ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Abdul Azhim Al 
Anbari] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurazaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Ibnu Thawus] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
Aku mendengar [Ibnu 
Abbas] berkata; "Dahulu 
kami menghafal hadits, 
sedangkan hadits dihafal 
langsung dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Maka jika 
kalian melakukan 
kesulitan dan bermanja- 
manja maka sekali-kali 
tidak mungkin bisa." 

28 

lijSk 0 . 4 ^ ^ .l^i IJjSk 

J» iti'I jjc. .llLaJi (jc. Jj j ^jj 
Uji^ll ^jj 4ja j3 (jt 

1 'iTJ.tij 4iJ^l UjUaLSI ^jj 

4i (JUj ^jJa^ ^1 IjiLo ^ Mi:n'^ 
("nuia ^ jlJj.-a 

^ ^ (3^ ^ 

4.j1c. jjii ^i ^1 

<j (ji ujjji Clij.laJ 

jjjA ^ JJ^ (jl^ 

1 J .10 J i jd 

UjLkjLai 1 jllij ^a 4 ilici A<j'j 

Uij <>^1 <llll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Mujalid] 
dari [Asy Sya'bi] dari 
[Qarazhah bin Ka'ab] ia 
berkata; Umar bin 
Khaththab mengutus dan 
mengantar kami ke 

Kufah. Ia berjalan 
bersama kami hingga 
sampai di suatu tempat 
yang disebut Shirar. Ia 
lalu berkata; "Apakah 
kalian tahu kenapa aku 
berjalan bersama 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




kalian?" Qarazhah bin 
Ka'ab berkata; Kami 
menjawab, "Karena hak 
menemani Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan hak 
sahabat Anshar." [Umar 
berkata]; "Akuberjalan 
bersama kalian karena 
ada satu hadits yang 
ingin aku sampaikan 
kepada kalian, dan aku 
ingin kalian 
menghafalnya karena 
perjalananku bersama 
kalian, beliau bersabda; 
"Sesungguhnya kalian 
datang kepada satu kaum 
karena Al Qur'an di 
dalam dada mereka 
mendidih seperti periuk 
yang mendidih. Jika 
mereka melihat kalian 
mereka akan 
menjulurkan leher- 
lehemya kepada kalian 
seraya berkata; 'Hai para 
sahabat Muhammad, 
riwayatkan sedikit saja 
hadits dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan aku adalah 
rekan kalian." 

29 

.1^ ^ uj.ik 

(jc. j jjj jLLk Uj.lk 

t. v'‘"'i (jj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 

Zaid] dari [Yahya bin 
Sa'id] dari [As Sa'ib bin 
Yazid] ia berkata;" Aku 

(illLa ^ >n t* ^'«v . ^\i A ij^ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




menemani [Sa'd bin 
Malik] dari Madinah ke 
Makkah, dan aku tidak 
mendengar ia 
membacakan satu hadits 
pun dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 

30 

^1 .ilC-J 

C>i J j lW 

QC. I^l3 

^ ^jC. lilLojUJ 

4^1 ^jC, Vi\A ^ ^1 

aHjjj iiiil ^-iLa Jiill 

IjJJ^ ^ 

^lill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Suwaid bin Sa'id] dan 
[Abdullah bin Amir bin 
Zurarah] dan [Isma'il bin 
Musa] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Simak] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah bin Mas'ud] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Barangsiapa berdusta 
atas namaku dengan 
sengaja, maka hendaklah 
ia menyiapkan tempat 
duduknya di neraka." 

31 

(jj ^Lt (jj <iiil .ijc liiia. 

(jj eji jj 

(jc. jj\^-iVa (jc. t*3j^)jjl ' 

julil jc 

V y ' 4_j1c Jdll ^ i Jdll 
l)!^ 

jiiii ’ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin 'Amir bin Zurarah] 
dan [Isma'il bin Musa] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Manshur] dari [Rib'i bin 
Hirasy] dari [Ali] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Janganlah kalian 
berdusta atas namaku, 
karena sesungguhnya 
dusta atas namaku akan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




memasukkan ke dalam 
neraka." 

32 

^jC. ^ lijik 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
Al Mishri] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Anas bin Malik] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Barangsiapa berdusta 
atas namaku, -aku 
mengira beliau bersabda: 

- dengan sengaja, maka 
hendaklah ia 
menyiapkan tempat 
duduknya di neraka." 

l.lJ(uLLa ^li 4'n>>T\ £^5-^ ^ ^ vSs (jA 

^lill 

33 

LW ^ IjjS^ 

^ IJjik 

iiil -iiil 

I.1^uLLa 

^lill ^j-o ijnj^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Khaitsamah Zuhair bin 
Harb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Abu Az Zubair] dari 
[Jabir] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: 

" Barangsiapa berdusta 
atas namaku dengan 
sengaja, maka hendaklah 
ia menyiapkan tempat 
duduknya di neraka." 

34 

Ujik lW 

^ ^j£. .fl 

^1 ^ jc 

jiiil iiiil (JlilU 0^3^ 

^ Lo (3^ lJ L>^ ^iiujj ^^ic. 

^lill ^j-o 0.1x1^ Jai 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] dari [Muhammad 
bin 'Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Barangsiapa 
berbicara atas namaku 
dengan sesuatu yang aku 
tidak mengatakannya, 
maka hendaklah ia 
menyiapkan tempat 
duduknya di neraka." 

35 

Ujik Ijjik 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Ya'la 

At Taimi] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Ma'bad bin Ka'b] 
dari [Abu Qatadah] ia 
berkata; Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda di atas mimbar 
ini: " Janganlah kalian 
banyak-banyak 
membacakan hadits 
dariku, maka 
barangsiapa berkata atas 
namaku, hendaklah ia 
berkata dengan benar 
atau jujur. Barangsiapa 
berkata atas namaku 
dengan sesuatu yang aku 
tidak mengatakannya, 
maka hendaklah ia 
menyiapkan tempat 
duduknya di neraka." 

gC. yiS Sm tjc. t3^] 

jIiI (Jjjujg CliA^cLuilll ^1 

l! 

djjAaJl oj^j j^Ij] 

ji lik 3^ 3^ 

32 ! jil bi 31 ^ 3j^ L>^j 

jlill ^ya ijnj'2 

36 

bjlk 

1^.1^ 0 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin 
Basysyar] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar 
Muhammad bin Ja'far] 

(jc. 4.«jai lila. ja*:?. (jj 
jjc. o^)kj-a ^jj k 

L)! LW ^ LW 

li-ol jiJI (jj jl3^ lilis 3 I 2 A^i 

3jJJ j (jt tllOkj i^W a . .il V 3^ 
bl^ ^albj AjIc. jlll (_jlba <11 

35Sij ijilij (jjl ^ioii 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 



dii-ui ^ Loi (JI3 

A.1 a t ** w .fl ." ^ \jj 

1 jj'' i\a ^W t v^^ 

jUll 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [8501 'bah] dari 
[Jami' bin Syaddad Abu 
Shakhrah] dari ['Amir 
bin Abdullah bin Zubair] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata; Aku berkata 
kepada [Zubair bin 
Awwam]; "Kenapa aku 
tidak mendengarmu 
menceritakan hadits dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
sebagaimana aku pernah 
mendengarnya dari Ibnu 
Mas'ud, Fulan dan 
Fulan?" ia menjawab; 
"Sesungguhnya aku 
tidak pernah berpisah 
dengan Rasulullah 
semenjak aku memeluk 
Islam, akan tetapi aku 
telah mendengar satu 
kalimat yang beliau 
ucapkan: " Barangsiapa 
berdusta atas namaku 
dengan sengaja, maka 
hendaklah ia 
menyiapkan tempat 
duduknya di neraka." 

37 

,'ljlt mi (jj 1-li.l^ 

jlail tJj 

<iill (JlSU ^jc. 

jiiii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Mutharrif] dari 
[’Athiyyah] dari [Abu 
Sa'id] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Barangsiapa 
berdusta atas namaku 
dengan sengaja, maka 
hendaklah ia 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




menyiapkan tempat 
duduknya di neraka." 

38 

;_ 5 ji (jj jji iJjik 

(jj' L« 

gj ^ ^ (jt 

4 .^ iill (j» ^ 'ir- 

Ijjja. ^_gjc. tilik (ji (Jla jiilij 
ikl 3 ^ 4ji IJJJ J 

jiilill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Hisyam] 
dari [Ibnu Abu Laila] 
dari [Al Hakam] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Ali 
radliallahu 'anhu] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: " Barangsiapa 
menyampaikan satu 
hadits dariku, sementara 
dia melihat bahwa hadits 
itu dusta, maka dia 
adalah salah satu 
pendusta." 

39 

iJjik. 4 j^ j_ 5 ji (jJ jji lijik 

gUlj gJ .'laka UJ.lk. j ^ 

S?ll jai-k ilkk Ujik Jll 
^ (jc. |»lkJI (jc. 4jkjl IJjik 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']. Menurut 
jalur lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ja'far] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari [Al 
Hakam] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Samurah bin 
Jundab] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: " Barangsiapa 

pk ^ ^ 

4.jic. iill (_slka Pkll (j*jAi^ gJ 

1 (Jli 

ikl 3^ 4Jl ^ JJ JjA J 

jiiliil 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




menceritakan satu hadits 
dariku, sementara dia 
melihat bahwa hadits itu 
dusta, maka dia adalah 
salah satu pendusta." 

40 

Ujik (jJ jjLoJC. liiia. 

jjjLoC-Vi ijc- Oi ■'!■«'> ■« 

(Si ^ 

i> iM 

Ls^ ‘S 'Sj Ly° 

Lji£ j4 J lL.lk 

.1^ ^ .ik! 

^ i' llL^I Jdll 

(‘‘uW (jLo ‘Ciiul jjc /.nuiVI 

c Ji’lW s J-Ojol 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari [Al 

A'masy] dari [Al 

Hakam] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Ali] dari 

Nabi shahahahu 'alaihi 
wasaham. Beliau 
bersabda: " Barangsiapa 
meriwayatkan dariku 
satu hadits, sementara 
dia melihat bahwa hadits 
itu dusta, maka dia 
adalah salah satu 
pendusta." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abduhah] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Hasan bin 

Musa Al Asyyab] dari 
[Syu'bah] sebagaimana 
hadits [Samurah bin 
Jundab]. 

41 

Ujii t_5ji (jj _jji uiiia. 

lw i. 'j.'^ (i^j 

j_yji jj (jjiui jc ^Ij 

A '4 iti (jj ojjijJI (jc. ‘ _ 

A Ae-. jJll ^Jdll (Jl.^13 

jA J Clj.lk ijM 

.iki ^ lS^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Habib bin 
Abu Tsabit] dari 
[Maimun bin Abu 

Syabib] dari [Mughirah 
bin Syu'bah] ia berkata; 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Barangsiapa 
menyampaikan satu 
hadits dariku, sementara 
dia melihat bahwa hadits 
itu dusta, maka dia 
adalah salah satu 
pendusta." 

42 

jJjll 1 ^ 

^ .1^ ^^ 
(JU ^Ik 

^ .Otn 

iil (^jika ^1 J 

t 'UiriJjA djl j 4 jIc- 

U l^ko diajij 

aJ^jm \ 'i ihr-J ^1 

q\j ^kUflllj ^kulllJ <illl i^^^Lli 
^j-o Qjjfllaj Ijun*^ 1.1^ 

4kLj ll!))bkl 

UJJ c-lslkll 

^Ujj \ jg jV^ IjjJaC- 

4k^ CjljJ^Jall 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Ahmad bin Basyir 
bin Dzakwan Ad 
Dimasyqi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Ala'] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Abi Al 
Mutha'] ia berkata; aku 
mendengar [’lrbadl bin 
Sariyah] berkata; "Pada 
suatu hari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri di 
tengah-tengah kami. 
Beliau memberi nasihat 
yang sangat menyentuh, 
membuat hati menjadi 
gemetar, dan airmata 
berlinangan. Lalu 
dikatakan; "Wahai 
Rasulullah, engkau telah 
memberikan nasihat 
kepada kami satu nasihat 
perpisahan, maka berilah 
kami satu wasiyat." 

Beliau bersabda: " 
Hendaklah kalian 
bertakwa kepada Allah, 
mendengar dan taat 
meski kepada seorang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




budak Habasyi. Dan 
sepeninggalku nanti, 
kalian akan melihat 
perselisihan yang sangat 
dahsyat, maka hendaklah 
kalian berpegang dengan 
sunnahku dan sunnah 
para khulafaur Rasyidin 
yang mendapat petunjuk. 
Gigitlah sunnah itu 
dengan gigi geraham, 
dan j angan sampai 
kalian mengikuti 
perkara-perkara yang 
dibuat-buat, karena 
sesungguhnya semua 
bid'ah itu adalah sesat." 

43 

L>^ L>^ lIj* ^ 

^ (Jja-ujjj ^ J) i A 

.1^ ^ 

.1^ ^jC- ^ ^ \ \\^ ^ ^jc- 

4ji ^ a'Ku'I tjj 

^^l_uj ^ ^jJalj^^jstJl ^A.ui 

Jdll ^ ^ ‘ JlUI 1 i U»ri Jj\jj‘qj 

Uka UJjlill 

a Uf, j^\ oJA jill Ij 

j| Jll l^] 1 iUa 

J :-Jc\\ 

VI ij^ l^ic. jj V Ia jl^ 
(jj^ lilllA 

^JC. LaJ 1liVlii.1 

jjj.ljjll^l ^ialLil ^Timi (j.0 

j^ljilb 11 jLaC. 

1J|j^ cj)^ 4.^lJa]lj 
^i\ i^^i (M 

^ UJAkiUjl 3^ Laii^ 

f'jj i^Hjail 

jjj jjj UJAa. «Inall ^LiLall 

^ (jc (jIaLo (jj ^LL (jc ijjj 
(_Paljj^l (jt (^ (j^J^I 

JjjjJ Uj Jll (jj 

ajLLa ^Ijaj 4 .j1c. jill ^U.-i 4ll 
jj ' 'ijV- (3^1 ^ ^ji.-ill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Bisyr bin Manshur] dan 
[Ishaq bin Ibrahim As 
Sawwaq] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Mu'awiyah 
bin Shalih] dari 
[Dlamrah bin Habib] 
dari [Abdurrahman bin 
Amru As Sulami] 
bahwasanya ia 
mendengar [’lrbadl bin 
Sariyah] berkata; 
Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham 
memberi kami satu 
nasehat yang membuat 
air mata mengalir dan 
hati menjadi gemetar. 
Maka kami berkata 
kepada beliau; "Ya 
Rasulullah, 
sesungguhnya ini 
merupakan nasihat 
perpisahan, lalu apa 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




yang engkau wasiatkan 
kepada kami?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Aku telah 
tinggalkan untuk kalian 
petunjuk yang terang, 
malamnya seperti siang. 
Tidak ada yang 
berpaling darinya 
selelahku melainkan ia 
akan binasa. 

Barangsiapa di antara 
kalian hidup, maka ia 
akan melihat banyaknya 
perselisihan. Maka 
kalian wajib berpegang 
teguh dengan apa yang 
kalian ketahui dari 
sunnahku, dan sunnah 
para Khulafaur Rasyidin 
yang mendapat 
petunjukk, gigitlah 
sunnah-sunnah itu 
dengan gigi geraham. 
Hendaklah kalian taat 
meski kepada seorang 
budak Habasyi. Orang 
mukmin itu seperti 
seekor unta jinak, di 
mana saja dia diikat dia 
akan menurutinya." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hakim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
Ash Shabbah Al 
Misma'i] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsaur bin Yazid] 
dari [Khalid bin Ma'dan] 
dari [Abdurrahman bin 
'Amruj dari ['Irbadl bin 
Sariyah] ia berkata; 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengimami kami pada 
shalat subuh, kemudian 
Beliau berpaling kepada 
kami dan memberi 
nasehat yang sangat 
menyentuh." Lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana dalam 
hadits di atas. 

44 

liiiik dulj 

jj 

LW L)^ lF" 

iill -iill 

^ ^ 1^1 ^ILjj 

A u >ir- JiLjjlj <jjjb^ J 

h.n (J AjI^ 

IjI t-* ^ ^Ijum 

A\i'u^\ uJ^J 

.lau Uli (JjflJj J 4_jU1jJ1 

j^j jill ujI^ u^ 

jjiVI lS"^ 

y^Lja 1 -^Ij.'\"\ a 

QMj AlAbll VU Qm 

yjj liljjJa j1 IJj^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] dan [Ahmad 
bin Tsabit Al Jahdari] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab 

Ats Tsaqafiy] dari [Ja'far 
bin Muhammad] dari 
[Bapaknya] dari [Jabir 
bin Abdullah] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam apabila 
berkhutbah matanya 
menjadi merah, suaranya 
tinggi dan emosinya 
menggebu-gebu, seakan- 
akan ia adalah seorang 
pemberi peringatan pada 
pasukan, beliau berseru: 
"Waspadalah, musuh 
akan datang di pagi hari, 
musuh akan datang di 
sore hari! " Dan beliau 
berseru: "Aku diutus 
dengan datangnya hari 
kiamat seperti (kedua 
jari) ini, " beliau 
menggandengkan antara 
dua jarinya; jari telunjuk 
dan jari tengah. Beliau 
lalu bersabda: "’Amma 
ba'du; sesungguhnya 
sebaik-baik perkara 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




adalah Kitabullah dan 
sebaik-baik petunjuk 
adalah petunjuk 
Muhammad, seburuk- 
buruk perkara adalah 
yang diada-adakan, dan 
setiap bid'ah adalah 
sesat." Dan beliau selalu 
bersabda: "Barangsiapa 
meninggalkan harta, 
maka bagi ahli warisnya. 
Dan barang siapa 
meninggalkan hutang 
atau amanah maka 
akulah yang 
menanggungnya." 

45 

jc Ujia. jjI ^lall 

(jj (jj 

(3^1 ^_(jj 

^ ^>a.Sil ^^\ (jt 

illl 4ll (Jjjoij (jfjjsujii 3J 

^l2ll Lajl aILjj ^lJc- 

^Ia (jjjia.ij ^1 ^"3^ 

Clilj.'i-a A J ^IjIj Vi 

IjjljlaJi JJJ 0!^ 

4ilj (JSj 4x. jj (JSj 

liVi jljL V v1 ^51:^= 

dil ^ Lo (jj Vi jjjiiia 

CAj Ul ,'IJir'l'l 1J4 ]j 

(j^ <ls^ L>^ cs“' 

OJjjH iaC.J (ji AlulJIJ 4jii 

<jljjaij (jl 

j2^ (jl (J. 11,1«] (J^ Vj 33012 

'J j 

tlj^l (jl2 aJ ^_jij V ^ 
jj^' 6|j j-?^' es^j 
(jaLsJI jl3 jUll jjS) 

j4' 6|j V' V] 

(jjLLall (^Ijj 4jJj V) 

(.5^ 2^1 jj3 Vi 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ubaid 
bin Maimun Al Madani 
Abu Ubaid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [bapakku] 
dari [Muhammad bin 
Ja'far bin Abu Katsir] 
dari [Musa bin 'Uqbah] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Abui Ahwash] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Keduanya merupakan 
perkataan dan petunjuk. 
Maka sebaik-baik 
perkataan adalah 
kalamullah, dan sebaik- 
baik petunjuk adalah 
petunjuk Muhammad. 
Ketahuilah, jangan 
kalian membuat perkara- 
perkara baru. 
Sesungguhnya seburuk- 
buruk perkara adalah 
hal-hal baru (diada- 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 


adakan), dan setiap hal 
baru adalah bid'ah, dan 
setiap bid'ah adalah 
sesat. Ketahuilah, 
janganlah kalian terlalu 
panjang dalam 
berangan-angan, hingga 
menjadikan hati kalian 
keras. Ketahuilah, segala 
sesuatu yang akan 
datang itu adalah dekat, 
dan bahwasanya yang 
jauh itu sesuatu yang 
tidak datang. Ketahuilah, 
bahwasanya orang yang 
sengsara itu adalah 
orang yang sengsara di 
perut ibunya, dan orang 
yang berbahagia adalah 
orang yang diberi 
nasehat dengan 
selainnya. Ketahuilah, 
sesungguhnya 
membunuh seorang 
muslim adalah 
kekafiran, dan 
mencercanya adalah 
kefasikan. Tidak halal 
bagi seorang muslim 
untuk tidak mengajak 
bicara saudaranya di atas 
tiga hari. Ketahuilah, 
jauhilah oleh kalian 
berkata dusta, 
sesungguhnya dusta itu 
tidak dibenarkan baik 
dilakukan dengan serius 
maupun main-main. 
Janganlah seseorang 
berjanji kepada anak 
kecilnya kemudian dia 
tidak menepatinya. 
Sesungguhnya dusta 
akan menggiring kepada 
perbuatan dosa dan _ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




sesungguhnya perbuatan 
dosa akan menggiring ke 
dalam neraka. 
Sesungguhnya kejujuran 
akan menunjukkan 
kepada kebaikan dan 
kebaikan akan 
menunjukkan kepada 
surga. Dan akan 
dikatakan kepada orang 
yang jujur; ia telah 
berlaku jujur dan berbuat 
baik. Sementara kepada 
pendusta dikatakan; ia 
telah berlaku dusta dan 
dosa. Seorang hamba 
yang selalu berdusta, 
akan dicatat di sisi Allah 
sebagai pendusta." 

46 

^13^ .ilLL ^ ^ i''’: 

1^.1^ 4j]c. (JjT «1 iij uj.lk 

clulj jjj .likl Ijjik J ^ 

Vll Ij 

ujjji UjSk ujIajIi UjSk 

^_jiLa 4ll (Jjjoi J 4jijlc. 

jJI jA o^A 4ll 

dlljl aIm 

i_jIj£1I t “'l a 

V] i-»J “Uji ^1 _il Mn« 

i\i U 3^ ijiJ 

^jjikU ^1 jaAlic OJ^i 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Kbalid 
bin Khidas] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
'Ulaiyah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub]. Dan 
menurut jalur lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Tsabit 
Al Jahdari] dan [Yahya 
bin Hakim], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul W^hab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
[Ayyub] dari [Abdullah 
bin Abu Mulaikah] dari 
[Aisyah] ia berkata,; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membaca ayat ini: "Dia¬ 
lah yang menurunkan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Al-Kitab (Al-Qur'an) 
kepada kamu. Di antara 
(isi) nya ada ayat-ayat 
yang muhkamat itulah 
pokok-pokok isi Al 
qu'ran dan yang lain 
(ayat-ayat) 

mutasyaabihaat" sampai 
pada firman-Nya: "Dan 
tidak dapat mengambil 
pelajaran (daripadanya) 
melainkan orang-orang 
yang berakal." Lalu 
beliau bersabda: "Wahai 
Aisyah, apabila kalian 
melihat orang-orang 
yang 

memperdebatkannya, 
maka mereka itulah yang 
dimaksudkan Allah, 
maka berhati-hatilah 
terhadap mereka." 

47 

Uj.lk jAlUI ^ Uj.lk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin Al 
Mundzir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail], Dan menurut 
jalur lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hautsarah bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Bisyr] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj bin Dinar] 
dari [Abu Ghalib] dari 
[Abu Umamah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Tidak akan tersesat suatu 
kaum setelah petunjuk 

jjj 6lliik J ^ (Jlliaa (jj 

(jJ ^ ^^ 

jc jliJ jj Ujia. 

^jc. 

* ^4j1c- Jdll Jdll 

AjIc- ^XJ 

p J 34 J 11 j5jf VI 
^Vl pti iSi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




selama mereka masih 
tetap di atasnya, kecuali 
orang-orang yang 
senang berdebat." 
Kemudian beliau 
membaca ayat ini: 

"tetapi mereka itu adalah 
kaum yang senang 
berdebat." 

48 

(jl «j' i 11 JjIj OuW 

jjj ^Ia '1«^ « lijik 

(J>LsrLo (jj jlkji 
^1 ^ jc ^^\ 

^1 (3 jl*i J JUlll ^ia. jc. 

v j t t ^-vt 

0^^)^ Vj 1 Vj Vj 

l-a£ ^iLLiVI 

(jjlajiJI (j.0 o^)ijill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Daud bin 
Sulaiman Al 'Askari] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 

Ali Abu Hasyim bin 

Abu Khidasy Al 
Maushili] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Mihshan] dari [Ibrahim 
bin Abu 'Ablah] dari 
[Abdullah bin Ad 
Dailami] dari 
[Huzdaifah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Allah tidak 
akan menerima dari 
pelaku bid'ah; puasa, 
shalat, sedekah, haji, 
umrah, jihad, prilaku dan 
keadilannya. Dia keluar 
dari Islam sebagaimana 
rambut keluar dari 
tepung." 

49 

Uiilk 4ll IJjlk 

(jt ialikJI jjLaHi jj 

M ^ ^ L)^ 

^ 'tV* iiiil (Jl^U ijjjl% (jj 

(1% J iiil %jj iiil 

^ij ^_jia. ^Al (_ 1^1 1^.1 (JaC. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Manshur 
Al Hannath] dari [Abu 
Zaid] dari [Abu Al 
Mughirah] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




[Abdullah bin Abbas] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Allah enggan menerima 
amalan pelaku bid'ah 
hingga ia meninggalkan 
kebid'ahannya." 

50 

Vli (3^] lW u j j'-* j (,5^^^' 

^ 4 'a\ 111 jjc. jjjl lijla. 

JUJll ^ o'^jj 

*^ AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

^ jjLaa -U 

Cf? ^ <ls^ L>?^ J*J Jf^' 
aJ ^ Aflii. j 'i j-i"ij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
dan [Harun bin Ishaq], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik] 
dari [Salamah bin 
Wardan] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Barangsiapa 
meninggalkan dusta, 
sementara dia bathil, 
maka akan dibangunkan 
baginya istana di tepian 
surga. Barangsiapa 
meninggalkan debat 
meskipun ia benar, maka 
akan dibangunkan 
baginya istana di tengah 
surga. Barangsiapa 
memperbaiki akhlaknya 
maka baginya akan 
dibangunkan istana di 
surga yang paling 
tinggi." 

51 

UjSk (jii s-4 jS jjI lijik 

0 . 11 ^ J ^ jill 

Aa^Joj <^3j1 j AjjUtjl 

^ lijAk J ^ Jj^ ^ 

>n^ ^ lii.1^ (Jli .^j* >n 

L)j O-a^J (J^i c)j 

^jC- uli ^ 

. 1 ^ ^jc- ^jc- lH 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Idris] dan [’Abdah] dan 
[Abu Mu'awiyah] dan 
[Abdullah bin Numair] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



^ji jil rijlr- iiil <iiil 

Itljjjl ^1*JI V iill 

^LlII jj.0 

LaIIc (3^ ^ 1 jU ^j^nV'ij 

1 1 j]jJa3 ^alc. 1 jjsll 

dan [Muhammad bin 
Bisyr]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
meneeritakan kepada 
kami [Suwaid bin Sa'id] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dan [Malik bin Anas] 
dan [Hafsh bin 

Maisarah] dan [Syu'aib 
bin Ishaq] dari [Hisyam 
bin Urwah] dari 
[Bapaknya] dari 
[Abdullah bin Amru bin 
Al Ash] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " 

Sesungguhnya Allah 
tidak mencabut ilmu 
begitu saja dari diri 
manusia. Akan tetapi 
mencabut ilmu dengan 
cara mewafatkan para 
ulama. Apabila tidak 
tersisa sama sekali 
seorang Alim, manusia 
akan mengambil 
pemimpin-pemimpin 
yang bodoh, tatkala 
mereka ditanya maka 
mereka akan berfatwa 
tanpa ilmu, maka 
mereka sesat dan 
menyesatkan." 

52 

(jj uiiia. 

jii ^ jj jj jilll . 4 ^ 
LW -5:i^ 

(jUjt jc yiA 

^LuiJ (jj jJUi 

iiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid] dari [Sa'id bin 

Abu Ayyub] berkata, 
telah menceritakan 

C±n Ljiaj jji jsijjij 

ol^ai (ji ^_5lc 4jojj LoJli 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kepadaku [Abu Hani' 
Humaid bin Hani' Al 
Khaulani] dari [Abu 
Utsman Muslim bin 
Yasar] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Barangsiapa 
diberi fatwa dengan 
fatwa yang tidak benar, 
maka dosanya atas orang 
yang memberi fatwa." 

53 

(jj J 

> (^1 (> 

^ (> 

i> ^ij 

AJc. iiiil JlalU 

i^Ujl ^Lcil *^ ‘ ‘'j; 

aIjuj jI <Ja£^Ja (JjJaS 

ja jl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul Ala' 
Al Hamdani] berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Risydin bin 
Sa'd] dan [Ja'far bin 

Aun] dari [Ibnu An'um] 
-yaitu Al Afriqi- dari 
[Abdurrahman bin Rafi'] 
dari [Abdullah bin 
'Amru] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Ilmu itu ada 
tiga, sedangkan 
selebihnya hanyalah 
keutamaan; ayat 
muhkamat, sunnah yang 
tegak dan fara'idl yang 
adil." 

54 

jc- tjj 

jc. (jlllk 

^ <!r^ (^ 

Uj]l3 ^ jULa ^ 

Ajic. iiil lJj^j ^'1*1*; 

JjJjJaflJ V (Jla 

tjSjji ^i*J IjaJ V] ^jlj-aflJ Vj 

jl 

^ yi 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Hammad Sajjadah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id 

Al Umawi] dari 
[Muhammad bin Sa'id 
bin Hassan] dari 
[Ubadah bin Nusai] dari 
[Abdurrahman bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Ghanim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin Jabal] 
ia berkata; Tatkala 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutusku ke Yaman, 
beliau bersabda: " 
Janganlah sekali-kali 
kamu menetapkan dan 
memutuskan kecuali 
dengan apa yang kamu 
ketahui. Jika kamu 
mengalami satu 
permasalahan, maka 
tahanlah hingga menjadi 
jelas atau engkau tulis 
surat kepadaku." 

55 

^1 Uj.lk ,'IJT 111 ^ UJ.lk 

^ L)^ ij} 

^ (> jjVI ^ 

ijl M ^ 

Cj*-0jjJU (^_)^ULS1 ^ 

^ 

UUiii ilil Cij 

1 jL^a 1 jiua 

Ijlbalj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Ar 

Rijal] dari 
[Abdurrahman bin 

Amru Al Auza'i] dari 
[Abdah bin Abu 
Lubabah] dari [Abdullah 
bin 'Amru bin Al ’Ash] 
ia berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Urusan bani Isra'il 
masih tetap stabil hingga 
muncul keturunan- 
keturunan yang lahir dari 
para tawanan. Mereka 
berpendapat dengan 
menggunakan logika 
sehingga mereka sesat 
dan menyesatkan." 

56 

^ ..AlVU'l ^ ^^ic. bjlk 

jjc. jjUilii uj.lk uj.li 

^1 ^ jc ^lla jj ijj^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad Ath 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



^ L)^ Si 

iiil <iii ® Jd J* 

^ jit-- 

^JaLoj IaIjjI IjU j» ) \ 11 j! 

LSdJ^' iy 

(3- hkS i\^\j M i\ a1\ i 

4j^ ^jj Jji lj2.1ajljijVi 

(jc jj 1 lijlk (iJll 

Ud J ^ 

iiy Sjy (i?o 

jjc. jUjJ ^jj ^1 .1^ (jc. 

jc sjjjA jc 

0^^^ ^ Jdll 

Thanafusi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Suhail bin Abu 
Shalih] dari [Abdullah 
bin Dinar] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Iman itu ada 
enam puluh sembilan, 
atau tujuh puluh pintu. 
Yang paling rendah 
adalah menyingkirkan 
duri dari jalanan, dan 
yang paling tinggi 
adalah ucapan Laa 

Ilaaha Illallah (tidak ada 
tuhan selain Allah). Sifat 
malu merupakan bagian 
dari iman." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin Abu 
Syaibah] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 

Khalid Al Ahmar] dari 
[Ibnu 'Ajian]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Rafi'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Suhail] 
semuanya dari 
[Abdullah bin Dinar] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] dari 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas. 

57 

aiaJij (J^ ^1 jj Uiia. 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 



liiik Vla ^jj jjj <iiil 
jJlLi (jt jA jll 

«.U^l oLLI 

jjLojVI (j-o 4 'iT Ml f-UaJI ^jl (Jlaa 

kepada kami [Sahi bin 
Abu Sahi] dan 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Yazid] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Salim] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar 
seorang lelaki memberi 
nasihat kepada 
saudaranya tentang 
malu. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Sesungguhnya malu 
adalah bagian iman." 

58 

ujak auJoi ^ laiak. 

(>kC.VI (jt (jj 

^^1 (jjila jj Ijiiik 

^jc. ^ ,'\J* >» 1 

^-oilc. ^jC. ^jC. ^jIaC-VI 

A\ (3 J^J ^ 

V ^Ljjj iiil 

jULo ^j*o 

L>f Uf 

JUiLo ^lill 

j^] L>f Of 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Al A'masy]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Maimun Ar Raqqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Maslamah] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Alqamah] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Tidak akan 
masuk surga seseorang 
yang di dalam hatinya 
terdapat seberat biji sawi 
dari kesombongan, dan 
tidak akan masuk neraka 
orang yang dalam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




hatinya terdapat iman 
seberat biji sawi." 

59 

.1^ Uj.lk Cji « UJ.lk 

jUaJ fUaC (jt 

(JUII 3 .^Jir >ti 

jj.-nl'S 1^1 ^ 

Jdll 

^3^) A^LLa] 

^j-o ^ lJJ^ 

Ujj j (Jll jlill 1 jii.ji 

uaLo ^jU^J l^lS UjIJj^] 

IjiLo IjiLa 

1 j^il ij jlill 

(=4-^“ t>“ 

V jlA JjjlsiJ J*^ 

'u^ ^lill (j£l^ 

A J^l t n L alr^''i ^1 ^lill 

liL ji.1 lij J jjljS^ 

Ij^jii (Jj^ ^ liijii .12 ji 
l> J^;? 0 jj p^ l> 

U jj 5^ es? 0 '^ L>^ U^iV' 

ipa ^ (jl£ ji p jlij.! i_iLaj 

Ijul'i jjI Jlpjji. j-o Jlp.0 

iiil jj ijapa I3 a p (pia 

ijliik dlj jl j Dji (JlaLo phj V 

1 j^i iijl jd elljjj p^Lijaj 
ll.Ui 

Telah menceritakan 
kepada kami Telah 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Zaid bin Aslam] dari 
['Atho' bin Yasar] dari 
[Abu Sa'id Al Khudri] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika Allah telah 
mengangkat orang-orang 
mukmin dari neraka dan 
mereka telah merasa 
aman, maka tidaklah 
perdebatan salah seorang 
di antara kalian terhadap 
temannya di dalam 
perkara yang hak yang 
terjadi di dunia itu lebih 
keras dari perdebatan 
orang-orang mukmin 
kepada Tuhan mereka 
tentang saudara-saudara 
mereka yang 
dimasukkan ke dalam 
neraka." Beliau 
bersabda: "Orang-orang 
yang beriman berkata; 
'Wahai Tuhan kami, 
saudara-saudara kami 
dulunya shalat bersama 
kami, puasa bersama 
kami, dan melaksanakan 
haji bersama kami, tapi 
kenapa Engkau 
masukkan mereka ke 
dalam neraka! ' Allah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


berfirman: ' Pergi dan 
keluarkanlah orang- 
orang yang kalian kenal 
dari mereka.' Maka 
mereka mendatanginya 
dan mengenali mereka 
dengan bentuk-bentuk 
mereka, bentuk-bentuk 
mereka tidak dimakan 
oleh api. Di antara 
mereka ada yang 
dimakan api hingga ke 
sebagian kedua betisnya. 
Dan ada yang telah 
dimakan api hingga ke 
kedua mata kakinya. 
Maka mereka pun 
mengeluarkannya. 
Kemudian mereka 
berseru; 'Wahai Tuhan 
kami, kami telah 
mengeluarkan orang- 
orang yang telah Engkau 
perintahkan kepada 
kami.' Kemudian Dia 
berfirman: 'Keluarkanlah 
orang yang dalam 
hatinya terdapat 
keimanan seberat satu 
dinar. Kemudian orang 
yang dalam hatinya 
terdapat keimanan 
seberat setengah dinar. 
Kemudian orang yang 
dalam hatinya terdapat 
keimanan seberat biji 
sawi.' Abu Sa'id berkata: 
"Barangsiapa tidak 
mempercayai ini, maka 
hendaklah ia membaca: 
"Sesungguhnya Allah 
tidak menganiaya 
seseorang walaupun 
sebesar zarah, dan jika 
ada kebajikan sebesar 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




zarah, niscaya Allah 
akan melipat gandakan 
dan memberikan dari 
sisi-Nya pahala yang 
besar." 

60 

Ijiilk '1«^ ^ ^glc. lijSk 
<aj (jl^j (jj Uj.lk 

i> 

^ <>iil .ijc. ^ 

jjliia 4.jJc. iill ^Ui-i 

(ji 

LloLu ^ jiiijj 

liLojJ 4j IJjll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 

Najih] -ia tsiqah 
(terpercaya) - dari [Abu 
Imran Al Jauni] dari 
[Jundub bin Abdullah] ia 
berkata; "Ketika kami 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, pada saat itu 
kami merupakan sosok 
pemuda-pemuda yang 
kuat. Kami belajar iman 
sebelum mempelajari Al 
Qur'an, kemudian kami 
mempelajari Al Qur'an, 
maka dengan begitu 
bertambahlah keimanan 
kami." 

61 

^ ^^ ^ c.5^ ^ 

jl jj JjJ lW 

gjl ^ ^ 

Jdll JJjI 

0^ i^jja ^ ‘ ‘'j; ^Lllc- 

^ ^ ^'i 

^j^lj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Fudlail] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Nizar] dari 
[Bapaknya] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Ada dua 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




golongan dari umat ini 
yang bukan bagian dari 
Islam; yaitu Murji'ah 
dan Qadariyah." 

62 

^ jjc jjliiaJI jjj jjc. 

ji*J jj (jC OjjJJ tjj ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Kahmas bin Al 
Hasan] dari [Abdullah 
bin Buraidah] dari 
[Yahya bin Ya'mar] dari 
[Ibnu Umar] dari [Umar] 
ia berkata; "Kami 
duduk-duduk di samping 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
datanglah seorang laki- 
laki yang berpakaian 
sangat putih, rambutnya 
sangat hitam, tidak 
nampak padanya bekas 
perjalanan jauh, dan 
tidak seorangpun dari 
kami mengenalnya. Dia 
lalu duduk di sisi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seraya 
menempelkan lututnya 
pada lutut Rasulullah 
dan meletakkan kedua 
tangannya pada kedua 
pahanya. Orang itu 
lantas bertanya; "Wahai 
Muhammad, apakah 

Islam itu?" beliau 
menjawab: " bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah 
selain Allah dan aku 
adalah utusan Allah, 
menegakkan shalat, 
menunaikan zakat, puasa 
di bulan Ramadlan dan 

UiJU jic. (jc. JiiC. (^1 (jt 

AjIc. ^ 

JjJjjj ^1^3 ^Ljjj 

V jLj JjJjJ 

LLo Vj iS^ 

iiii jj iki 

.lijjjll ^ILjj ^lJc- 

^ 4.jia.3 ^_jic. 4.ji ^jJajj Aj^j 

jil flLyi li ^ u Jil 
iil VI ^ V jl 

t diul) 

La A u (JU ^ 0.1 l^J AILuiU 

J aHjjj <jiiLbj 

(Jll OJJJJ OJ^ ji^lj 

La i L Jll ^ 

c23H£ iil i;: (ji (JU (jLu^VI 
^IJj i\'J V oj 

(JjljjiJaSl La (Jla 4 ^LjJ1 (JU 

L^ (Jl^ (JjLuJI l^Lc- 

ji jii 

SiljtJl ol^^l (jij 

^\lA\ ^ J 

^1 (^jiLa ^-4^1 ^ n'g'^ Jll ^ (jll 

(-ijilj .i*j ^Ijjjj ^lJc- 

^i41 ciila 

(JI 3 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


melaksanakan haji ke 
baitullah." Ia berkata 
lagi: "Kamu benar." 
Maka kami pun merasa 
keheranan, ia yang 
bertanya dan ia pula 
yang membenarkannya. 
Kemudian ia bertanya 
lagi, "Wahai 
Muhammad, apakah 
iman itu?" beliau 
menjawab: "Engkau 
beriman kepada Allah, 
malaikat-Nya, para 
Rasul-Nya, kitab-kitab- 
Nya, hari akhir dan 
Qadar yang baik maupun 
yang buruk." Ia berkata: 
"Engkau benar". Maka 
kami pun merasa 
keheranan, ia yang 
bertanya dan ia pula 
yang membenarkannya 
Kemudian ia bertanya 
lagi, "Wahai 
Muhammad, apakah 
Ihsan itu?" beliau 
menjawab: "Engkau 
menyembah Allah 
seakan-akan engkau 
melihat-Nya. Jika 
engkau tidak dapat 
melihat-Nya 
sesungguhnya Dia 
melihatmu." Ia bertanya, 
"Kapan hari kiamat 
datang?" beliau 
menjawab: "Orang yang 
ditanya tentangnya tidak 
lebih tahu dari orang 
yang bertanya." Ia 
bertanya: "Bagaimana 
tanda-tandanya?" beliau 
menjawab: "Seorang 
budak perempuan _ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




melahirkan anak 
majikannya." -Waki' 
berkata; "Yaitu orang 
'ajam (bukan dari bangsa 
arab) melahirkan orang 
arab- "Dan kamu melihat 
orang yang bertelanjang 
kaki dan dada, miskin 
dan penggembala domba 
saling berlomba-lomba 
dalam membangun 
gedung." Ibnu Umar 
berkata; "Umar berkata; 
"Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjumpaiku 
setelah tiga hari, beliau 
lalu bertanya: "Apakah 
kamu tahu siapa lelaki 
itu?" Aku menjawab, 
"Allah dan Rasul-Nya 
lebih tahu." Beliau 
bersabda: "Itu adalah 
Jibril yang datang 
kepada kalian untuk 
mengajarkan masalah- 
masalah agama kalian." 

63 

IjjSi (jj jji Ujik 

iiill iiiil ^l^la 

oIjII I^^Ij ^ ‘ 

Lo jiil Ij (iJl^ 

jiiilj (j1 (iJl^ ^LojVI 

Ajlalj aLjj^j 

U (Jli diJtJlj i^yij 

.iJau (JU 1-* 

U^ Aj I^JJ^ Vj 

Jll jLjaa J 

(ji (Jla ^jl Mi~\VI La <iiil (Jjjoij u 

i ji M 

jill Ij (JI 3 ol^ 

(Jjhilio'l La (JI 3 A^LuJI 
t^lVwf t>i L)^j JjLuJI ^j-0 ^Jc.L 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 

Ulaiyah] dari [Abu 
Hayyan] dari [Abu 
Zur'ah] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
"Pada suatu hari tatkala 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berada 
di tengah kaum 
muslimin, datang 
seorang lelaki dan 
bertanya; "Ya 

Rasulullah, apakah iman 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


lil (jc. 

I jjj 

J iij^ 

V l-jJal jjjll 

<i3j| ijjltij '3^ iiil Vj 

^1 (jj ^iuij Ajit iill (_si-a 
^aiijj ‘cJgjdj 

Jj2 Uj ^La. gVi^u 

M ji ciijij (_K> ji igtj 


itu?" beliau menjawab: 
"Engkau beriman kepada 
Allah, malaikat-Nya, 
kita-kitab-Nya, para 
Rasul-Nya, pertemuan- 
Nya, dan kamu beriman 
kepada hari 
dibangkitkan di hari 
akhir." Ia bertanya, "Ya 
Rasulullah, apakah Islam 
itu?" beliau menjawab: 
"Engkau beribadah 
kepada Allah dan tidak 
menyekutukan-N ya 
dengan sesuatu apapun, 
menegakkan shalat yang 
telah diwajibkan, 
menunaikan zakat yang 
difardlukan dan 
menjalankan puasa di 
bulan Ramadlan." Ia 
bertanya lagi: "Ya 
Rasulullah, apakah ihsan 
itu?" beliau menjawab: 
"Engkau menyembah 
Allah seakan-akan 
engkau melihat-Nya. 

Jika engkau tidak 
melihat-Nya 
sesungguhnya Dia 
melihatmu." Ia bertanya 
lagi, "Ya Rasulullah, 
kapan waktunya 
kiamat?" beliau 
menjawab: "Yang 
ditanya itu tidak lebih 
tahu dari yang bertanya. 
Akan tetapi aku akan 
memberitahukan 
kepadamu tentang tanda- 
tandanya; apabila 
seorang budak 
perempuan melahirkan 
anak majikannya itu 
adalah salah satu dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




tanda-tandanya. Para 
penggembala kambing 
berlomba-lomba dalam 
membuat bangunan, itu 
adalah salah satu dari 
tanda-tandanya. Di 
dalam lima (kunci 
masalah gaib) tidak ada 
yang mengetahuinya 
kecuali Allah." 

Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca ayat: 
"Sesungguhnya Allah, 
hanya pada sisi-Nya 
sajalah pengetahuan 
tentang Hari Kiamat; 
dan Dia-lah Yang 
menurunkan hujan, dan 
mengetahui apa yang 
ada dalam rahim. Dan 
tiada seorangpun yang 
dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang 
akan diusahakannya 
besok. Dan tiada 
seorangpun yang dapat 
mengetahui di bumi 
mana dia akan mati. 
Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal." 

64 

aiaJij liiik 

iJjik Vla iJja-ojjj 
CjH^I _jji ^LLa jjj 
(jc. Lja^l 

4.^1 (jc. ^ (jj 7- (jc. 4.^1 

jc. (jjLiaJI (jj jlc. (jc 
Jjjoi j (Jl^la ^Ua (^i (jj jlc- 
jLuVi (4j^J jill 4ll 

^UjjIIIj Jj3j LjJkllj 
jJ CALall Jji J-aC-j 

liA ^j3 
'J^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sahi bin 
Abu Sahi] dan 
[Muhammad bin Isma'il] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdus Salam bin 
Shalih Abu Ash Shalt Al 
Harawi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Musa Ar 
Ridla] dari [Bapaknya] 
dari [Ja'far bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Muhammad] dari 
[Bapaknya] dari [Ali bin 
Al Hasan] dari 
[Bapaknya] dari [Ali bin 
Abu Thalib] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Iman itu 
adalah pengetahuan di 
dalam hati, perkataan 
dengan lisan, dan 
perbuatan dengan 
anggota badan." Abu 

Ash Shalt berkata; 
"Sekiranya sanad ini 
dibacakan kepada orang 
gila, maka dia akan 
menjadi sembuh." 

65 

^ a j (jJ Aa^a UJ.1^ 

Jli AjL^ liiilk 

^l^Lo ^ tjc- ^^VWj 

4^ 4'^ 

t' '~»j li 0 jl-4l Aja.Si 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] berkata; 
Aku mendengar 
[Qotadah] menceritakan 
hadits dari [Anas bin 
Malik] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Salah seorang 
dari kalian tidak akan 
beriman hingga ia 
mencintai saudara, atau 
beliau mengatakan, 
"tetangganya 
sebagaimana ia 
mencintai dirinya 
sendiri." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


66 

^ a j UJ.1^ 

r’i* <\>n (Jll IJjlk 

Jiill lillLo ^ 

i>? 4 ^' lj 

0^1^^ 0^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] berkata; 
Aku mendengar 
[Qotadah] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Salah seorang 
dari kalian tidak akan 
beriman hingga aku 
menjadi orang yang 
paling dicintainya dari 
pada anaknya, orang 
tuanya dan manusia 
semuanya." 

67 

Ujik j_jji jjJ _jji Ijjik 

(jkaC-Sil tjk SjjUii jjIj 

p^'-^ (>■ 

Ajic. ^1 <iiii l]j 4 j (JlaJll 

Ijlkjj V 0.2k J_5jalij l 5jlij jalkj 
Vj l_ji«jJ 4 k^l 

fjc^ jiilll! V 31 1 Jlkj Jl^ 

l^^j.^1 - ^ ' o^^kllx2 1^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dan [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 

Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, kalian tidak 
akan masuk surga 
hingga kalian beriman, 
dan kalian tidak akan 
beriman hingga kalian 
saling mencintai. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Maukah aku tunjukkan 
kepada kalian suatu 
amalan jika kalian 
amalkan maka kalian 
akan saling mencintai? 
sebarkanlah salam di 
antara kalian." 

68 

4 ^^ lijlk lijlk 

^ pu^A 1'u*^^ J ^ 

^ ^ ^ »jr^ lijAk jUi& 

Of ll)^ IJjlk 

jill (3^*ill 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [’Affan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [8501 'bah] 
dari [Al A'masy]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Yunus] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abu WaTl] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Mencela 
seorang muslim adalah 
kefasikan dan 
membunuhnya adalah 
kekafiran." 

69 

^ ■> 'I I^ic. jjj JJ.^ Ijjik 

jjI IJjSk .lo^i jjI IJjSk 
i> (jj 

Jdll ^ 

^lulj A-llc. iill 

olkj ^ 

^lljj ^ V 4 j 3 Uc. J 

iiJ cjU ^lijj ollJi 

i)ill (JlL-ial^ Ajc 

ojiLj (Jjjj^l Aj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ja'far Ar 

Razi] dari [Rabi' bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


^ jA ’^J jc. 
J jj La jiill 


^IL dJll I jjIj iill c]jaj 


Anas] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Barangsiapa 
meninggal dunia dalam 
keadaan ikhlas kepada 
Allah, beribadah kepada- 
Nya dan tidak 
menyekutukan-Nya, 
menegakkan shalat dan 


^yJi Jlly olijll Ijjjiy 
IIjjd jil 
iJjlk (jjlll ^1 ja.U dIS^I 



menunaikan zakat, maka 
ia meninggal dalam 
keridlaan Allah." Anas 
berkata; "Itulah agama 
Allah yang dibawa oleh 
para Rasul, mereka 
menyampaikannya dari 
Rabb mereka sebelum 
kacau balaunya 
pembicaraan dan 
perselisihan hawa nafsu. 
Yang demikian itu 
terdapat dalam 
kitabullah diakhir ayat 
yang diturunkan, Allah 
berfirman: "Sekiranya 
mereka bertaubat -Anas 
berkata; menanggalkan 
berhala-berhala dan 
penghambaannya-, 
menegakkan shalat dan 
menunaikan zakat." 
Dalam firman-Nya yang 
lain: "Jikalau mereka 
bertaubat, menegakkan 
shalat, menunaikan 
zakat, maka mereka 
adalah saudara-saudara 
kalian di dalam Dien." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hatim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




Musa Al 'Absi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ja'far 
Ar Razi] dari [Ar Rabi' 
bin Anas] seperti hadits 
di atas. 

70 

Jji Ujik jAjVl tjj lijik 

iiil iiiil (JlllU 

^jjjUii (jjUi 
^1j iiil VJ V jl 

Jdll 

Slsjll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Azhar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu An 
Nadir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ja'far] dari 
[Yunus] dari [Al Hasan] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 

Aku diperintahkan untuk 
memerangi manusia 
hingga mereka bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan 
selain Allah, dan aku 
adalah utusan Allah, 
melaksanakan shalat dan 
menunaikan zakat." 

71 

Ujik jA jVl ijj .liki Ujik 

(^ (jc (jj 

^ L)t 

(JlalU (jj iUtJi ^jc. 

iiiil ^Uin <iiil 
jjl (Jjilill (iJjlli (jl 

M (3 ji» J Ji J iii VI4 '^' 

ol^^l IjJ^j O^Lb^l 1 J^jgjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Azhar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yusuf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Hamid bin 
Bahram] dari [Syahr bin 
Hausyab] dari 
[Abdurrahman bin 
Ghanim] dari [Mu'adz 
bin Jabal] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Aku 
diperintahkan untuk 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




memerangi manusia 
hingga mereka bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan 
yang berhak untuk 
disembah kecuali Allah 
dan sesungguhnya Aku 
adalah utusan Allah, 
menegakkan shalat dan 
menunaikan zakat." 

72 

(Jja-ojall jjj « 1 

^LlC. usik .'la-s a Ijlil 

^ ^ <>iil 

gj| (jt 4Ji jit (jj 

^1 ^ jjj ^Lk (jkj 
<jc. «illl J (3-3VI^ 

1-4^ iy^ i>? (jlii^ 

pLkjVI cJii / n^.n~i ^5lLiVI (_si 

(jLaJC. jji 1 

Uj.lk (3.5 ^ikla (jj Jjaki (_5 jLLJI 

Ujik (JlJ 4^jlk (jj 

.1^ (jc. (jul^ (jjl (_sj*j (JjaJojoil 
.lAlkJi (jc. .lAlkjj (jj jll 

®jdjA l4j a^'4c- ll4 
Ijjlk (^aijjj Jjjj jLoJ^i Vll 
Ijjik (_5 jLkJI jUaki 
jjj (jc (JjaJojoij U!i.lk 

(jc AiJal ujjlkJI (jc jLoJC 

(Jl5 ^Ijlj3l (^i (^ 

(j<-i5'ijj il^jj (jl-ajVI 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il 
Ar Razi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad Al 

Laits] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Nizar bin Hayyan] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dan [Jabir bin 
Abdullah] keduanya 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 

Ada dua golongan dari 
umatku yang tidak 
mendapat bagian sama 
sekali dalam Islam; 
penganut murji'ah dan 
qadariyah." Telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Utsman Al 
Bukhari Sa'id bin Sa'd ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Al Haitsam bin 
Kharijah ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami Isma'il - 
yaitu Ibnu Iyasy- dari 
Abdul Wahhab bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Mujahid dari Mujahid 
dari Ihnu Abhas dan 

Abu Hurairah keduanya 
berkata, "Iman itu 
bertambah dan 
berkurang." Telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Utsman Al 
Bukhari berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Al Haitsam 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Isma'il dari Jarir 
bin Utsman dari Al 

Harits aku mengiranya 
dari Mujahid dari Abu 
Darda' ia berkata; "Iman 
itu bertambah dan 
berkurang." 

73 

i ^ C.5^ ^ 

^ ^jULa ^ aj 

UJ^ J 

ijt 

Ijjlk^j* Mlia ^ iiiil Jll Jll 

lA^ ls? 

Jj-o u U:^*^ J 

^ (J^La AajJm ^ 

^jL iMaII iill 4 ^ 1 * n 

Alkl J iiftC, l_u£1 (3j^ dlLalS 
^^ 133 1^ ^\ l^j ^ jj 3 ^ 

(J^uu (J«Tj' ^1 aSjj ^ iii^'i 

Ai (jj^ i-» ^,5^^ Ai^l (Ja I 

Ajic. (jUinA ^1 jj V] 
julI (Ja! (J-oiu 

(J^uu (JaujI ~S w I q\j 1 j '-^ ^J^ 
Ai (jj^ i-« t_s^ jlill (JaI 

AjIc. (3j1 ^ ^4^3 

Ai^l (JaI ujIj^I 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] dan 
[Muhammad bin 

Fudlail] dan [Abu 
Mu'awiyah]. Menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Maimun 

Ar Raqqi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dan [Muhammad bin 
Ubaid] dari [Al A'masy] 
dari [Zaid bin Wahhab] 
ia berkata; [Abdullah bin 
Mas'ud] berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seorang yang 
jujur lagi dipercaya: " 
Penciptaan masing- 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




masing kalian di himpun 
dalam perut ibu selama 
empat puluh hari hingga 
menjadi segumpal darah. 
Kemudian menjadi 
segumpal daging seperti 
itu pula, kemudian Allah 
mengutus seorang 
malaikat kepadanya, dia 
diperintah dengan empat 
kalimat, kemudian Dia 
berfirman: 'Tulislah 
amal, ajal, dan rizkinya 
serta sengsara atau 
bahagia.' Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, 
sesungguhnya ada salah 
seorang kalian berbuat 
dengan amalan penghuni 
surga hingga tidak ada 
jarak antara dirinya 
dengan surga kecuali 
sehasta, namun catatan 
telah mendahuluinya 
hingga ia mengerjakan 
perbuatan penghuni 
neraka dan akhirnya 
masuk neraka. Dan 
sesungguhnya ada salah 
seorang kalian 
melakukan amalan 
penghuni neraka hingga 
tidak ada jarak antara 
dirinya dengan neraka 
kecuali satu hasta, 
namun catatan 
mendahuluinya hingga 
ia mengerjakan amalan 
penghuni surga dan 
akhirnya ia masuk ke 
surga." 

74 

tj-t Mil Uj.lk uj.lk 

(jllul UI ("'T «in (Jll (jUojijal 
^ ..na^ll ^LL jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


jjl j^l liA (jx t^gj^ 

4jj j.ilill Ui cjI^ t _ '4^ ^jj 
liA is^ is^ 4^J ^ 

lS^^j t5^ i"'j.a-i.A jjill 

^1 (Jiti 

tlj^ i3jl jl ji Jlia 4j j'ij (jl 
t h' <jJaji (IJaIj 4jIjL<iLi (JaI 
j^j ^ jAj 

(jx ^ <la^j tTiKl 
(J^ (J!Lo jij w «r-l 

Aiiii (^Li jl Ua^ 

^_jik iSlia La <^l (Jjjiji j_ji 
i^ll>al La q\ -Saji (j^JJ 
^ Ir^l La ^Ij c^LiItAj' ^j£j j! 
j_jJc. Cia ^jj 1^1 j ^j' 

‘^L'<-- V j jlill tllliJ ILa 
Jjajoii jj jilll (jjlj (ji 

jSLi AjiLuiS ^1 AV- 1 -1 n fa 4 ' 1 ’ ,.Aa 

Vj ^pii^y jini(jL 

CjIjU 5ijii. (jjtj (jl i^ljlr- 
clul dJlij Vlj La (JiLa (Jl^ <jlijjia 
jj j tluiU iiLlali tlulj (jj 3j j 

^aililj 'ulc. iill <)Ill (j^jjolJ 

(JaI LjLc. iiil (jl jJ (J_j^ 
jAjjkl ^ jl jAlj ^1 jUL 

(4^ j jl j f4| e^ji= ^ jA j 

(jx ^ 4ia^j tTilSi 
.1^1 (JLa ^>^LaC-l 

Aiijj IjA j jia jl IjA j 

iSlLa 4i^ La «illl (Jj^ (_ji 
La (j! jLus <!£ (j^jj 

La j j' ^ jljLLal 

(jl 1^1 j ‘^Lj. ^j' (j£j ^ .A\f U-i.i 
jlill ILa Jc. dli 


telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Sulaiman] ia berkata; 
aku mendengar [Abu 
Sinan] dari [Wahb bin 
Khalid Al Himshi] dari 
[Ibnu Ad Dailami] ia 
berkata; "Ada sesuatu 
yang mengganjal dalam 
jiwaku seputar takdir. 
Aku khawatir akan 
merusak agama dan 
urusanku, maka aku 
mendatangi [Ubai bin 
Ka'ab]. Aku bertanya 
kepadanya; "Wahai Abui 
Mundzir, ada sesuatu 
yang mengganjal dalam 
jiwaku seputar perkara 
takdir, aku khawatir 
akan merusak agama dan 
urusanku. Maka 
beritakan kepadaku 
sesuatu yang berkaitan 
dengannya, semoga 
Allah memberikan 
manfaat dengannya." 

Dia berkata; "Sekiranya 
Allah mengadzab 
penghuni langit dan 
bumi, niscaya Dia akan 
mengadzabnya, dan Dia 
tidak zhalim kepada 
mereka. Sekiranya Dia 
memberi rahmat, niscaya 
rahmat-Nya lebih baik 
dari amalan mereka. 
Jikalau kamu memiliki 
emas seperti gunung 
Uhud lalu engkau 
infaqkan dijalan Allah, 
maka itu tidak akan 
diterima hingga engkau 
beriman kepada takdir. 
Ketahuilah, 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


sesungguhnya yang 
menjadi bagianmu tidak 
akan lepas darimu, dan 
sesuatu yang bukan 
milikmu maka tidak 
akan menjadi bagianmu. 
Sekiranya engkau 
meninggal dalam 
kondisi selain ini maka 
kamu akan masuk 
neraka. Tidak ada 
salahnya jika engkau 
datang kepada 
saudaraku, Abdullah bin 
Mas'ud, lalu engkau 
tanyakan kepadanya." 
Maka aku mendatangi 
[Abdullah] seraya 
menanyakan hal itu 
kepadanya, dan ia pun 
menyebutkan 
sebagaimana yang 
dikatakan oleh Ubai. 
Lalu ia berkata 
kepadaku, "Tidak ada 
salahnya jika engkau 
datang kepada 
Hudzaifah." Maka aku 
mendatangi [Hudzaifah] 
seraya menanyakan hal 
itu kepadanya. Lalu ia 
menjawab sebagaimana 
yang dikatakan oleh 
mereka berdua." 
Hudzaifah berkata; 
"Datanglah kepada Zaid 
bin Tsabit dan tanyakan 
kepadanya." Maka 
akupun mendatangi 
[Zaid bin Tsabit] dan 
bertanya kepadanya, lalu 
ia menjawab, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




Sekiranya Allah 
mengadzab penghuni 
langit dan bumi, niscaya 
Dia akan mengadzabnya, 
dan Dia tidak zhalim 
kepada mereka. 

Sekiranya Dia memberi 
rahmat, niscaya rahmat- 
Nya lebih baik dari 
amalan mereka. Jikalau 
kamu memiliki emas 
seperti gunung Uhud 
lalu engkau infaqkan di 
jalan Allah, maka itu 
tidak akan diterima 
hingga engkau beriman 
kepada takdir. 

Ketahuilah, 
sesungguhnya yang 
menjadi bagianmu tidak 
akan lepas darimu, dan 
sesuatu yang bukan 
milikmu maka tidak 
akan menjadi bagianmu. 
Sekiranya engkau 
meninggal dalam 
kondisi selain ini maka 
kamu akan masuk 
neraka." 

75 

Ujik (jJ ^jLoJC. liiia. 

lh ^ J C 

(jc. SjjLsLa jjI lijia. 

(jc (jj aLoi (jc (jiicVI 

L)^ (j-oLill (jia.^! ^ (^1 

Uj, ll^ta (_ 'Uln (_^l (jj (jJc 
AjIc. 

fj O^jVI O^J 

Aki (j.0 'i« La (Jlla <jaiiJ 

Jjjjjj Ij jlill ^j-0 

i j 1 jL^i V 5111 ii 

^ 4 j (3lk. Lal JJJjli (J^ lj' 5 " 
(jAlaJj (^Ij (jlaC.1 (ji UiU 1 ja 

vSsj lJ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dan [Waki'] 
dari [Al A'masy] dari 
[Sa'd bin Ubaidah] dari 
[Abu Abdurrahman As 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Sulami] dari [Ali bin 
Abu Thalib] ia berkata: 
"Kami pernah duduk- 
duduk di samping Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sementara di 
tangannya ada kayu 
gaharu. Beliau 
melemparkannya ke 
tanah kemudian 
mengangkat kepalanya 
seraya bersabda: " Setiap 
kalian telah ditetapkan 
tempat duduknya di 
surga dan tempat 
duduknya di neraka." 
Beliau ditanya: "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
jika kita pasrah saja?" 
beliau menjawab: 
"Jangan, tetaplah berbuat 
dan jangan menyerah. 
Setiap orang akan 
dipermudah sesuai 
dengan apa yang 
diciptakan untuknya." 
Kemudian beliau 
membaca: "Adapun 
orang yang memberikan 
(hartanya dijalan Allah) 
dan bertaqwa, dan 
membenarkan adanya 
pahala yang terbaik 
(surga), maka Kami 
kelak akan menyiapkan 
baginya (jalan) yang 
mudah. Dan adapun 
orang-orang yang bakhil 
dan merasa dirinya 
cukup, serta 
mendustakan pahala 
yang terbaik, maka kelak 
Kami akan menyiapkan 
baginya (jalan) yang 
sukar." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 


76 

Ujlk Vll ^ ,,A 1 'lU'l ^ ijj 

4-i^J (jt (>jJjl (jj ^liil 

Cm Cm jUjc. 

iill Jj-a <iii (Jlilla 6 jjjA 

i: ajIc. 

jj. 0^1 ^1 (_jJI Lja .13 

is^j C '*J! 

Vj (Jt’iiiiIj La ^,$ 1 ^ 

(3i< liLL-al ^jU 

3 a riS3 VA iliil ^ 

^jij ^ JjtS t-lji Loj iill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad Ath 
Thanafusi] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Idris] dari [Rabi'ah bin 
Utsman] dari 
[Muhammad bin Yahya 
bin Hibban] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 

Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Mukmin 
yang kuat lebih baik dan 
lebih dicintai Allah dari 
mukmin yang lemah, 
dan masing-masing 
memiliki kebaikan. 
Antusiaslah terhadap 
segala sesuatu yang 
bermanfaat bagimu, 
mintalah pertolongan 
kepada Allah dan jangan 
lemah. Jika engkau 
tertimpa musibah maka 
janganlah engkau 
ucapkan; 'seandainya 
dulu aku melakukan ini 
dan ini'. Akan tetapi 
katakanlah; 'sudah 
menjadi ketentuan Allah, 
Ia melakukan sesuatu 
yang dikehendaki-Nya'. 
Karena ucapan 
'seandainya membuka 
pintu setan." 

77 

jULjJ UjAk ^ 

jUj^ ^ LW 

IjI t- * LLi^lja 

jf^ »j^jA 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] dan 
[Ya'qub bin Humaid bin 
Kasib] keduanya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



U J f 51 

ilj iill >5iU]n‘.nl 

^51 ^ Xlu> (JJJU jl^ 

,i5i ^51 yi 

15515 

berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari ['Amru 
bin Dinar] ia mendengar 
[Thawus] berkata; Aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] mengabarkan 
kepada kami dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: " Adam dan 
Musa 'Alaihimas Salam 
saling berdebat. Musa 
berkata: 'Wahai Adam, 
engkau adalah bapak 
kami. Engkau telah 
mengecewakan kami 
dan mengeluarkan kami 
dari surga karena 
dosamu.' Adam 
menjawab: 'Wahai 

Musa, Allah telah 
memilihmu dengan 
kalam-Nya dan menulis 
Taurat untukmu dengan 
tangan-Nya. Apakah 
kamu mencelaku atas 
perkara yang telah Allah 
tentukan terhadapku 
sebelum menciptakanku 
empat puluh tahun.' 

Maka argumentasi 

Adam mengalahkan 
Musa, maka argumentasi 
Adam mengalahkan 
Musa." Beliau ulangi 
hingga tiga kali. 

78 

L« lW ^ 

l55l^S3ljJ 

^ ^ V 4^3 ^ 

^ iil dJjLj ^1 J ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin 'Amir bin Zurarah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Manshur] dari [Rib'i] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




dari [Ali radliallahu 
'anhu] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Seorang 
hamba tidak akan 
beriman hingga ia 
mengimani empat hal; 
Iman kepada Allah yang 
tidak ada sekutu bagi- 
Nya, mengimani bahwa 
aku adalah utusan Allah, 
iman kepada hari 
kebangkitan setelah 
kematian dan iman 
kepada takdir." 

79 

^ J ^ ^ 

u!i.lk 

(jj A^alL 

Cjjj A^ic. <jxc. (jc. <>iil 

^jc- A^Ua 

is‘r^^ is^ 'j 

4 jW Jdll 

u <- 'Vaa jlLaj^i (ja ^ilc. ojli^ 

jjilaC. 

^ 4jl^l ^)jal 1 ^r- ^j.a 
ji (Jli ijjJI 

S " ^jlL ^1 Ij 

^ilLa! I 4 I !;Ia 1 

141 f4^ l 3 ^J 

^Ul ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Thalhah 
bin Yahya bin Thalhah 
bin Ubaidullah] dari 
bibinya [Aisyah binti 
Thalhah] dari [Aisyah 
ummul mukminin 
radliallahu 'anha] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diundang 
untuk menghadiri 
jenazah seorang anak 
dari kaum Anshar. Maka 
aku pun berkata; "Wahai 
Rasulullah, sungguh 
sangat beruntung sekali 
bagi seekor merpati dari 
merpati surga ini, ia 
belum berbuat 
keburukan dan juga 
tidak menemuinya." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Beliau bersabda: " atau 
selain itu wahai Aisyah, 
sungguh Allah telah 
menciptakan bagi surga 
para penghuninya. Allah 
menciptakan mereka 
untuknya sementara 
mereka masih berada di 
tulang rusuk bapak- 
bapaknya. Allah juga 
menciptakan bagi neraka 
para penghuninya. Dia 
menciptakan mereka 
baginya, sementara 
mereka masih berada di 
tulang rusuk bapak- 
bapaknya." 

80 

u!i.lk 

LS 

^ ^ ^jc- ^ (Jj* A > nj 

0 jj jA ^^1 jc 

^ ^ iill J^lia ^1 

^jj 4 .jVI o^a t!lil_)ja j^l 

(Js lil J^lji ^_yiM ijSjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan 

Ats Tsauri] dari [Ziyad 
bin Isma'il Al 

Makhzumi] dari 
[Muhammad bin 'Abbad 
bin Ja'far] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
"Orang-orang musyrik 
Quraisy datang 
mendebat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seputar takdir. 
Maka turunlah ayat ini: " 
Di hari mereka 
disungkurkan muka- 
muka mereka di api 
neraka. Rasakanlah 
jilatan api neraka Saqor. 
Sesungguhnya kami 
menciptakan setiap 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




sesuatu dengan qodar." 

81 

Ujik (jj Uiiik 

jjj ^J-kJ JjaJojji] (jj dllLo 

ij 

isj'^ isi^ 

i “ <\l aft ^ 'l 1 ^ 1 

jiiil 

(jij ^jj 4jc (Jjjoi 

jji J1 i|^ V- ‘'rJ2 jl 

^ el-li.lk. ^Uakll 

^ dlLolI .ijc UJ.lk 

3^.13 jjLoJC. jjj Uj.lk 

i'jLl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 

Utsman] mantan budak 
Abu Bakr, berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Abdullah bin Abu 
Mulaikah] dari 
[Bapaknya] bahwa ia 
pernah menemui 
[Aisyah] dan 
menyebutkan sesuatu 
yang berkaitan dengan 
takdir. Maka ia pun 
berkata; Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Barangsiapa 
memperbincangkan 
sesuatu tentang takdir, 
maka pada hari kiamat ia 
akan dimintai 
pertanggung jawaban. 
Dan barangsiapa tidak 
memperbincangkannya 
maka tidak akan 
dimintai pertanggung 
jawaban." Abui Hasan 

Al Qaththan berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami Hazim bin 
Yahya berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abdul Malik bin 
Syaiban berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Yahya bin Utsman. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Lalu ia menyebutkan 
sebagaimana hadits di 
atas. 

82 

jjj Ijiilk ^ ^ ^Jc. Ujlk 

(jj liiiia. SjjLsLi 

4.^1 jjC. (_ 'J» iti (jj jjC. 

<)il oik jjc. 

i:4 j\r-. ^ i 

^ J ‘Ul -k ’ 

4-la. 1 

L-bJaSLll jj.0 jjUl^l 

1 j| p jP 

i tS!iA 1.1^ <jJajLj 

^KVi Ai\ J {jC’ 

^ tn^'l La ^lujj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Daud bin 
Abu Hindun] dari 
['Amru bin Syu'aib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
menjumpai para 
sahabatnya yang sedang 
berdebat tentang takdir. 
Maka seakan-akan 
wajah beliau seperti 
buah delima karena 
marah. Beliau lalu 
bersabda: " Apakah 
untuk ini kalian 
diperintahkan, atau 
beliau mengatakan, 
"untuk inikah kalian 
diciptakan! Kalian 
benturkan sebagian Al 
Qur'an dengan sebagian 
yang lain. Karena hal 
inilah kaum sebelum 
kalian binasa." Ia 
(perawi) berkata; 
"Abdullah bin 'Amru 
lalu berkata: "Alangkah 
marahnya diriku pada 
jiwaku jika tidak 
menghadiri majlis yang 
dihadiri Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan alangkah 
marahnya diriku pada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




jiwaku karena ketidak 
hadiranku di majlis 
tersebut." 

83 

ylik jjI ^ 

(jji (jt L)^ 

Ajic. iill ^_5i-a 4ll (3(JlaJll 
Vj '0^ 

(Jlia (^1 jc.1 3^j 5 jiIa 

jjj£j JJaJI 4ll (Jjjoij Ij 

(Jla l^JS (IJjVI 
(3jSil 4^j^l (3^3 jjMi 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Abu Hayyah Abu Janab 
Al Kalbi] dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Tidak ada 
'adwa (penyakit menular 
tanpa takdir Allah), tidak 
ada thiyarah (rasa 
pesimis) dan tidak ada 
hammah (keyakinan 
bahwa tulang bisa hidup 
kembali)." Maka 
berdirilah seorang arab 
badui seraya berkata; 
"Wahai Rasulullah, 
bagaimana 

pandanganmu terhadap 
unta berkoreng, 
kemudian semua unta 
tertular koreng itu?" 
beliau menjawab: 

"Semua itu adalah 
taqdir, (jika bukan) lalu 
siapakah yang menulari 
unta yang pertama! " 

84 

l_gdSLj IjjSk ^ ijic. lijSk 

^ (1 )^ lW 

(jc. JjUJJI ^ 

^.^2 IaUII ^ ;4 .tll 
^ jflj ^ oliil Sijkll 

La iJjik ^ lilaa Sij^l Ja! 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Isa Al Jarrar] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



U JUa ^ijjj 4.jic. iiil 
^LalJ ^ \ > nl 
iill Vl V ji .'!£ un 
jl3aV4 tjf jJj J 

[Abdul A'la bin Abu Al 
Musawir] dari [Sya'bi] ia 
berkata; "Tatkala [Adi 
bin Hatim] datang ke 
Kufah, kami dengan 
beberapa orang dari 
kalangan fuqaha' 
mendatanginya seraya 
berkata kepadanya; 
"Bacakanlah kepada 
kami hadits yang pernah 
engkau dengar dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam," Ia 
lalu berkata; "Aku 
pernah datang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu 
bersabda: "Wahai Adi 
bin Hatim, masuklah 
Islam maka engkau akan 
selamat." Aku lalu 
bertanya kepada beliau, 
"Apakah Islam itu?" 
beliau menjawab: " 
Engkau bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan yang 
berhak untuk disembah 
selain Allah dan aku 
adalah utusan-Nya, dan 
engkau beriman dengan 
semua ketentuan-Nya, 
yang baik maupun yang 
buruk, yang manis 
maupun yang pahit." 

85 

^ jill ^ ^ ^ 

^ iaUijji lijik 

jc Jjjj jc Jjiic-Vl 

esf“L)^ 

^_jiLa aill (Jlilll 

1 i\q\I (JjJo 4_llc. ^1 

d 51L 1^ jVi'i 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Asbath bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




A'masy] dari [Yazid Ar 
Raqasyi] dari [Ghunaim 
bin Qais] dari [Abu 

Musa Al Asy'ari] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Perumpamaan hati 
adalah seperti selembar 
bulu yang diombang- 
ambingkan angin di 
tanah yang lapang." 

86 

JLL iJjik olki (jj ^ 
jjj jc. jc- 

(Jij iL^la (jc .'!»■> 11 

M ^ jL^Vl 0- 

Ij 4.jic. 

Jll (J 

j j 33 Ui 

Jlia SjjL^I ja Jlaa 

'1 1 'AjIc- Jdll ^ 1 

4il£ VI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami pamanku 
[Ya'la] dari [Al A'masy] 
dari [Salim bin Abu Al 
Ja'd] dari [Jabir] ia 
berkata; "Seorang lelaki 
Anshar datang menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya; 
"Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku 
memiliki seorang budak 
perempuan yang aku 
berbuat 'azl 
terhadapnya." Beliau 
bersabda: " Akan terjadi 
sesuatu yang telah 
ditentukan baginya." 
Beberapa waktu 
kemudian ia pun datang 
lagi seraya berkata; 
"Budak perempuan itu 
hamil! " Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Apa yang telah 
ditentukan bagi jiwa, 
maka ia akan terjadi." 

87 

IjiiSk '1«^ A ^ ^^Ic. IjiiSk 
ijj <^1 ijc 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



^ jjj ^ jc 

Jdll 

V] ^>«11 jj V 

VI j3^i i J yi 

; (J j^l lJ^^I 

Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan] dari 
[Abdullah bin Isa] dari 
[Abdullah bin Abu Al 
Ja'd] dari [Tsauban] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 
Tidak menambah umur 
kecuali perbuatan baik, 
tidak ada yang menolak 
takdir kecuali doa, dan 
sungguh, seorang laki- 
laki tertahan dari 
rizkinya karena 
kesalahan yang telah ia 
lakukan." 

88 

^ (Jli c_flli^l ^ ^UaC- 

^jc- ^JC' 

Jii\ lJ^ ^ > »* > tjJ 

Aj t- L&13 (JjutJI 

^1 ^jliaSl Aj 

Cjj^j ^iS^l <i dik IjuS (3^ 
^ lPJ Aj 

^a1 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [ Atho' bin 
Muslim Al Khaffaf] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Mujahid] dan [Suraqah 
bin Ju'syum] ia berkata; 
Aku bertanya; "Wahai 
Rasulullah, apakah 
amalan itu sesuatu yang 
telah ditulis pena dan 
mengering serta 
ketentuan yang telah 
berlaku, atau di dalam 
perkara yang akan 
datang?" beliau 
menjawab: " Bahkan 
telah ditulis oleh pena 
yang telah menjadi 
kering dan ketentuan 
yang telah berlaku, dan 
Segala sesuatu itu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




dimudahkan sesuai 
dengan apa yang 
diciptakan untuknya." 

89 

(jji jc Cf: 

^ L)^ L)^ 

Jdll ^ ^ Jdll Jdll 

ill l^Lo q\j ^j^jau ill 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa Al Himshi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyah bin Al 
Walid] dari [Al Auza'i] 
dari [Ibnu Juraij] dari 
[Abu Zubair] dari [Jabir 
bin Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya 
majusinya umat ini 
adalah orang-orang yang 
mendustakan takdir 

Allah. Jika mereka sakit 
maka janganlah kalian 
jenguk, jika mereka mati 
jangan kalian layat dan 
jika berjumpa dengan 
mereka maka janganlah 
kalian ucapkan salam." 

90 

U!i.l^ A ^ u!i.lk 

(jj <iill .iJt (jc. lila. 

^ l> 

^1 (JlalU i)iil 

^ J\ \'J J\ i\ ^ 

IjaJu du£ jlj Ali^ 

(jJ !5L^ Ul CjJajV !>L^ 

(Jla ^1 (JJa ^lS;-k' \i-i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'j 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abdullah bin Murrah] 
dari [Abui Ahwash] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Ketahuilah, 
sungguh aku adalah 
orang yang paling 
berlaku baik kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




setiap kekasihnya. 
Sekiranya aku 
dibolehkan mengambil 
seorang kekasih, niscaya 
aku akan menjadikan 

Abu Bakar sebagai 
kekasih. Sesungguhnya 
sahabat kalian ini adalah 
kekasih Allah". Waki' 
berkata; "Maksudnya 
adalah dirinya sendiri." 

91 

jjI ^ ^ 

^ Ujlk (JlJ 

(juili tjc- 

* ^AjIc- Jdll ^ 

(jLa La Ja3 (jLa ^ La 

d'^j jjI 

iil ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Tidak ada 
harta yang dapat 
memberiku manfa'at 
sebagaimana harta Abu 
Bakar," maka 
menangislah Abu Bakar, 
dan berkata; "Wahai 
Rasulullah, bukankah 
aku dan juga hartaku 
adalah milikmu." 

92 

Ujlk jL^ ^ lijSk 

^jc. ^ ^jc. ^Uiul 

H,j'^l d^ J? 

^1 (3j^J L)^ 

iill 

Oy^' '^] 

Lali La V 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Al Hasan bin 
Umarah] dari [Firas] dari 
[Asy Sya'bi] dari [Al 
Harits] dari [Ali] ia 
berkata; Rasulullah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " 

Abu Bakar dan Umar 
adalah pemimpin orang- 
orang dewasa penduduk 
surga dari golongan 
terdahulu maupun yang 
terakhir, kecuali para 
nabi dan rasul. Wahai 

Ali, janganlah engkau 
beritahu selama 
keduanya masih hidup." 

93 

Ujik ^ 

(jc .iiLi 4j)-ir. jjc (Jjdic-Vl 

(3^1 ^ ji*-- Jdll ^ i Jdil 

(jLoil jji (^^3^ cllLkjSlI 

yiiii ij'ji us ^^4^^ 

IjI frljaliiil ^131 ^j-o 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan ['Amru 
bin Abdullah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 

A'masy] dari ['Athiyyah 
bin Sa'd] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " 

Sesungguhnya penghuni 
surga yang paling tinggi 
derajatnya bisa dilihat 
oleh orang-orang yang 
ada di bawah mereka, 
sebagaimana terlihatnya 
bintang yang terbit di 
ujung langit. Dan 
sungguh. Abu Bakr dan 
Umar termasuk dari 
mereka yang mendapat 
nikmat tersebut." 

94 

Ijiilk .'iS'^ A ^ ^^Ic. Ijiilk 
Uj.lk jUij (jJ .'l<^•^ ^ Uj.la.j ^ 

(jc. 

(i 4^' 

L« ^J U^ ^'3^ L« 
Jlilla jjUdI (jj <aj.i^ (jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki']. 

Dan menurut jalur yang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



jUiij (S'^ Cy^ ^ 

J ^ iJl 

lain; Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'ammal] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdul Malik bin 

Umair] dari [mantan 
budak Rib'i bin Hirasy] 
dari [Rib'i bin Hirasy] 
dari [Hudzaifah bin Al 
Yaman] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya aku 
tidak tahu berapa lama 
aku akan (hidup) 
bersama kalian, maka 
ikutilah dua orang 
setelahku". Beliau lalu 
menunjuk kepada Abu 
Bakr dan Umar. 

95 

uj^k ^ lijAk 

^jc. ^ 

^1 ^^lir Aii\ (JI 3 ^1 

^^gJc. >ij LaU^jSj (JjjI^ 

^jjjUll 0 ^^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Adam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Mubarak] 
dari [Umar bin Sa'id bin 
Abu Husain] dari [Ibnu 
Abu Mulaikah] ia 
berkata; aku mendengar 
[Ibnu Abbas] berkata; 
"Tatkala Umar 
diletakkan di atas 
pembaringannya, orang- 
orang mengafani, 
mendoakan dan 
menshalatkannya, atau 

j ujj^ j 

^ Ul J 

ikljj ja 34J '^] i^ji 

J_yj] ^jj 31 ^ tlujlli 

La Jla ^ 3 ^ t.s^:’ 4^ J^ (. 'U li 
ilil jji 31 ] 4-“^^ ciiaii. 

dlls <dll ^Ij i^lLa aImC. 3^ 

^ 343 3^ (jlaV 

^1 tTi^ jj 

<3c. «iiil <i3jl 3jj^j 

IJI t " 1 v 

1j! 

^ij ui y^j 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Ibnu Abbas mengatakan; 
"memuji dan 
menshalatkannya 
sebelum diangkat, 
sedang pada waktu itu 
aku berada di antara 
mereka. Tidak ada yang 
memperhatikanku 
kecuali seseorang yang 
memepet dan memegang 
pundakku. Ketika aku 
menoleh ternyata ia 
adalah [Ali bin Abu 
Thalib]. Dia 
mengucapkan; 
"Rahimahullah" (semoga 
Allah merahmatinya) 
kepada Umar. Kemudian 
ia berkata; "Tidak ada 
seorangpun yang aku 
tinggalkan, yang lebih 
aku sukai jika bertemu 
dengan Allah amalku 
seperti amalannya selain 
kamu. Demi Allah, aku 
yakin Allah akan 
menjadikanmu bersama 
dengan kedua 
sahabatmu. Hal itu 
karena aku sering 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selalu 
menyebut-nyebut: " Aku 
pergi bersama Abu 

Bakar dan Umar. Aku 
masuk bersama Abu 
Bakar dan Umar. Dan 
aku keluar bersama Abu 
Bakar dan Umar" Maka 
aku yakin Allah pasti 
akan menjadikanmu 
bersama dengan kedua 
sahabatmu." 

96 


Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 



tjjl 

iiil 

J^J ^ 

(‘‘'tVi 1.1^ Jlia 

kepada kami [Ali bin 
Maimun Ar Raqqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Maslamah] dari [Isma'il 
bin Umaiyah] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar di 
antara Abu Bakar dan 
Umar seraya bersabda: " 
Seperti ini kami akan 
dibangkitkan." 

97 

^ Li. .'Ijj\l 

^ lillLo Uj^k ^Jtij'lk ^ 

LW u L)^ 

^_jiLa <iill (JJ (JUJU 4.^1 (jc. 
3)ic. J jji ^ijJj Ajic. iill 

jjJjVI (j-o 4i^l (Ja1 (J_J^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 

S 5 m'aib Shalih bin Al 
Haitsam Al Wasithi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Qudus bin 
Bakr bin Khunais] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin 
Mighwal] dari ['Aun bin 
Abu Juhaifah] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: " Abu Bakar 
dan Umar merupakan 
pemimpin surga bagi 
yang sebaya baik dari 
golongan terdahulu 
maupun yang terakhir, 
kecuali para Nabi dan 
Rasul." 

98 

^ ^jjliiaJl J 0.1^ ^ .laki IjjSk 

i' 

^jc- ^jc. ^1 ■ ■' ^ 

Jdll Ij (J^ls i^La 

(Jla i. ^ ^jjjUll (^\ 

Ia jji (JU Jlk^l ^j-o 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Abdah] dan [Al 
Husain bin Al Hasan Al 
Marwazi] keduanya 
berkata; telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari [Humaid] 
dari [Anas bin Malik] ia 
berkata; Rasulullah 
ditanya; "Siapakah orang 
yang paling engkau 
cintai?" beliau 
menjawab: "Aisyah." 
Kemudian beliau ditanya 
lagi; "Dari kaum lelaki?" 
beliau menjawab: 
"Ayahnya." 

99 

^ ts 

mi'iIt' tliia (Jli (jjLi (jj «iiil 
jjI CjIII a1A\ (jl^ AjLkLal 

jji lililll ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Usamah] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Al Juairi] dari 
[Abdullah bin Syaqiq] ia 
berkata; Aku bertanya 
kepada [Aisyah];" 
Siapakah di antara 
sahabatnya yang paling 
beliau cintai?" ia 
menjawab; "Abu Bakar." 
Aku bertanya lagi; 
"Kemudian siapa?" ia 
menjawab; "Umar." Aku 
bertanya lagi; 

"Kemudian siapa?" ia 
menjawab; "Abu 
Ubaidah." 

100 

^ ^ Jj* ^>»] IJjlk 
^ Jiill lijAk 

UillU (jjjUt ^l^Jo ^jc. 

Ij (Jlla ^iuil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Muhammad Ath Thalhi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Khirasy Al Hausyabi] 
dari [Al 'Awwam bin 
Hausyab] dari [Mujahid] 
dari [Ibnu Abbas] ia 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




berkata; " Tatkala Umar 
masuk Islam, Jibril turun 
seraya berkata: "Wahai 
Muhammad, penduduk 
langit telah berbahagia 
dengan keislaman 

Umar." 

101 

i ^ (Jjir iouij ^ 

c-UaC. ^ lilii 

^ ^ ll £ > h 

Lri i. lW 

iill ^_5ij-a <iill l] (iJlalll (. 

(Jjl aIjujj 
l!j'J 

A iklj ^ lJj!J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Muhammad Ath Thalhi] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Daud bin 'Atho' 

Al Madani] dari [Shalih 
bin Kaisan] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Sa'id bin 

Al Musayyab] dari [Ubai 
bin Ka'ab] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang 
pertama kali yang 
dijabat oleh Al Haq 
adalah Umar, dia orang 
pertama yang diberi 
salam dan orang pertama 
yang digandeng 
tangannya kemudian 
dimasukkan ke surga." 

102 

jjI ^ ^ 

(jj lilLolI .IJC. l2ilk Jll ^jj.lall 

(jc. (jJ ^IjiA (jc .iILL 

<jiil (3J (Jlailll Siijlc. (jc 
ii' i:4 j1c Jdll ^ i 
<LaLL LjUaLll (jj ^>ia«J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ubaid 
Abu Ubaid Al Madini] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik Al 
Majisyun] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Al Zanji bin 
Khalid] dari [Hisyam bin 
Urwah] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ya Allah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




muliakanlah Islam 
dengan perantaraan 

Umar bin Khaththab 
secara khusus." 

103 

L)^ 1 

(Jla ^ iiiil . 1 ^ ^jc. 

.lau Ij 1 & 

jjI iiii jiiil 

jic. 3*J (_)jjlill jj^j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ah bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
['Amru bin Murrah] dari 
[Abduhah bin Salamah] 
ia berkata; Aku 
mendengar [Ali] 
berkata; "Sebaik-baik 
manusia setelah 
Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham adalah 
Abu Bakar, dan sebaik- 
baik manusia setelah 

Abu Bakar adalah 

Umar." 

104 

(.lljLkil QJ .’la-^a IJjSk 
^kla CLl^l Ul^i 

l^i L)t 

IjI ^ nuin'l jjj Auuj ^ 

(J_yjal J Ajc. U^lj 0 ^^^ 

^ jV- ^1 f_^La 4ll 
lil lili Si^l ^ ^_gjjj] J plj lil 

jjLaS l'll^ ^1 LLaJlj sljiU 
/”iH^n-i^ll lift ^j.4 ("\W 
Jli 1 jjii Cj jSia 

i!)j^ ^ 

C^lj'r-i Jlia (-jUaiJI 
^[h. 1 j3jI Ij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 

Harits Al Mishri] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Laits bin Sa'd] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Uqail] dari [Ibnu 

Syihab] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Sa'id bin Musayyab] 
bahwa [Abu Hurairah] 
berkata; Tatkala kami 
sedang duduk bersama 
Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham, beliau 
bersabda: "Ketika aku 
tidur, aku melihat diriku 
di dalam surga, rupanya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




di sana ada seorang 
perempuan yang sedang 
berwudlu di samping 
sebuah istana, maka aku 
bertanya: 'Kepunyaan 
siapa istana ini? ' 
Perempuan itu 
menjawab: 'Milik Umar.' 
Maka aku teringat 
kecemburuannya, 
kemudian aku berbalik 
memutar." Abu Hurairah 
berkata; Maka 
menangislah Umar bin 
Khaththab sambil 
berkata: "ayah dan ibuku 
sebagai tebusanmu, 
apakah kepadamu aku 
cemburu?" 

105 

‘ ^ A «K 11 jji UjSk 

(jj (jc ^ IJjla. 

t 'iyiih jjc. (Jja^ jjc 

CluLojalHl J j jjc. ClljLaJI jjj 

i ' AjIc- Jdll ^ i Jdll 

(3^1 u] 

<J (JjSj ^>ic. fj\lA 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Salamah Yahya bin 
Khalaf] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Makhul] dari 
[Ghudlaif bin Al Harits] 
dari [Abu Dzar] ia 
berkata; Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
meletakkan kebenaran 
pada lisan Umar yang 
senantiasa dia ucapkan." 

106 

^ ^ Uj. 1 ^ 

<\V^ ^Loilc- 

i_sJ^ (jj (j^^i ^ (ji^ (jj 

(jf (jc- 5:“^ (1)^ 

(JjLiJ (jfejjjA ^ 

( 3 i J (Jls (»^j 5^ 

jj jUiic. 14 ^ iA 

jlic 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Muhammad bin 
Utsman Al Utsmani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami bapakku [Utsman 
bin Khalid] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




[Abdurrahman bin Abu 
Zinad] dari [Bapaknya] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap Nabi 
memiliki teman karib di 
surga, dan teman 
karibku di surga adalah 
Utsman bin 'Affan." 

107 

^ ^ Uj.1 ^ 

^Loilc- 

LW L)^ (jj 

Ljt jc. jc 

ujU Jjc. ^buc. 

1 I^^judlc. U 

ia ^ 

ij^ ^j e-^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Muhammad bin 
Utsman Al Utsmani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin 

Khalid] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Zinad] dari [Bapaknya] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertemu 
Utsman di depan pintu 
masjid, kemudian beliau 
bersabda: "Wahai 
Utsman, ini adalah Jibril, 
dia mengabarkan 
kepadaku bahwa Allah 
telah menikahkanmu 
dengan Ummu Kultsum 
dengan mahar seperti 
yang diberikan kepada 
Ruqayyah dan 
sebagaimana kamu 
hidup bersamanya." 

108 

^ ^UiuA ^jc- ^ <aJj1 

^jC- ^ A ^jC- > ti"\ 

jill i)Siila o^>^c- ^ ^ 

(Jlaa <jjj1^ 

li^b ^\\^jW ^1 ^\^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Idris] dari [Hisyam 
bin Hassan] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



X\ 1 AjIc- jjjI ^ 

liA Jli liA cJia 

[Muhammad bin Sirin] 
dari [Ka'ab bin Ujrah] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyebutkan 
fitnah dan 

mengisyaratkan semakin 
dekat kedatangannya. 
Lalu lewatlah seorang 
lelaki yang memakai 
caping, maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Orang ini suatu hari 
nanti akan berada di atas 
petunjuk." Maka aku 
melompat dan menarik 
kedua lengan Utsman 
dan kembali menghadap 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seraya 
berkata; "Orang ini! " 
beliau bersabda: "Orang 
ini." 

109 

SiUjaS ^ 2 Ujik ^jjlJLo 

tjC. Jjjj ^ 

^jC. ^Laat-ill 

Ajic. iill jil (3 

1 iiil tj) (jl-oilC' Ij ^Ljjj 

LajJ 

AJtiLi* ila 

Lq AjijUiJ 

dilla ^lill 'u 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Faraj 
bin Fadlalah] dari 
[Rabi'ah bin Yazid Ad 
Dimasyqi] dari [An 
Nu'man bin Basyir] dari 
[Aisyah] ia menuturkan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai 
Utsman, jika pada suatu 
hari nanti Allah 
menguasakanmu atas 
perkara ini, lalu orang- 
orang munafik ingin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




agar engkau melepaskan 
jubah yang Allah telah 
memakaikannya 
untukmu, maka 
janganlah engkau 
lakukan." Beliau ulangi 
hal itu hingga tiga kali." 
An Nu'man berkata; Aku 
bertanya kepada Aisyah; 
"Apa yang 

menyebabkanmu tidak 
memberitahukan kepada 
orang-orang seputar 
masalah ini?" Aisyah 
berkata; "Aku dijadikan 
lupa kepadanya." 

110 

bjik Vll 

(jc. .iILL jjj (Jja-ojoil Ujla. 

Ajic. iiil <iiil l] j (Jlailll 

iji 

<)ill J u Uifl ^Lij-ai ^J>IT J 

iV's i-\K'.a jCi rJ3f' jc. 

lila t-K'.ai ^jic. Jtlj Vi 

«.L^ ^*j (Jll iSli jC-ij 

iiil ^^1 (IJ*^ <j ilLa 

^LtUC- ^ ^ ‘ ‘'j; ^ 

A'g ■ 11 Jji ^n.W^ 

jU^ L)j jl-oic. ji jUic. <_sl ji 
Jla ^1 JjiJJ ;jl jllll jijj Jla 

liU 1.1^ 

<jjak ^ Jllj 4.^1 ^LLa 

1 Jll 4.i 

^ j^l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
dan [Ali bin 

Muhammad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Khalid] dari [Qais 
bin Abu Hazim] dari 
[Aisyah] ia menuturkan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda diwaktu 
sakitnya: "Ingin rasanya 
jika sebagian sahabatku 
ada di sisiku." Kami lalu 
bertanya; "Ya 

Rasulullah, apakah perlu 
kami memanggil Abu 
Bakar untukmu?" Beliau 
terdiam. Kami bertanya 
lagi; "Apakah perlu kami 
memanggil Umar 
untukmu?" Beliau masih 
terdiam. Kami lalu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




bertanya lagi; "Apakah 
perlu kami memanggil 
Utsman untukmu?" 

Beliau menjawab: "Ya." 
Lalu Utsman pun datang 
dan menyendiri 
dengannya. Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berbicara 
kepadanya, hingga 
wajah Utsman berubah." 
Qais berkata; "Telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Sahlah] mantan 
budak Utsman, [Utsman 
bin Affan] berkata di 
hari pengepungan 
rumahnya; 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
menjanjikan kepadaku 
sebuah janji dan aku 
akan tetap memegang 
janji itu." Dan Ali 
menyebutkan dalam 
haditsnya; "Aku akan 
bersabar di atasnya". 

Qais berkata; "Maka 
mereka membunuhnya 
pada hari itu." 

111 

Jdll 

^Ij jjj (jc. jjiicVI jc 

L)^ (^ J_3 L)^ 

4^1 <y] ^ 

V ‘'4^ 

VI n Vj (jf V] ^j.i'^J 

(jSlia 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] dan 
[Abu Mu'awiyah] dan 
[Abdullah bin Numair] 
dari [Al A'masy] dari 
[Adi bin Tsabit] dari 
[Zirri bin Hubaisy] dari 
[Ali radliallahu 'anhu] ia 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, al ummi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




(seorang yang buta 
aksara) memberikan 
janji kepadaku, 
bahwasanya tidak akan 
mencintaiku kecuali 
orang beriman dan tidak 
akan membenciku 
kecuali orang munafik." 

112 

.laJoi (jc. 4 JT Ml Uj.la. jjj 

1^1 (-J' 111 (3la 1^1 jjj 

CLlikj 

4^ iill JlLa 

(j1 jj Jla 4J| 

(jf UJjl* i_g^ UJ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Sa'd bin Ibrahim] ia 
berkata; aku mendengar 
[Ibrahim bin Sa'id bin 
Abu Waqqash] 
menceritakan dari 
[Bapaknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwasanya 
beliau bersabda kepada 
Ali: "Apakah kamu tidak 
ridla, jika kedudukanmu 
di sisiku sebagaimana 
kedudukan Harun di sisi 
Musa." 

113 

Ijiilk ^ ^Jc. lijSk 

4 a' ■ 11 ^ 

i> (jj j (jj i> 

gj (jc. ^Ij ij^ 

<)iil (Jjiji J ^ Ul^Vla s-i jlt 
4 la^ 

l^J^} ^ 

4 » .'l 4 

("ilii'l Jlia 4ic iiil 

IjlU iiig'il jjji (jjlo^^jiHj (_5lji 

(j^ji (^ji CjUI (Jll 

(^j JU (_ 5 J| 1 jill ^ (jx 

oVlj (ji (JIj oVji lii (ji 

al 3 lc. (jx jIc ^41^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Husain] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Hammad bin Salamah] 
dari [Ali bin Zaid bin 
Jud'an] dari [Adi bin 
Tsabit] dari [Barra' bin 
'Azib] ia menuturkan, 
"Kami bersama 
Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




'alaihi wasallam 
berangkat haji diwaktu 
beliau melakukan haji. 
Lalu beliau singgah di 
tengah perjalanan, beliau 
lalu memerintahkan 
shalat berjama'ah. 
Kemudian beliau 
memegang tangan Ali 
radliallahu 'anhu dan 
bersabda: "Bukankah 
aku lebih utama bagi 
kaum mukmin dari pada 
jiwa-jiwa mereka?" Para 
sahabat menjawab; 
"Benar." Beliau 
melanjutkan kembali: 
"Bukankah aku lebih 
utama bagi seorang 
mukmin dari pada 
dirinya? Mereka 
menjawab; "Benar". 
Beliau bersabda: "Maka 
ini (Ali) merupakan wali 
bagi orang yang 
menjadikan aku sebagai 
walinya. Ya Allah, 
tolonglah orang yang 
mencintainya. Ya Allah, 
musuhilah orang yang 
memusuhinya." 

114 

Ijjik 

l_sJ^ (jj ^ lP 

^ Jji 

^ 1 iIjI^ C>4^ 

‘ ^ ^Uj^I «.llj^l 

«ilil J jjl Ml jl Ijlaa 

t** J 4jlcv ^.IjLa 

U cJa liij 

^J ^1 iiiil 

^ 4^i! ^1 jil p ^ 

dij^j Loa (JI 3 

(jiw-jV (iJlij ^ Vj 

A idll < ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Laila] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hakam] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] ia berkata; "Abu 
Laila berbincang- 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 



uLk^U'yi.'Ji ^ 

i\i\ 

bincang dengan [Ali]. 

Dan Ali biasa memakai 
baju musim panas di saat 
musim dingin dan 
memakai baju musim 
dingin di saat musim 
panas. Maka kami 
bergumam; "Mari kita 
bertanya kepadanya." 

Dia menjawab; "Pada 
saat perang Khaibar, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutusku, sementara 
aku sedang sakit mata. 
Aku berkata kepada 
Rasulullah; "Ya 
Rasulullah, 
sesungguhnya aku 
sedang sakit mata. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
meniup mataku seraya 
berdoa: "Ya Allah, 
jauhkan darinya panas 
dan dingin." Ali berkata; 
"Maka aku tidak 
mengalami panas dan 
juga dingin semenjak 
hari itu." Dan beliau 
bersabda: "Sungguh, aku 
akan mengutus seorang 
yang mencintai Allah 
dan Rasul-Nya, serta 
bukan seorang yang 
penakut." Maka orang- 
orang berdesakan untuk 
mendapatkannya namun 
Rasul mengutus serta 
memberikan bendera 
kepadanya." 

115 

^ ^ a 1 uW 

^^gJjLall uilAk 

(jc. (jc. ujji j_jj1 (^I Ujlk 

j_jiLa <iiil Jliila (jjl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Musa 

Al Wasithi] berkata. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




telah menceritakan 
kepada kami [Al Mu'alla 
bin Abdurrahman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hasan dan 
Husain adalah dua 
pemimpin para pemuda 
penghuni surga. Dan 
ayah keduanya lebih 
baik dari keduanya." 

116 

L)^ 

QC’ 1^.1^ 

(3^1 

^1 dULAJuJU 

LS^ Uf ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Suwaid bin Sa'id] dan 
[Isma'il bin Musa] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari [Abu 
Ishaq] dari [Hubsyi bin 
Junadah] ia berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ali 
adalah bagian dariku dan 
aku adalah bagian dari 
Ali. Dan tidak ada yang 
menunaikan 
kewajibanku kecuali 

Ali." 

117 

Jj3t-QjJj] ^ Aa^ a 1'm^ 

USi ^ Jii\ lijik 

li>t (Jlji^i (jj i!)UJI 

lil Jliila <iiif .ijt ^jj jljt 

illl 4jjjal J J 

V (JJ^Lall Ijij 

< -ij' r^ Vj 

(jjjjoi ^Uii; (_)jiull 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il 
Ar Razi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami ['Ala' bin Shalih] 
dari [Minhal] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




['Abbad bin Abdullah] ia 
berkata; [Ali] berkata; 
"Aku adalah hamba 

Allah dan saudara 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dan aku 
adalah Ash Shiddiq Al 
Akbar, tidak ada yang 
mengueapkannya 
setelahku kecuali 
seorang pendusta. Aku 
telah menegakkan shalat 
sebelum orang-orang, 
selama tujuh tahun." 

118 

^ ^Jc. lijSk 

-i ‘ ^ 

AlC. jA J JajUii (jjl (jt 

(jj jc 

(3^.^ 4jLa^ i_gk 4j jULo 

4^ Jlia lllc. 1 <jlc' 

1JA Jjii Jllj (l^jJaiii 

^_jiLa <iill (Jjjoi J (" 'T « 1 n (J^3^ 

("''l^ (ji 4.j^ ^1 

(3jaj iy’j^ 

Cy? UjJ^ ylj±aJ i_gla Cjjl 
^ V V] 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Muslim] dari [Ibnu 
Sabith] -yaitu 
Abdurrahman- dari [Sa'd 
bin Abu Waqqash] ia 
menuturkan; Mu'awiyah 
tiba dari sebagian 
pelaksanaan ibadah 
hajinya, lalu masuklah 
Sa'd menemuinya, 
mereka 

memperbincangkan Ali 
dan menggunjingnya. 
Maka marahlah Sa'd 
seraya berkata: "Kamu 
katakan ini kepada 
seorang lelaki yang aku 
sendiri mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menjadikan aku sebagai 
walinya, maka Ali (juga) 
walinya." Dan aku 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




mendengarnya bersabda: 
"Kedudukanmu di sisiku 
sebagaimana kedudukan 
Harun di sisi Musa. 
Hanya saja tidak ada 

Nabi setelahku." Dan 
aku mendengarnya 
bersabda: "Sungguh aku 
akan memberikan 
bendera pada hari ini 
kepada seorang lelaki 
yang mencintai Allah 
dan Rasul-Nya." 

119 

A Ijjlk 

^ a 1 

(jc. 

i: 4 _j1c. auI i' ^ jdil 

(JUa J»j^l 

jjikJ li^lj jji (JUa lii 

(jlia Ij51j Ul 

6] ij^ 

jl>. (jij lsJ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir] ia 
berkata; "Pada hari 
perang Quraizhah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa yang 
bisa membawakan berita 
kepada kami tentang 
kaum itu?" Zubair 
berkata; "Saya." Beliau 
berseru kembali: "Siapa 
yang bisa membawakan 
berita kepada kami 
tentang kaum itu?" 

Zubair berkata; "Aku, " 
ia ulangi hingga tiga 
kali. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Setiap Nabi memiliki 
Hawari (penolong setia), 
dan Zubair adalah 
hawariku." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


120 

puliiA Uiij^ 

^ jill ^ 4^1 

jiil (3 J ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Urwah] dari 
[Bapaknya] dari 
[Abdullah bin Zubair] 
dari [Zubair] ia berkata; 
"Dalam perang Uhud 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengumpulkan kedua 
orang tuanya untukku." 

121 

^ J ^Ui& ^ ^UiuA 1 

^ Ujik ujIa jSl 

t> OJ^ (j^ ;> Ai^ 

^jl£ UAj^Ic. iiJll (Jll A^i 

Jli (jjill 

ll Lo .lxj ^j-a 

jS J' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] dan 
[Hadiyah bin Abdul 
Wahhab] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Hisyam 
bin Urwah] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
[Aisyah] berkata; 

"Wahai Urwah, kedua 
orang tuamu termasuk 
orang yang menjawab 
seruan Allah dan Rasul 
setelah tertimpa luka; 
yaitu Abu Bakar dan 
Zubair." 

122 

jjj jjxC.j « jjj 1 uW 

UjSa. Via ^ajVi <iiil 
jjI iJjlk ^ajVI dllLall lljlk 

4 ^'li (jl^Lk jjc. ojjJaJ 
jiioij 4.jlc. iill 

o^jVI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan ['Amru 
bin Abdullah Al Audi] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ash Shalt 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Al 'Azdi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nadlrah] dari 
[Jabir] berkata; "Thalhah 
berpapasan dengan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
pun bersabda: "Seorang 
syahid sedang berjalan 
di atas permukaan 
bumi." 

123 

L)^ 

j C>i 

JjJ 

<^i]a ^ ^jC. A^ila ^ 

^ ‘ ‘'j; 

^ (3^ A^lla 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Azhar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Utsman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair bin 
Mu'awiyah] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
Yahya bin Thalhah] dari 
[Musa bin Thalhah] dari 
[Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan] ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat 

Thalhah dan bersabda: 

"Ia termasuk orang- 
orang yang akan gugur." 

124 

JjjJ 3^"^ L)^ .1^1 IJjik 

1^ t3^] UJ L)^ 

^jc- A^Ua 3)^ 

^J^ULa 

(JjL ^ijjjj <iiil 

^ 3)^ A^Ua 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sinan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ishaq] dari [Musa 
bin Thalhah] ia berkata; 
Ketika kami sedang 
bersama [Mu'awiyah], ia 
lalu berkata; Aku 
bersaksi bahwa aku 
mendengar Rasulullah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Thalhah termasuk dari 
orang yang akan gugur." 

125 

(JJJ^ tjc- (Jj* A y »] ^jc. 

iiill l4^ A^ila 

X \ 'jj ^jIc- Jdll ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Isma'il] dari [Qais] 
ia berkata; "Aku melihat 
tangan [Thalhah] 
lumpuh karena ia 
gunakan untuk 
melindungi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada perang 
Uhud." 

126 

.Istlti ^jC. A ']i >» UJ^ L)^ 

^ iiill ^jC- ^ 

uJii 

aJc. ^I jiiil 

.1*1*1 .l^V ^^LjJJ 

^jj 4j (JI 3 <jij liiiLo ^ 

t^'j ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Sa'd bin Ibrahim] dari 
[Abdullahbin Syaddad] 
dari [Ali Radiallahu 
'anhu] ia berkata; "Aku 
tidak melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mengumpulkan kedua 
orang tuanya 
(bersumpah) untuk 
seseorang selain Sa'd bin 
Malik. Pada perang 

Uhud beliau bersabda 
kepadanya: "Lemparlah 
wahai Sa'd! ayah dan 
ibuku sebagai 
tebusanmu." 

127 

ui^i ^ 2^1^ i 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



^ lijAk J ^ .ISUJI 

(Jj* A > nj ^ 

(Jli 1. ^ ^ A)* >ti ^jc. >» 

^ >t1 dlSLAuJ 

^'*Vi 

aL.\ ^Ijujj iill 

^ e j' 

kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Laits bin Sa'd]. 

Dan menurut jalur yang 
lain; Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hatim bin 
Isma'il] dan [Isma'il bin 
Ayyasy] dari [Yahya bin 
Sa'id] dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] ia berkata; 
Aku mendengar [Sa'd 
bin Abu Waqqash] 
berkata; "Pada perang 
Uhud Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mengumpulkan kedua 
orang tuanya 
(bersumpah) untukku, 
beliau bersabda: 
"Lemparlah wahai Sa'd, 
ayah dan ibuku sebagai 
tebusanmu." 

128 

Ijjlk ijlc. uilk 

es^LLj lWj^J lW 
(Jla (JjuS (jc. (JjaJojoil (jc. 

iLoi 

(4-^ t^j j^' 

<)iii ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Idris] dan pamanku 
[Ya'la] dan [Waki'] dari 
[Isma'il] dari [Qais] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Sa'd bin Abu Waqqash] 
berkata; "Sungguh, aku 
adalah orang arab 
pertama kali yang 
membidikkan panah di 
jalan Allah." 

129 

jU (jjjjoii Ujla. 

jc dJjI j j_yji jj lijia. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Masruq 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



isj[ L)j ^ (3^ i3j^ ujjLiiii 
^ jll i ‘ ‘1 t ^ 

^IjI Aii’lMi ‘."h^A 4.^ dloluii 

JIj 

bin Al Marzuban] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Za'idah] dari [Hasyim 
bin Hasyim] ia berkata; 
Aku mendengar [Sa'id 
Ibnul Musayyab] 
berkata; [Sa'd bin Abu 
Waqqash] berkata: 

"Tidak ada seorang pun 
yang masuk Islam di 
hari keislamanku, dan 
aku telah tinggal selama 
tujuh hari, dan aku 
adalah orang sepertiga 
Islam." 

130 

Ujlk jUiC ^ UjSk 

jjj UJ.1^ iJ^Ji Cji ij, ‘ ‘0** 

(3t jjI 

i'lJT 1 n Cll^Lkil ^ 

(J^ (jj JJ^ (jj L)j 

4jic. <i3jl ^U .1 <iill (Jjjoi J (jlSljSj 
> »r. ^ > »1 ^ * i: 

J 

iA ^ J A 

jllj ^ 4 ^ i u J 

^ J A 

(ji 4j (J^ 4i^l ijZ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Yunus] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Shadaqah bin 
Mutsanna Abui 

Mutsanna An Nakha'i] 
dari kakeknya [Riyah 
bin Ibnul Harits] ia 
mendengar [Sa'id bin 

Zaid bin ’Amm bin 
Nufail] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam adalah 
kesepuluh dari sepuluh 
orang." Sa'id berkata; 
"Abu Bakar di surga, 
Umar di surga, Utsman 
di surga, Ali di surga, 
Thalhah di surga, Zubair 
di surga, Sa'd di surga 
dan Abdurrahman di 
surga." Lalu dikatakan 
kepadanya, "Siapa yang 
kesembilan?" ia 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




menjawab: "Saya." 

131 

Ujik ^ a Ijjik 

<ikjl ^ 

^ ^ J5U ^ 

iiiil LS^ 

dl^l Aj*-<UuU ^iulj AJc. 

jl Vj 

-iiil ui ji 

iill 

j^y\j 4_kiLij J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 'Adi] 
dari [Syu'bah] dari 
[Hushain] dari [Hilal bin 
Yasafj dari [Abdullah 
bin Zhalim] dari [Sa'id 
bin Zaid] ia berkata; 

Aku bersaksi atas 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bahwa 
aku mendengarnya 
bersabda: "Hai Hira', 
diamlah kamu!, Karena 
di atasmu ada seorang 
Nabi atau shiddiq (orang 
yang jujur) atau syahid 
(orang yang syahid)." 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyebutkan 
mereka: "Abu Bakar, 
Umar, Utsman, Ali, 
Thalhah, Zubair, Sa'd, 
Ibnu 'Auf dan Sa'id bin 
Zaid." 

fd j L)d ‘r“> Od'j 

132 

lijSk ^ ^ IjjSk 

jjj « 1 uw J ^ (jC' 

Uj.lk (jj .’la^ ^ Uj.lk jLu^ 

j£. (3^1 (jc Uj^ AjLi 

gi^ii. (jt j2g (jj 

^aililj 'Uic. iill «illl (3_jjaig 

■SjLa t'T 1 Ml 
i_igj.ij3 (Jlj (j^I (3^ 

gj ui CUL^ ^lill ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




kami [ 8501 'bah] 
semuanya dari [Abu 
Ishaq] dari [Shilah bin 
Zufar] dari [Hudzaifah]; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada 
penduduk Najran: "Aku 
akan mengutus bersama 
kalian seorang laki-laki 
yang benar-benar bisa 
dipereaya." Hudzaifah 
berkata: "maka orang- 
orang mengharap dirinya 
yang dipilih, tetapi 
beliau mengutus Abu 
Ubaidah bin Al Jarrah." 

133 

^ ijic. lijSk 
jjc. (J^l jjoil IJjik jjj 

^ ll)f ji j t3^| 

AjIc. 4il 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Adam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isra'il] dari [Abu 
Ishaq] dari [Shilah bin 
Zufar] dari [Abdullah] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda yang 
diperuntukkan kepada 
Abu Ubaidah bin Al 
Jarrah: "orang ini adalah 
orang kepercayaan umat 
ini." 

134 

Ijiilk .'l<^^ A Ijiilk 

(jc. ( 3 ^^) 3 ' 3^ ‘ ‘'' 

J_jjalJ JlaJll yc. tlljLkJI 

jl AjIc. 4il 

a^jZui fjc. 

^1 dialLljalV 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Harits] 
dari [Ali] ia berkata; 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya 
aku (berkenan) memilih 
seorang pengganti tanpa 
musyawarah, niscaya 
aku akan memilih Ibnu 
Ummi 'Abd." 

135 

J5LLSI ^c. (jj iJjSa. 

jjj lijla. 

J j Ljj 

uI iiia «dil (jc. 

gi elg*ij J^J 
gi r l^i gi (Jla 4.j1c. iill 

(3gji lja£ Ljac. glgflll IgSJ 
^ p ^1 eil Ja eijl^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Ayyasy] dari [Ashim] 
dari [Zirr] dari 
[Abdullah bin Mas'ud]; 
bahwa [Abu Bakar] dan 
[Umar] memberikan 
kabar gembira 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
senang membaca Al 
Qu'ran dengan benar 
sebagaimana ketika 
diturunkan, maka 
hendaklah ia membaca 
berdasarkan bacaan Ibnu 
Ummi 'Abd." 

136 

gj uilk 

gj gi*ia-Si gc o^j^] gj 

Jjjjoi gj gc. <)Iil 2±ic. 

^ g^^i ^ gt 

«dii ( 3 J (Jiiils ^ 1 . 4 ^ 
gjc. ^u<~i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Idris] dari [Al Hasan 
bin Ubaidullah] dari 
[Ibrahim bin Suwaid] 
dari [Abdurrahman bin 
Yazid] dari [Abdullah] 
ia berkata; Rasulullah 

^jttjou gij gjLa^l ^jj gi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku: "Semoga 
kamu mengizinkan aku 
hingga engkau membuka 
tiraimu dan 

mendengarkan petuahku 
hingga selesai." 

137 

0 ^ <*r^ 

^ j^l 

(Jlj La L ^ ji*-- Jdll 

Ijlj liU 

V ^Ij IjiLs ^_jji (JaI 

(jLoj^l (J4-J 4^ 3^4 

j^j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Tharif] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abu Sabrah An 

Nakha'i] dari 
[Muhammad bin Ka'ab 

Al Qurazhi] dari [Al 
Abbas bin Abdul 
Muththalib] ia berkata; 
"Kami menjumpai 
sekelompok orang dari 
kaum Quraisy sedang 
berbincang-bincang, 
tiba-tiba mereka 
memutus perbincangan 
mereka (dengan 
kedatangan kami). 
Kejadian tersebut kami 
sampaikan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Maka beliau 
pun bersabda: "Ada apa 
dengan kaum itu, 
mereka berbincang- 
bincang, namun ketika 
mereka melihat seorang 
laki-laki dari ahli baitku 
mereka menghentikan 
pembicaraannya. Demi 
Allah, iman tidak akan 
masuk ke dalam hati 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




seorang laki-laki hingga 
ia mencintai mereka 
karena Allah dan karena 
kedekatan mereka 
terhadapku." 

138 

^jc- (jj 1 

^ (jj (1)1 jala 

^ (jj 

<)Ill (JjjolJ J^J^ (jJ «iijl 

idll (jj ^ilij <jic. iill (_sila 

JIjI 

j^j 
^jj ^li^l 

(jji^ (jl (j-ojl (l)jilj*Jlj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab bin Adi 

Dlahhak] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ayyasy] dari [Shafwan 
bin 'Amru] dari 
[Abdurrahman bin 

Jubair bin Nufair] dari 
[Katsir bin Murrah Al 
Hadlrami] dari 
[Abdullah bin 'Amru] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
menjadikan diriku 
sebagai kekasih-Nya 
sebagaimana Ia 
menjadikan Ibrahim 
kekasih. Tempat 
tinggalku dan tempat 
tinggal Ibrahim di surga 
pada hari kiamat kelak 
saling berhadap- 
hadapan. Sementara Al 
Abbas berada di antara 
kami, dua kekasih Allah, 
adalah seorang 
mukmin." 

139 

Ul^i iAiC. ^ .1^1 iJjll. 
(jj 5^^ 

Df ^ (jj 

illl ^_5ila <1?^^ (j^®J:iJ* 

(.p) (jl'^ii (3^ ^l^j 

(Jll ^ (> A^U 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Abdah] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari 
[Ubaidullah bin Abu 
Yazid] dari [Nafi' bin 
Jubair] dari [Abu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Hurairah] Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda untuk Al 

Hasan: "Ya Allah, 
sesungguhnya aku 
mencintainya maka 
cintailah dia dan cintai 
orang yang 
mencintainya." Abu 
Hurairah berkata; 

"Beliau lalu 

mendekapnya ke dalam 
dadanya. 

140 

u!i.ik .'1^^ « u!i.ik 

(jt (jl^ (jc 

ij i> _ 
iiiil JlalU 

L)^ *^ ' ‘'j; 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'j 
dari [Sufyan] dari 
[Dawud bin Abu 'Auf 
Abui Jahhafj - ia orang 
yang diridlai- dari [Abu 
Hazim] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mencintai Hasan dan 
Husain maka ia telah 
mencintaiku, dan 
barangsiapa membenci 
keduanya maka ia telah 
membenciku." 

141 

L-bollS ^ ^ (_JjixJ lijAk 

^jc. ^ ^J-kJ UJ.lk 

C>i 4^^ lW lW 

»I>^ L)j 6^ ^0 

^Utia ^1 

i_gk 4-“4j ^ Ijc-J 

2jI ^.^£3 Jll A^1A\ 

Aj^ JalkiJ^ i '^ jit-- 

liA Ia J Ua Ia ^ ^iUJI 

AjIc. ^I A^LjaJj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 

Sulaim] dari [Abdullah 
bin Utsman bin 

Khutsaim] dari [Sa'id bin 
Abu Rasyid] bahwa 
[Ya'la bin Murrah] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



AjJj (^5^ ^aiulj 

IjIj ‘ 

<^ jlil i.^ 

^ liskLULVI 

aJLa (jUilil (jc. 

menceritakan kepada 
mereka, bahwasanya 
mereka keluar bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memenuhi jamuan 
makan. Tiba-tiba Husain 
sedang bermain-main di 
jalan. Ya'la berkata; 

"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu maju 
mendahului para sahabat 
sambil membentangkan 
kedua tangannya. Lalu 
Husain berlarian kesana- 
kemari dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mentertawakannya, 
hingga akhirnya beliau 
menggendongnya dan 
meletakkan salah satu 
tangannya di bawah 
janggutnya dan yang 
lainnya di atas kepala. 
Kemudian beliau 
menciumnya seraya 
bersabda: "Husain 
adalah bagian dariku dan 
aku bagian darinya. 

Allah akan mencintai 
orang yang mencintai 
Husain. Husain umat 
dari beberapa umat." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Waki'] dari 
[Sufyan] seperti hadits di 
atas. 

142 

jjj Uiiik 

jji Ujik vij j.iiui tjj ^ic. J 
(jc. ^ ial^l ^LuiC. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al-Khallal] dan 
[Ali Ibnul Mundzir] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



^ ^ ^ ^ Jdll ^ ^ Jdll 

IJI 

keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ghassan] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Asbath bin Nashr] 
dari [As Suddi] dari 
[Shubaih] mantan budak 
Ummu Salamah dari 
[Zaid bin Arqam] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada Ali, Fathimah, 
Hasan dan Husain: "Aku 
akan mengadakan 
perdamaian kepada 
orang yang damai 
dengan kalian, dan akan 
memerangi orang yang 
kalian perangi." 

143 

J jj jUjC. Ijjik 

Uj.ik l.ij.1^ Vli .'i:<'^« (jj 

(jc. (3^] L)t 

tjj 

^1 II4LL 

jjj jLaC jjiljjalU jiljjlJ 
iiil Jj-a 

(-JjlalL l4k^ ^ i^3jl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Hani' bin Hani'] dari 
[Ali bin Abu Thalib] ia 
berkata; "Ketika aku 
duduk di samping Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 'Ammar bin 
Yasir meminta izin 
(untuk bergabung 
duduk), maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Izinkanlah dia, selamat 
datang kepada orang 
yang baik lagi berlaku 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




baik." 

144 

(jJ ^Ijc- Ujlk 

(Jc- 

4_ilc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Atstsam bin Ali] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Ishaq] dari [Hani' 
bin HanT] ia berkata; 
"’Ammar masuk 
menemui Ali. Maka 
[Ali] pun berkata: 
"Selamat datang kepada 
orang yang baik lagi 
yang berlaku baik. Aku 
telah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh, 
Ammar telah dipenuhi 
keimanan hingga ke 
relung jiwanya." 

145 

Ujii (jj uiiia. 

Uj.lk J ^ jjj <iill 

^ (jj J^>^J (jj ^ 

(jc. Uja-^ Vll 4ll 

( _ nj-> (jc. oljjai (jJ .ijc 

jUjiJ (jj S-Uac (jc clljlj (_jji (jj 
4il (3J Jlailll 4jijlc (jc 

Ul ^LaC 4.j]c. ^1 ^ 

jliLl VI tjl 

1 <^(g 1.0 .i4^VI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad] dan ['Amru 
bin Abdullah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Abdul Aziz bin Siyah] 
dari [Habib bin Abi 
Tsabit] dari ['Atho' bin 
Yasar] dari [Aisyah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




"Tidaklah dua perkara 
diajukan kepada 'Ammar 
melainkan dia akan 
memilih yang paling 
lurus." 

146 

jjc Uiila. Vll .'ij» M' tjj 

^^jILo 4il J (JlliU 4.^1 ^JC. 

>' J 4ll ^jl 4jJc. iill 

u “Oi ^ J 4j«j ji 

Is^ jIA (ji ^1 Jjjjij 

^Lalujj 

iliLjlj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail bin 
Musa] dan [Suwaid bin 
Sa'id] keduanya berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Abu Rabi'ah Al 
Iyadi] dari [Ibnu 
Buraidah] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
memerintahkanku agar 
mencintai empat orang 
dan mengabarkan 
kepadaku bahwa Dia 
juga mencintai mereka." 
beliau ditanya; "Wahai 
Rasulullah, siapakah 
mereka itu?" beliau 
menjawab: "Ali adalah 
salah satu dari mereka - 
beliau ucapkan hal itu 
hingga tiga kali- 
kemudian Abu Dzar, 
Salman dan Miqdad." 

147 

^-ojllll Awlii jjj lijik 

UJik J“ (jJ 1-ii.la. 

(j^ ^Ic. (jt 4Jil3a (jj oJjI j 
lW j j L)^ 

^ iiiil .1^ ^jc. 

Jjl 

*^‘‘'j) ^ JJjI ^ ^ Jdll 

4_ifj J 

LaH ^l.lLallj ^ ^ 

*^ AjIc- Jj'll Jdll 

La!J lJIL ^! Amj ^1 4jti^ 

La! J 4-0jL <iill ^jil^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sa'id Ad Darimi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Za'idah bin 
Qudamah] dari ['Ashim 
bin Abu Najud] dari 
[Zirr bin Hubaisy] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] ia 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



Ua ^ 

L« ^l2lj jsj VJ 

^ illA AJU i% Vl Ijil jl 
Ji. jij M ^ 

1 jl*U4 jil s^iatll s jILU 

JjA J A^ ^ (jjSjlaJ 

Ak! .lk.1 (l]j^ 

berkata; "Yang pertama 
kali menampakkan 
keislamannya ada tujuh 
orang; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Abu Bakar, 
'Ammar dan Ibunya 
Sumayyah, Shuhaib, 

Bilal dan Al Miqdad. 
Adapun Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Allah 
melindunginya dengan 
perantara pamannya. 

Abu Bakar Allah 
melindunginya dengan 
perantara kaumnya. 
Sedang yang lainnya, 
kaum musyrik telah 
menyiksanya, 
memakaikan baju dari 
besi dan meletakkan 
mereka di bawah terik 
matahari. Tidaklah salah 
seorang dari mereka 
melainkan telah 
memenuhi apa yang 
mereka inginkan. 

Kecuali Bilal, dirinya 
dihinakan oleh kaumnya 
karena Allah, mereka 
membawa dan 
memberikannya kepada 
anak-anak. Sehingga 
mereka membawanya 
berkeliling di sepanjang 
jalan-jalan Makah, 
sementara dirinya tetap 
mengatakan; "Ahad 
Ahad." 

148 

^ ^ c.5^ ^ 

^jc, Clijlj ^jc. <-6ijjJ ^ ^jc. 

<iill lillLo ^ (JJlji 

^ ‘ ‘'J ^ Jllll ^ ^ 

Ciiki iki 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhamad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



Ciji J Aki c Loj iiiil ^ 

ijj ^j\j li vj ^ 

A 

[Hammad bin Salamah] 
dari [Tsabit] dari [Anas 
bin Malik] Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Aku telah disakiti di 
jalan Allah ketika tidak 
ada seorang pun yang 
disakiti. Aku telah 
dicekam rasa takut di 
jalan Allah tatkala tidak 
ada seorangpun yang 
merasa ditakut-takuti. 

Dan telah datang 
kepadaku hari-hari 
sedang aku dan Bilal 
tidak mempunyai 
makanan yang dapat 
dimakan oleh sesuatu 
yang bernyawa kecuali 
sesuatu yang dapat 
menutupi ketiak Bilal." 

149 

^ ^Jc. lijSk 
(jc S (Ji 'yaC. (jc. 4JiLuii 

A^ tjj ^Ao ^LalUjj 

(Jj V l!^ 

J!;ij jill Jjjjjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Usamah] dari [Umar bin 
Hamzah] dari [Salim] 
Bahwasanya seorang 
penyair memuji Bilal bin 
Abdullah seraya 
bersenandung; "Bilal bin 
Abdullah adalah sebaik- 
baik Bilal." Maka 
berserulah [Ibnu Umar], 
"Kamu berdusta, tidak 
seperti itu! Akan tetapi 
Bilal Rasulullah adalah 
sebaik-baik Bilal." 

150 

^ a ^ t. 5 ^ lu W 

Ujlk Ujlk Vll 

^^\ (jc. jc. 

^)ic. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan ['Amru 
bin Abdullah] keduanya 
berkata; telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



Laa I^IjI t- ^ 

menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Abu Laila Al Kindi] ia 
berkata; [Khabbab] 
datang menemui Umar, 
lalu Umar pun berkata; 
"Mendekatlah, tidak ada 
seorangpun yang berhak 
dengan majlis ini darimu 
kecuali ’Ammar. 
Kemudian Khabbab 
menampakkan bekas- 
bekas penyiksaan kaum 
musyrik di 
punggungnya." 

151 

lijAk ^ a uj^k 

^jc. jill 

iiiil ^lSll-0 ^ 

^ijjjj ^^Jc. Jiill 

Oi'^^iA ^ 

(_ 'Uln ^1 ^ 

i_-i»£ (jj <iiil <_jI^ ^ jjSij 

iLili ^1 j^lj JiLaJU «V.ij 
^Ij jjj jj j cfe Ljj 

(j:“^J Ij^i 4jii (j£l jjlj Vi 
^ ^ jji 

il^ 4^J lH 

(_yji jjc. «.I.ik]l .ilLL jjc. jjUiui 
^1 4Jil^ jj| ic ^ 

fy j 3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul W^hab 
bin Abdul Majid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Al 
Hadzdza'] dari [Abu 
Qilabah] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Umatku yang 
paling penyayang 
terhadap umatku adalah 
Abu Bakar, yang paling 
tegas di antara mereka 
adalah Umar, yang 
paling benar rasa 
malunya adalah Utsman, 
yang paling tepat 
keputusannya adalah Ali 
bin Abu Thalib, yang 
paling bagus bacaannya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




terhadap kitabullah 
adalah Ubai bin Ka'ab, 
yang paling tahu 
terhadap perkara yang 
halal dan yang haram 
adalah Mu'adz bin Jabal, 
dan yang paling paham 
terhadap ilmu Fara'idl 
adalah Zaid binTsabit. 
Ketahuilah bahwa setiap 
umat itu mempunyai 
orang yang terpercaya, 
dan orang terpercaya 
umat ini adalah Abu 
Ubaidah bin Al Jarrah." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'j 
dari [Sufyan] dari 
[Khalid Al Hadzdza'] 
dari [Abu Qilabah] 
seperti hadits di atas. 
Hanya saja Ibnu 

Qudamah menyebutkan; 
"bahwa Zaid adalah 
yang paling tahu 
terhadap ilmu fara'idl." 

152 

<)ill J Cj*-<ujJU JJ.aC' jjj 

La ^U.1 

tldkl Vj ilj^l ijial 

4441 ti-^i (J4j ijf 

J^ Of 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Numair] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 

A'masy] dari [Utsman 
bin Numair] dari [Abu 
Harb bin Abui Aswad 

Ad Dili] dari [Abdullah 
bin 'Amru] ia berkata; 
Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




bersabda: "Bumi tidak 
akan diinjak dan langit 
tidak akan menaungi 
seorang laki-laki yang 
lebih benar dialeknya 
daripada Abu Dzar." 

153 

(jj f i j4l 

^lJc. iiil 

tj-o 

Aiil ’ij.i 

4j1c- Jdll 

<ilil ^ ^ l^Ua 1 

L^^lj l]^ 

t>? L5? f'" C^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin Sarri] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Ahwash] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Barra' bin ’Azib] ia 
berkata; Rasulullah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam diberi 
hadiah sehelai kain 
sutra. Maka para sahabat 
pun saling berebutan 
untuk melihat. Rasul 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya: "Apakah 
kalian merasa tertarik 
dengannya?" Mereka 
menjawab; "Benar ya 
Rasulullah! beliau 
bersabda: "Demi jiwaku 
yang berada dalam 
genggaman Tangan- 
Nya, sungguh sapu 
tangan Sa'd bin Mu'adz 
di surga lebih baik dari 
ini." 

154 

jjI liiilk ^ ^Jc. Uiilk 

i)iil tjc- 

1 ^ jjjI ^ 

^i-uj 3^J 

jlJUi 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Sufyan] dari [Jabir] ia 
berkata; Rasulullah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




bersabda: '"Arsy Ar 
Rahman 'azza wajalla 
bergetar karena 
kematian Sa'd bin 
Mu'adz." 

155 

<)Ill .iic. jjj Ujik 

(jc. J-^] tjj 4 jI .1^ Uj.lk 

(jj JjuJiLil 

^ (jj i> e 

Jiill ^'(tS^ 

CIiaIjjjI .llii ^ILjj 
esf^j ^ X! 

^ aSn 

aU-^Ij Ajjj ^.^ill (Jl^ j.lLa 
lj.i^ IjjIa 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Idris] dari [Ismail bin 

Abu Khalid] dari [Qais 
bin Abu Hazim] dari 
[Jarir bin Abdullah Al 
Bajali] ia berkata; 
"Rasulullah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah 
menghalangiku 
semenjak aku memeluk 
Islam dan tidaklah dia 
melihatku kecuali 
tersenyum. Aku telah 
mengadukan kepadanya, 
bahwa aku tidak kokoh 
berada di atas kuda, 
maka beliau 
memukulkan tangannya 
ke dadaku seraya 
berdoa: "Ya Allah, 
kokohkan dia dan 
jadikanlah dia petunjuk 
lagi pemberi petunjuk." 

156 

S-^3^ jjjj ^ 1 u’''!^ 

(jc (jU^ lijik lijik Vla 

(^ (> (^ 

i?'J J 

(^^1 (_jJj lilLo jl «.L^la 

La ^luij ^ 

^ (Jli 

2^!iall 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan [Abu 
Kuraib] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Yahya bin Sa'id] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




dari ['Abayah bin 

Rifa'ah] dari kakeknya 
[Rafi' bin Khadij] ia 
berkata; "Jibril atau 
seorang malaikat datang 
kepada Nabi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seraya berkata: 
"Bagaimana kalian 
memposisikan orang 
yang gugur di badar?" 
mereka menjawab: 
"Mereka adalah manusia 
pilihan dikalangan 
kami." Dia berkata: 
"Seperti mereka juga, 
yang hadir dari kami 
adalah para malaikat 
pilihan." 

157 

J C 

jjI iJjia. J ^ lijii 

(jc. UJ<^7k SjjLsLo Ujla. (Jla 

(jt ^lla (jc. (jiitVI 

V ^ jW ttn 

J jJ ^5"*“^ 

La Ua j (JlLa ^3^^ 

AJax^ Vj ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'j. 

Dan menurut jalur yang 
lain; Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib], ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah], 
semuanya dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
shalih] dari [Abu Sa'id 

Al Khudri] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
kalian mencela sahabat- 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




sahabatku. Demi Dzat 
yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, sekiranya 
salah seorang dari kalian 
bersedekah dengan emas 
sebesar gunung uhud, 
maka ia tidak akan bisa 
menyamai satu mud 
salah seorang dari 
mereka, atau 
setengahnya." 

158 

jjj J olkji (jj Uiiik 

(Jll liiii Vll . 4 ^ 

(jjlc j jjC. jjUlul Ijjik 

^ t' 4 ^ . ^1 

^.1^1 (J-aC- ^j-o 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan ['Amru 
bin Abdullah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Nusair bin Dzu'luq] 
ia berkata; [Ibnu Umar] 
pernah berkata; 
"Janganlah kalian 
mencela para sahabat 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam, 
berdirinya salah seorang 
dari mereka sesaat 
(bersama Muhammad) 
lebih baik dari amalan 
salah seorang dari kalian 
seumur hidupnya." 

159 

jj^j 

liiilk ^liil -Ac. 

^Ij 

(JIIII 3 ^ 

^^ ‘'j; ^ ^ Jdll 

jlltfijVl 

^ J* t h J "1 <jJaaji 
^ Aj*-Ojjj! 

tljik (Jll S-ijl& 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan ['Amru 
bin Abdullah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki] ' dari 
[Syu'bah] dari [Adi bin 
Tsabit] dari [Barra' bin 
'Azib] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




bersabda: "Barangsiapa 
mencintai kaum Anshar 
maka Allah 
mencintainya, dan 
barangsiapa membeci 
kaum Anshar maka 

Allah membencinya." 

8501 'bah bertanya kepada 
Adi; "Apakah anda 
mendengarnya dari 

Barra' bin 'Azib?" ia 
menjawab; "Hanya 
kepadakulah ia 
menceritakannya." 

160 

jjJ .iic. Uj.la. 

^ (jc. (jji 

Ljj (Ji 

[}j^j lP Lp 

(Jll ^ijjjj iiil 

1 

LiHj^ 

tj-0 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik] 
dari [Abdul Muhaimin 
bin Abbas bin Sahi bin 
Sa'd] dari [Bapaknya] 
dari [Kakeknya] 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang-orang 
Anshar adalah syi'ar dan 
manusia adalah selimut. 
Sekiranya manusia 
menghadap suatu 
lembah atau bukit, 
sedangkan orang-orang 
Anshar menghadap 
lembah yang lain, 
niscaya aku akan meniti 
lembah kalangan 

Anshar. Dan sekiranya 
bukan karena hijrah 
niscaya aku dari 
kalangan Anshar." 

161 

Ujii ^1 (jj ^1 uiiia. 

ip ^)j!i£ ^ 'l’: ^ jILL 

jjt l^jc- (jj JJ^ (jj ^ 

<)iil ( 3 jiiij Jliila oik (jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



AU) ^ j\cv Jjj) ^ 

c-ljjij y. 1 

menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Katsir bin Abdullah bin 
'Amru bin 'Auf] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Semoga 

Allah menyayangi kaum 
Anshar, anak-anak 
Anshar dan cucu-cucu 
Anshar." 

162 

iJjik Vli ^411 

^jc. jILL lijlk 

^ (JJjUt tjc- Aja^^c- 

X\t .'^ AjIc- Jdll Jdll 

4.^a£^l 4_alc- 
t_jlj£ll (JjjIjj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] dan [Abu 

Bakr bin Khallad Al 
Bahili] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul W^hab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Al Hadda] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memelukku sambil 
berdoa: "Ya Allah, 
ajarkanlah ia Al Hikmah 
dan ta'wil Al Kitab." 

163 

Ujik ^'-j^ ;_5ji (jj _Jji Ijjik 

jjC, LJjji jjC. 4jJc. jjjl (JjaJojalj 
L>t (jt 

JUa ^\ 

34j ^ 2 j'3^' 

jjjio ji ji 

Ijij J Vjlj 

(jllJ ^ ^ J 

dila ^Loij <llc. ^1 ^U.1 
<llll a ij^ 4'i» «Ml dui 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ismail bin 

Ulayyah] dari [Ayyub] 
dari [Muhammad bin 
Sirin] dari [’Abidah] dari 
[Ali bin Abu Thalib] ia 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



tjjj (Jla jiiuij 

berkata seraya 
menyebutkan Khawarij; 
"Di antara mereka ada 
seorang lelaki yang 
tangannya cacat, atau 
kurus tangannya, atau 
pendek tangannya, 
sekiranya kalian tidak 
menyalah gunakan, 
niscaya aku akan 
menceritakan kepada 
kalian sesuatu yang telah 
Allah janjikan kepada 
orang-orang yang 
membunuh mereka 
melalui lisan 

Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam." Aku 
bertanya; "Apakah 
engkau mendengarnya 
dari Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?" Ali 
menjawab; "Ya demi 
Rabb pemilik Ka'bah," 

Ia ulangi hingga tiga 
kali. 

164 

^ J ^ 

IJjla. Vla Oji J j (jj Jflt (jj 
jjc. (jJ _Jji 

ajajaii (jj ^1 ^ jc J j jc 

Ajic. jill ^_ 5 ij-a 4il (JlaSla 

f iJ 5 

^ilLVI jUl.VI 

(_jjjU 1I (J^ j« uj^j^ 

JJ jj'j?4 V jl jail jji jaj 

(jjjij LaS ^!>LLiVI j^ jjSjjij 

jis 34?J^^ j? 

^ V- jla ha 

f4^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Abdullah bin Amir bin 
Zurarah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin 
'Ayyasyj dari [’Ashim] 
dari [Zirr] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Pada akhir zaman akan 
muncul sekelompok 
kaum yang masih muda- 
muda. Mereka adalah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




orang-orang bodoh, 
berkata dengan 
menggunakan sebaik- 
baik perkataan manusia, 
membaca Al Qur'an 
namun tidak melewati 
tenggorokannya, dan 
mereka keluar dari Islam 
sebagaimana anak panah 
melesat dari busurnya. 
Barangsaiapa 
menjumpai mereka 
hendaklah ia 
membunuhnya. Karena 
membunuh mereka akan 
mendapat pahala di sisi 
Allah." 

165 

Ujik (jj Uiiik 

jjj A lilii tjj jIa jjj jj 

iljflUl 4JiLi (jc. 

JjJOl J «I.l (3A 

i_gi 

4’iita 111 4.J 

(jj.\lT‘ij iJijs 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Amru] dari [Abu 
Salamah] ia berkata; 

"Aku bertanya kepada 
[Abu Sa'id Al Khudri]; 
"Apakah kamu 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyebutkan 
tentang Haruriyyah?" ia 
menjawab; "Aku 
mendengar beliau 
menyebutkan 
sekelompok ahli ibadah. 
Kalian akan 
meremehkan shalat dan 
puasa kalian dibanding 
dengan shalat mereka. 
Mereka melesat dari 
agama ini sebagaimana 

ijf l3^ 

^ ^ 4ill^ J ^ 

tjjjj 4.^.13 ^ ^ 

^1 Ij^ ijjj 3a lS 'J^^ 

V 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




anak panah melesat dari 
busurnya. Dia 
mengambil anak 
panahnya dan 
memperhatikan mata 
panahnya tetapi tidak 
melihat sesuatupun, 
kemudian 

memperhatikan tepinya 
tetapi tidak melihat 
sesuatupun, kemudian 
memperhatikan 
lubangnya namun tidak 
melihat sesutaupun, 
kemudian 

memperhatikan bulu 
panahnya namun ia 
merasa ragu apakah 
melihat sesuatu ataukah 
tidak." 

166 

ijjSi (jj jji liiia. 

jjLojijal QC. SjoLuli 

^1 ^ ^ jlia. jc 

(JUlll ji (jc (-'«1 (jj 

X \^ j\r-. jjji \'^ jjjI 

j\ ^ lS^ u! 

OJ^ 'Jk f Of 

ljj2 ^ jjUj V (jl jili 

i>? L>f 

<iiil (3^^i 

<-'.'1 ijj 

tjj L)J 

^ 1 r >tji IjIj (jua 

iiil -iiil tj-o aj*-ojuj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Sulaiman bin 

Mughirah] dari [Humaid 
bin Hilal] dari [Abdullah 
bin Ash Shamit] dari 
[Abu Dzar] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh, 
umatku setelahku nanti, 
atau beliau mengatakan, 
"setelahku nanti akan 
ada sekelompok kaum 
dari kalangan umatku 
membaca Al Qur'an 
namun tiada melewati 
kerongkongannya, 
mereka melesat dari 
agama ini sebagaimana 
anak panah melesat dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




busurnya dan tidak 
kembali. Mereka adalah 
seburuk-buruk 
makhluk." [Abdullahbin 
Ash Shamit] berkata; 

Aku menyebutkan hadits 
ini kepada [Rafi' bin 
'Amru], saudara Al 
Hakam bin 'Amru Al 
Ghifari, lalu ia pun 
berkata; "Aku juga 
mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 

167 

jji Ujik 

^■ ■' ^ 

^jc. tilljuuj ^jc. 

Jiill tjjl ijC" 

^luij 

Of L>f o' J^' 

^j-0 ^4^' L30^ ^ailLiVI 

AJ-0^1 

Telah meneeritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Suwaid bin Sa'id] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Ahwash] 
dari [Simak] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh 
akan muncul 
sekelompok orang dari 
umatku yang membaca 

Al Qur'an, mereka 
melesat dari Islam 
sebagaimana anak panah 
melesat dari busurnya." 

168 

Uljii ^ A t 'A w 

jSo^' L)^ lW 0^4^ 

i)iil ^ o^'-^ o^ 

*^4j1c- Jdll ^ 

^ 1 ii'iij jAj ^ ''i^» 7-" < 

(JUa (J^ is^ J^J 

(3.i*j ^ .'1«^^ u (JacI (J^j 

^ lij (^.i*-j ij-^ u^j 
iij^J ^ 

1 aA (Jjjc. LJjjJa! j_jik <iill 

iiii <iiii l] cJi^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Abi 
Zubair] dari [Jabir bin 
Abdullah] dia berkata: 
Pada saat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



^ ijjf ^ ‘} 

wasallam berada di 
Ji'ranah membagi emas 
dan harta rampasan 
perang, belaiu sedang 
berada di samping Bilal. 
Tiba-tiba berkatalah 
seorang lelaki; "Wahai 
Muhammad, berlakulah 
adil, sungguh engkau 
tidak adil." Maka 
Rasulullah menjawab: 
"Celaka kamu, siapa 
yang bisa berlaku adil 
jika aku tidak berlaku 
adil?" Umar berkata; 

"Ya Rasulullah, 
biarkanlah aku 
memenggal leher 
munafik ini." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya ia 
mempunyai teman- 
teman, atau beliau 
mengatakan; "sebagian 
dari teman-temannya 
membaca Al Qur'an 
namun tidak melewati 
kerongkongannya, 
mereka keluar dari 
agama ini sebagaimana 
anak panah melesat dari 
busurnya." 

169 

Ujik (jj _jji Ijjik 

jc jjiic-VI jc l3^! 

^1 (jjLj puill ^1 

ApC. Jdll ^ i 
jllll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Azraq] dari [Al 
A'masy] dari [Ibnu Abu 
Aufa] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang-orang 
Khawarij adalah anjing- 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




anjing neraka." 

170 

Uj.lk jUiC jjj Uj.1^ 

jjSil Ijjla. ojJia. (jj 
^1 Jjlij 

ll^JJ (JI 3 4_j1c. Jdll ^ i 

JH t-alS ,^4^1 JJ 

^ jlll (J^^j ‘ ^ jJftC. ^1 

^ j^ Lol^ cJj^j i' ‘ J ^ ji*"- jj. 1 l 

LJ:! Cy? u 

(3LL^I jc 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hamzah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'I] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Akan muncul 
generasi yang membaca 
Al Qur'an namun tidak 
melewati kerongkongan 
mereka, setiap keluar 
satu generasi maka akan 
terputus." Ibnu Umar 
berkata; Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap keluar 
generasi akan terputus 
sebanyak dua puluh kali, 
hingga keluar di antara 
keturunan mereka 

Dajjal." 

171 

jjij jji 18 K ^jj j^ Ujik 
(jc jiii (jc (jl j^l 
juill lilllji jjj 

jiiulj ^'.jlC' jill ^ Wji jlll (Jj*JJ 

iJ j' U^ji' jj-' isf 0 

V oijsil jji jSjjL^vi 

j' 

1 ji j! ^jaiI\j i ji (jJajii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bakar bin 
Khalaf Abu Bisyr] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] dari 
[Ma'mar] dari [Qatadah] 
dari [Anas bin Malik] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Akan muncul 
sekelompok di akhir 
zaman, atau beliau 
mengatakan; "dalam 
umat ini, mereka 
membaca Al Qur'an 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




namun tidak melampaui 
kerongkongan atau 
tenggorokan mereka, 
ciri-ciri mereka 
berkepala gundul, jika 
kalian melihat mereka 
atau bertemu dengan 
mereka maka bunuhlah." 

172 

Ujii (jj 

i^\ jc (jj jUljoi 

1 jlS ^_j£a aJiLo! (jc 

jlill (^1 

Aijij ^l-oi uf Ij cJa 

Jlill Jjjjjj tj-0 Jj (Jll 

^ Jdll ^ 1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sahi bin 
Abu Sahi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abu 
Ghalib] dari [Abu 
Umamah] ia berkata: 
"(Khawarij adalah) 
seburuk-buruk manusia 
yang terbunuh di bawah 
permukaan langit, dan 
sebaik-baik manusia 
yang terbunuh adalah 
orang yang di bunuh 
oleh anjing-anjing 
neraka. Pada awalnya 
mereka muslim namun 
kemudian mereka 
menjadi kafir." Aku 
bertanya; "Wahai Abu 
'Umamah, apakah ini 
ucapanmu?" ia 
menjawab; "Bahkan aku 
mendengarnya langsung 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 

173 

^jj <)Ill .1^ Qi Uj.lk 

ijjik J ^ ^jj 
^1^ UJJ^ i ^ 

Ijjik l^ll 

^ tjc- tjJ 

6i (> e 

jill J1-^jii- 
^1 ^^iaj3 ^ILjj jill 

^a^l (JI 3 ^^1 ^^^1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] dan 
[Waki']. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



(3^ 1 V ji 

jJtkj ij3 ^ Ijiiala 

menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad] dari 
pamanku [Ya'la] dan 
[Waki'] dan [Abu 
Mu'awiyah] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Abu 
Khalid] dari [Qais bin 
Abu Hazim] dari [Jarir 
bin Abdullah] ia berkata; 
"Ketika kami duduk- 
duduk di sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau melihat 
bulan malam purnama, 
kemudian bersabda: 
"Sesungguhnya kalian 
akan melihat Rabb 
kalian sebagaimana 
kalian melihat bulan ini. 
Kalian tidak akan 
berdesak-desakan ketika 
melihatnya. Jika kalian 
mampu untuk tidak 
ketinggalan shalat 
sebelum terbitnya fajar 
dan sebelum 
terbenamnya matahari 
maka lakukanlah." 
Kemudian beliau 
membaca: "Dan 
bertasbihlah dengan 
memuji Rabbmu, 
sebelum terbit matahari 
dan terbenamnya." 

174 

^jj 4il jjj Ujik 

^^lut jj Ujik 

L^ ^Ua (jt jjiicVI (jc 

4il (Jjjji J (JlaSlj a^ji^ 

4.j1c. ^I 

j^\ ih >Mi 2u3j 

4j j J (_ji (j jiUiaJ V 

4Jil^l ^jj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Isa Ar 
Ramli] dari [Al A'masy] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apakah kalian 
berdesak-desakan ketika 
melihat bulan di malam 
purnama?" Mereka 
menjawab; "Tidak." 
Kemudian beliau 
bersabda: "Seperti itulah, 
kalian tidak akan 
berdesak-desakan ketika 
melihat Rabb kalian 
pada hari kiamat." 

175 

L)^ L>*^ L>^ UJ^k 

^UujJl ^jC. ^jjdiiC.Vl 

4 M (J JJJJJ Ij Ul^ll .lutjuj (^1 

Jii '-ijj LSjj' 

is^ ?JJ8 e?? 

^ (jj (Jla V UI 2 <_jLkLi 
aJJ 

S? fiil jii V1 

l-oS VI OJjlj-iaJ 

j J iJ Ojj^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 'Ala' 

Al Hamdani] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Idris] dari [Al 

A'masy] dari [Abu 

Shalih As Samman] dari 
[Abu Sa'id] ia berkata; 
Kami bertanya; "Wahai 
Rasulullah, apakah kami 
bisa melihat Rabb 
kami?" beliau 
menjawab: "Apakah 
kalian berdesak-desakan 
ketika melihat matahari 
di siang hari yang bersih 
tanpa awan?" Kami 
menjawab; "Tidak, " 
beliau bersabda: 

"Apakah kalian saling 
berdesak-desakan ketika 
melihat bulan di malam 
purnama?" mereka 
menjawab; "Tidak, " 
Rasulullah bersabda: 
"Sungguh, kalian tidak 
akan berdesak-desakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




ketika melihat-Nya, 
kecuali sebagaimana 
kondisi kalian ketika 
melihat keduanya." 

176 

ijjSi (jj jji liiSa. 

jjj jUik Ijlif (JJjIA -iJ jj 

(jc. S-Uac. (jt 4Joijai 

ijjj\ ^1 Ij ijij'j 

l_gk 4j| Loj ^jj illl 

■Si^ lH ^ <aii 

j_jJj tlik Jll 4j UiLi 'ji^\ is 'ji 

Aii^ ^ Jtl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Ya'labin 
Atho'] dari [Waki' bin 
Hudus] dari pamannya 
[Abu Razin] ia berkata; 
Aku bertanya; "Wahai 
Rasulullah, apakah kami 
akan melihat Allah pada 
hari kiamat? Lalu apa 
tanda-tandanya yang 
terdapat pada makhluk- 
Nya?" beliau menjawab: 
"Wahai Abu Razin, 
bukankah kalian semua 
bisa melihat bulan 
dengan jelas?" aku 
menjawab; "Benar," 
beliau bersabda: "Maka 
Allah lebih agung dan 
itu merupakan tanda- 
tanda bagi makhluk- 
Nya." 

177 

lijAk (^1 tjj uiiAk 

^ ulif ^ 

^jc. C-Uac. ^ t. 5 -^ L)^ <a1juj 

^ i> 

<siil jiil cJj^^ (JIaIU 

u dJa (JU 0 o^Uc. 

(Jls ‘ Jdll 

l>“ L)^ f" 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Ya'labin 
'Atho'] dari [Waki' bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Hudus] dari pamannya 
[Abu Razin] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Rabb kita 
tertawa dengan ibadah 
para hamba-Nya dan 
besarnya 

kecemburuannya." Abu 
Razin berkata; Aku 
bertanya; "Wahai 
Rasulullah, apakah Rabb 
tertawa?" beliau 
menjawab: "Ya benar, " 
aku berkata: "Selamanya 
kita akan mendapat 
kebaikan apabila Rabb 
kita tertawa." 

178 

Ujia. 

tjj ojjIa tjj 

^jC, ^UaC. ^ L)^ A'a] i i) 

(jji ^1 Jjlij u diJilla (jj jj 

Jia J cJ^ J 

Lqj Lo 

<2u^^ ^ Loj ^IjA OjS 

.uii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun], 
telah memberitakan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] dari [Ya'la 
bin 'Atho'] dari [Waki' 
bin Hudus] dari 
pamannya [Abu Razin] 
ia berkata; Aku 
bertanya; "Wahai 
Rasulullah, di manakah 
Rabb kita sebelum 
menciptakan makhluk- 
Nya?" beliau menjawab: 
"Dia berada di ruang 
hampa, di bawah dan di 
atasnya tidak ada udara, 
dan di sana tidak ada 
makhluk. Setelah itu Ia 
menciptakan 'Arsy-Nya 
di atas air." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


179 


Uj^ a.'lit Iiia ^ .'ijj'-k uii^ 
, 1 JT Ml lljlk ClljLkil 

jUlI ^ (> 

jiiC. (jj <iill .IJC ^ C)^ ' «Ijj'U 

4 J il (JluJlj l_i_j]aJ 3* J 

‘ ^jic. ^jjl Ij (JUa 

AjIc' ^ <iiil ‘"i» 

(jll (_533^I ^ jj ^3 
4.j1c. ^ '^ <>!ul ‘"i» 

^j i3^ <_5j^ Jjsj ^iui3 

4ij£ <jlc- c. 5 ^ ^ 3 d 

t_a^)*j ( 3 a (Jj^ 

^ IjJ j_ 5 J^ i_a^i ujJ Ij l] 
j_jjj Jll (j\ iiil al-i l-o 
\S\j li^i ^ i^ljV- 
^_jJa*j ^ 3il lA^)ac.i 

(jaliill 3 ^ 

jILL J tjSc 

pVj* ^Oa^l pa «-( 3 -^ 

^ yf ^J Ijjls p^l 

pjiki Ji> M 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hummaid 
bin Mas'adah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Al Harits] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Shafwan 
bin Muhriz Al Mazini] 
ia berkata; "Tatkala kami 
sedang bersama 
[Abdullah bin Umar] 
melaksanakan thawaf di 
ka'bah, tiba-tiba seorang 
lelaki menghampirinya 
dan bertanya; "Wahai 
Ibnu Umar, bagaimana 
yang anda dengar ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyebutkan tentang 
bermunajat?" ia 
menjawab: "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Pada hari kiamat orang 
mukmin akan 
didekatkan kepada 
Rabbnya hingga 
diletakkan padanya 
naungan-Nya, kemudian 
ia mengakui dosa- 
dosanya. Allah lalu 
berfirman: 'Apakah 
kamu mengetahui? ' ia 
menjawab; 'Wahai Rabb, 
ya aku mengetahuinya.' 
Maka ketika dosanya 
telah menggunung 
sesuai kehendak Allah, 
Allah pun berfirman: 
'Aku telah menutupi 
dosa itu di dunia 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




untukmu, maka Aku 
akan mengampuninya 
pada hari ini.' Beliau 
bersabda: "Kemudian ia 
diberi catatan 
kebaikannya, atau 
kitabnya dengan tangan 
kanan-Nya." Behau 
bersabda: "Adapun 
orang kafir atau 
munafiq, ia diseru di 
hadapan khalayak." 
Khalid berkata; "Di 
hadapan khalayak ada 
sesuatu yang terputus; 
"Orang-orang inilah 
yang telah berdusta 
terhadap Tuhan mereka. 
Ingatlah, kutukan Allah 
(ditimpakan) atas orang- 
orang yang zhalim." 

180 

^ lill/JI .iic. ^ UjSk 

(jc. ^ ^jc. 

<)il J <iiil .1^ jjj 

^iajal jl -'J* ' i_g^ 

S-ljli J jjj 

(Jlia ji (j.0 jV- ja 

jil AiiJi (JaI fillJi 

i_jj ^j.11 VjS «iiil (JjS 

jjjjijjj jliiia Jla j^j 

cs^! UJ^j’b ^ ^! 

4.^1 l^la La ~J» '''l 

‘‘jJ‘ lMj 4^?^ 

f* j4:? 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu 

Syawarib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Ashim Al 
Abbadani] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadll Ar 
Raqqasyi] dari 
[Muhammad Al 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tatkala 
penduduk surga berada 
dalam kesenangan 
mereka, tiba-tiba 
bersinar seberkas 
cahaya, mereka 
menengadahkan kepala 
mereka, ternyata Rabb 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




mereka telah 
menampakkan diri di 
atas mereka, lalu 
berfirman: 

'Kesejahteraan tercurah 
kepada kalian wahai 
penduduk surga.' Beliau 
bersabda: "Itulah firman 
Allah; Salam, sebagai 
ucapan selamat dari 

Rabb Yang Maha 
Penyayang." Beliau 
bersabda lagi: "Allah 
melihat mereka dan 
mereka melihat-Nya, 
mereka tidak berpaling 
karena merasa nikmat 
selama melihat kepada- 
Nya, hal itu terus 
berlangsung hingga 

Allah menghilang dari 
mereka. Sementara 
cahaya dan barakah-Nya 
masih membekas kepada 
mereka dan di tempat 
tinggal mereka." 

181 

u!i.ik .'1«^ A ^ u!i.ik 

jc. (jt 

«dil Jjjjj Jlaill 

Lo 

4jJ 4 111 Vj .la.i 

l>? u'-^ 

4Ji33 Ij^ VI JJ ^ 

<io 

AjiLoi ^ 4ji3a Ij^ Vj lS Ih 

«3^ (3^ jij jlill (^5^ (jl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'j 
dari [Al A'masy] dari 
[Khaitsamah] dari [Adi 
bin Hatim] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
seorangpun di antara 
kalian kecuali akan 
diajak bicara oleh 
Rabbnya dan tidak ada 
penerjemah antara 
keduanya. Ia lalu 
menoleh ke samping 
kanannya, maka tidaklah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




ia melihat sesuatu di 
sana kecuali telah 
disodorkan kepadanya. 
Kemudian ia menoleh ke 
samping kirinya, maka 
tidaklah ia melihat 
sesuatu di sana kecuali 
telah disodorkan 
kepadanya. Kemudian ia 
melihat ke depannya, 
dan ternyata api neraka 
telah menghadangnya. 
Maka barangsiapa di 
antara kalian mampu 
menghindari api neraka 
meski dengan sebiji 
kurma, maka hendaklah 
ia lakukan." 

182 

^ .1^ .llC. 

Q\^yiC. jjl JxLaJI 

jj ^1 ^ jjj jL j_yjl jc 
Jjjoij jii 

^ j'**- 

Uij ' :n^ Ij'll 

LttJ LW '^J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Abdush 
Shamad Abdul Aziz bin 
Abdush Shamad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Imran Al 
jauni] dari [Abu Bakar 
bin Abduhah bin Qais 

Al Asy'ari] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham 
bersabda: "Ada dua 
surga tempayan- 
tempayannya serta apa 
yang ada di dalamnya 
terbuat dari perak. Dan 
ada dua surga 
tempayang-tempayannya 
serta apa yang ada di 
dalamnya terbuat dari 
emas. Tidak ada yang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




menghalangi mereka 
ketika melihat Rabb 
mereka Tabaraka wa 
Ta'ala kecuali selendang 
kebesaran yang terdapat 
di wajah-Nya di surga 
'Adn." 

183 

^ (jj j. 1^1 UiiSk 

fjc. i''’: 

lw -4^ ijC' c±i\h 

i'A jIc- Jdll ^ i Jdll 

^ '■ .'-N. \l ljj'..'-N.I 0 ^ 

JaI lij 

jlla jlill jllll (^aIj aI^I 

2 i % fij 5 ) 2 I 4 J 1 (3a 1 g 

U' 

<iiil uu^j^ 

(JI 3 ^lill ^j-o Li^jjj 4_i^l 

(llkl ^1 ^UaC.i La ^Ij3 

^1 Vg ^1 jJiili (jf 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Qudus bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad] 
dari [Tsabit Al Bunani] 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Laila] dari 
[Shuhaib] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membaca ayat ini: "Bagi 
orang-orang yang 
berbuat baik, ada pahala 
yang terbaik (surga) dan 
tambahannya," beliau 
bersabda: "Apabila 
penghuni surga telah 
mesuk ke dalam surga 
dan penghuni neraka 
telah masuk ke dalam 
neraka, berserulah 
seorang penyeru: 'Hai 
penduduk surga, 
sesungguhnya bagi 
kalian terdapat janji 
yang akan Allah tepati 
untuk kalian,' mereka 
bertanya; 'Apakah itu? 
Bukankah Allah telah 
memberatkan timbangan 
kami, memutihkan 
wajah-wajah kami, 
memasukakan kami ke 
dalam surga dan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




menyelamatkan kami 
dari api neraka? "' beliau 
bersabda: "Maka 
tersingkaplah hijab, 
sehingga mereka dapat 
melihat kepada-Nya. 
Demi Allah, tidak ada 
sesuatu yang diberikan 
Allah yang lebih mereka 
sukai dan lebih 
menyejukkan pandangan 
mata selain melihat- 
Nya." 

184 

(jC. SjjULo 

jSjli ojjc. (jc 4 JiLi ^ 

^ jll Jii Aokilllll 4i^lc. (jc 
CjpLk ^ CjI ^ «1 n 

4.^ illl Jj-a t.?!] 

iti'i ‘-'j;'! 4.^11 ^ Ulj 

(Jjij li ^4 uli Loj l^j j 
(3ja ilil ^-aLi ja ilil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ah bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 

A'masy] dari [Tamim 
bin Salamah] dari 
[Urwah bin Zubair] dari 
[Aisyah] ia berkata; 
"Segala puji bagi Allah 
yang pendengaran-Nya 
meliputi semua suara. 
Telah datang seorang 
perempuan mengajukan 
gugatan kepada Nabi 
shahahahu 'alaihi 
wasaham sedang aku 
berada di samping 
rumah, ia mengadukan 
suaminya. Aku tidak 
mendengar apa yang ia 
ucapkan, namun Allah 
menurunkan; 
"Sesungguhnya Allah 
telah mendengar 
perkataan yang 
memajukan gugatan 
kepada kamu tentang 
suaminya." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


185 

^1 pl>-a 

® jd J*, 5*^ 0^ 

^^Ac. iiil «iiil (JjjjiJ (Jlllla 

aS^ <jalij I^^C. > . '^5 ^Auij 

is^'j i3^ u' 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafwan bin Isa] 
dari [Ibnu 'Ajian] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "dengan 
tangan-Nya, Rabb kalian 
telah menulis ketetapan 
untuk diri-Nya sebelum 
menciptakan makhluk; 
rahmat-Ku telah 
mendahului murka-Ku." 

186 

jjj u!i.ik 

<^> cji ‘rr^ L)j 

J:i?^ ' J^J UW 

("'»« Ml (Jla jlUajVl 

.oui (Jla ^jjjl^^ ^ 4^11-1 

Aic. (Jj3 IaIIj^ <>ill pc. ^ 

-5^ ^\ 

iill Jj-a 4ji lJj^J 

Lo vl 1 j dJl^ 

lili j! ^ La i)jl-> Ij Jlia 4jj.ik 
<i3j| Ij 1 U 1 I 3 1 ^ 116 'l« 

Ijjjj "'i ■"''"’l 

<J iill LaJ iSl^^joiji 5lli Jll 

La (Jli <iill (Jjjoij Ij (3.3 iSlljI 

?ijj i> '^1 ^ 1^5 ^1 
u (JUs LLUk i^iul 

U (JI 3 i^lj-ir.l 31 ^ Cy^ lS^ 

A^\A I^ (^(a ili J 

^a^l ijla (3^ Ajl 4jLkpj SJ^^I 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir Al 
Hizami] dan [Yahya bin 
Habib bin Arabi] 
keduanya berkata dari 
[Musa bin Ibrahim bin 
Katsir Al Anshari Al 
Haramia] ia berkata; 

Aku mendengar 
[Thalhah bin Khirasy] 
berkata; Aku mendengar 
[Jabir bin Abdullah] 
berkata; Tatkala 

Abdullah bin 'Amru bin 
Haram gugur di perang 
Uhud, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjumpaiku 
seraya mengatakan: 
"Wahai Jabir, maukah 
engkau aku kabarkan 
apa yang diucapkan 

Allah kepada ayahmu?" 
Yahya dalam haditsnya 
menyebutkan; Beliau 
bersabda: "Hai Jabir, 

I^jU LjJ L (Jli (jj3l^3^ 'i Ijpl 
I^Uj Idll (j jjU (Jli (^1JJ (3> 
Vj 

.iJC- ^1^1 (Jj ^1 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 


kenapa aku melihatmu 
murung?" aku (Jabir) 
menjawab; "Wahai 
Rasulullah, ayahku telah 
menemumi syahidnya, 
sementara dia 
meninggahkan anak- 
anak dan hutang." 
Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham 
bersabda: "Maukah 
kamu aku beri kabar 
gembira dengan apa 
yang Allah berikan 
kepada ayahmu?" ia 
menjawab; "Mau ya 
Rasulullah." Beliau 
bersabda: "Tidak pernah 
Allah mengajak bicara 
seseorang melainkan 
dari balik hijab, 
sementara Dia mengajak 
bicara ayahmu dengan 
berhadapan muka. Ia 
lalu berfirman: 'Wahai 
Hambaku, memohonlah 
kepada-Ku, niscaya Aku 
akan memberimu,' ia 
menjawab; 'Wahai Rabb, 
hidupkan aku kembali 
agar aku terbunuh di 
jalan-Mu untuk kedua 
kalinya.' Allah 
berfirman: 
'Sesungguhnya telah 
berlalu dari-Ku 
bahwasanya mereka 
tidak akan kembali lagi 
ke sana,' ia berkata; 
'Wahai Rabb, kalau 
begitu sampaikanlah 
kepada orang yang 
berada di belakangku.'" 
Beliau bersabda: "Maka 
Allah Ta'ala 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




menurunkan: "Janganlah 
kamu mengira bahwa 
orang-orang yang gugur 
di jalan Allah itu mati; 
bahkan mereka itu hidup 
di sisi Rabbnya dengan 
mendapat rizki." 

187 

Ijjii (jj jji liiia. 

t> 

iiiil iiiil JlllU 

U^J LS^I ’^J uJ 

LaA!)l£ Iju^Aki 

<i3j| (J:^ i_gi 1 i* lJjI^ Ai^l 

<dil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Abu Az 
Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
tertawa kepada dua 
orang, salah satu dari 
keduanya membunuh 
yang lainnya, sementara 
keduanya tetap masuk 
surga. Yang satu 
berperang di jalan Allah 
dan gugur, kemudian 
Allah mengampuni si 
pembunuh. Setelah itu ia 
masuk Islam, kemudian 
berperang dijalan Allah 
dan gugur pula." 

188 

O^JdJ ijj ^ 

<iill AlC. Ijjia. Vll j_5Jc.VI (jj 

(jji (jt (_P“J:i ‘y^J C>i 

dj^'j (JUljSJ (jli Sjj^ Ul jl 
4.j1c. jill ^i'^ <iiil 
(_5jJaJj 4Jol^l ^Jj (_>iajVl illl 

Iji ( ] «ij ^ 4 'l 1« 11 f,\ «Mi'I 
liJjlli (^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] dan [Yunus 
bin Abdul A'la] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahab] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Sa'id bin 

Al Musayyab] bahwa 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




[Abu Hurairah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah akan 
menggenggam bumi 
pada hari kiamat dan 
melipat langit dengan 
tangan kanan-Nya, 
kemudian berfirman: 
'Akulah raja, mana raja- 
raja bumi? "' 

189 

^ (jt (jc 

(jj ijc ej:^ 

t ^ i'Ui'll ^ ^jc. 

S ;1 ' ^ 

iill Ji-a <iill lJj^J 

t it -N. w'\l Ija 

Jll Jjiillj Ijlla (iJla 

^uUi jjjj ^ (Jii 

jU Jll ^ jii V 1 jll3 

j\ j1 l^lj LaI njj 

^LojjJIJ 4iljj (jj* 

^ CjIjUlui ^ 

4jLjLuJI g.1 louiH 
^\jala A \k > 

ji l5j^ 

^UL, US lW^JJ 

6* jj^ p 

lji£ 4 u 1 J J (JJ^)3 l1I 

i^Ujl l3^ ^ ^LaLj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ash Shabbah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Abu Tsaur Al 
Hamdani] dari [Simak] 
dari [Abdullah bin 
Amirah] dari [Al Ahnaf 
bin Qais] dari [Abbas 
bin Abdul Muththallib] 
ia berkata; "Ketika aku 
sedang berada di 

Bathha' bergabung 
bersama pasukan perang 
yang di hadiri Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Tiba-tiba 
melintas segumpal awan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lantas 
melihat seraya bersabda: 
"Kalian sebut apakah 
ini?" mereka menjawab; 
"Awan." Beliau 
bersabda: "Dan 
mendung, " mereka 
berkata; "Dan 
mendung." Beliau 
bersabda: "Dan mega," 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Abu Bakar berkata; 
mereka pun berkata: 

"Dan mega." Beliau 
bertanya: "Menurut 
kalian, berapakah jarak 
antara kalian dengan 
langit?" mereka 
menjawab; "Kami tidak 
mengetahuinya." 
Rasulullah bersabda: 
"Sesungguhnya jarak 
antara kalian dan langit 
bisa jadi satu, atau dua, 
atau tujuh puluh tahun. 
Dan langit yang ada di 
atasnya, jaraknya seperti 
itu juga." Hingga beliau 
menghitung langit 
ketujuh. Beliau 
melanjutkan, "Kemudian 
di atas langit yang 
ketujuh itu adalah 
lautan, jarak antara atas 
dan bawahnya sebagai 
mana satu langit ke 
langit yang lainnya. 
Kemudian di atas itu ada 
delapan malaikat, 
ketinggian antara kuku- 
kukunya dan lutut- 
lututnya sebagaimana 
antara satu langit ke 
langit yang lainnya, 
kemudian di atas 
punggungnya ada 'Arsy 
yang jarak antara tinggi 
dan bawahnya antara 
langit satu ke angit yang 
lainnya. Dan Allah 
Tabaaraka wa Ta'ala 
berada di atas itu." 

190 

^jc. A njr^ ^ 1 

^^\ (jt jpjj ^ 

4.^ iill ^_5l»-a 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


jll (JI3 ^\ t 

1 l l * 1 'V. 

^11 J\i f^j 31 lili I jill 

^1 1^ 4 aK'l ^4 !iij 4 (_>^axJ 

aiLj ^ 114 ^ ji ( 3 ^ 

ji tj^-^ LS^ 1 

j-^ ^ 

** ^* />. " ^ ^Uli 4 ^\^\ l 31]j j q^x^j3 
1 4 ul i 


menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari ['Amru 
bin Dinar] dari [Ikrimah] 
dari [Abu Hurairah] 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Apabila 
Allah menetapkan satu 
perkara di atas langit 
maka para malaikat 
mengepakkan sayap- 
sayap mereka karena 
tunduk kepada firman- 
Nya, seakan-akan rantai 
yang berada di atas batu 
besar. Apabila hati 
mereka telah menjadi 
stabil, mereka berkata; 
'Apa yang difirmankan 
Rabb kita? ' mereka 
menjawab; 'Al Haq, dan 
Dia Maha Tinggi lagi 
Maha Besar.' Jin-jin 
pencuri berita 
mendengarkannya, 
(mereka bersusun) 
sebagian di atas sebagian 
yang lainnya. Mencuri 
dengar kalimat lalu 
menyampaikannya 
kepada yang berada di 
bawahnya. Bisa jadi jin 
itu diterjang bintang 
sebelum 

menyampaikannya 
kepada yang di 
bawahnya, kemudian 
mereka 

menyampaikanya 
kepada lisan dukun atau 
tukang sihir. Bisa jadi 
mereka tidak diterjang 
oleh bintang sehingga 
dapat _ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




menyampaikannya, 
kemudian dicampur 
dengan seratus 
kebohongan. Maka 
kalimat yang didengar 
bisa sesuai dengan yang 
dari langit." 

191 

jji Ijiilk ^ ^ic. Ujlk 

Jjlc. (jt jjltttSil 4jjUJi 

jc 0 

<i3jl jillHa 

^ ^lul^ A Ae'. jJjI ^ i 

Vj V iill (j) Jlis tllLalS 

laLiflll ^j1 4j ^«Vn 

J^l 4.21 4jLa jjj 

22 jlj^l (JiCj jlj^l (Jic. 
Al2a£ jl 4 j 12^ cJ:^i 2^ 

La 4.0^2 

42^ i^^LaJ 4.2J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari ['Amru bin 
Murrah] dari [Abu 
Ubaidah] dari [Abu 

Musa] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 
di tengah-tengah kami 
seraya menyampaikan 
lima kalimat, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
tidak tidur dan tidak 
layak baginya untuk 
tidur, menurunkan 
timbangan dan 
mengangkatnya, akan 
diangkat kepada-Nya 
amalan di waktu malam 
sebelum amalan di 
waktu siang, dan amalan 
di waktu siang sebelum 
amalan di waktu malam 
dan hijab-Nya adalah 
cahaya. Sekiranya Dia 
menyingkapnya niscaya 
cahaya wajah-Nya akan 
membakar segala 
sesuatu sepanjang 
pandangan mata-Nya." 

192 

^ ^ c.s^ ^ 

^ ^jc. ulio'l 1 

2 ^ 6.2^ 2^ »2^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



<)il ^'iVi (Jlills 

Vj V iill (j) ^ j'f- 

^tjj 4j ^»y<J 

Ij; jl JjUl 4jiajJj 

^ ^ J Cja^)a.V 

(ji jjI 1j3 p* jLaJ 4.Sjjl 

14 ]^ 1 >J 

LJj «illl jjLk^j 

telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mas'udi] dari 
['Amru bin Murrah] dari 
[Abu Ubaidah] dari 
[Abu Musa] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
tidak tidur dan tidak 
layak bagi-Nya untuk 
tidur. Dia merendahkan 
dan menaikan 
timbangan. Hijab-Nya 
dari cahaya. Seandainya 
Dia menyingkapnya 
niscaya kesucian wajah- 
Nya akan membakar 
setiap sesuatu sejauh 
pandangan mata-Nya." 
Kemudian Abu Ubaidah 
membaca ayat; "Bahwa 
telah diberkati orang- 
orang yang berada di 
dekat api itu, dan orang- 
orang yang berada di 
sekitarnya. Dan Maha 
Suci Allah, Rabb 
semesta Alam." 

193 

lijAk (^1 tjj uiiAk 

^ Aa^ a Ulil tjJ 

jc L)t l3^] 

^J\ ^ 

<iiii 

pLLLi 1 ^ 1 V 

ljjs}^\ o^j jl^lj J^i 

(JU 0^3:^^ 

^1 (jii Aili (jijl 1-0 <-^i J^ 

Aj3j ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ishaq] dari [Abu Az 
Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




wasallam, beliau 
bersabda: "Tangan 
kanan Allah terisi penuh 
dan tidak berkurang 
meskipun siang dan 
malam selalu memberi. 
Sedangkan di tangan 
yang lain terdapat 
neraca, Ia angkat dan 
rendahkan timbangan 
itu." Beliau melanjutkan: 
"Tidakkah engkau 
perhatikan bagaimana 
Allah telah memberikan 
(rizki) semenjak Ia 
ciptakan langit dan 
bumi, dan itu tidak 
menjadikan kurang 
sedikit pun apa yang ada 
di tangan-Nya." 

194 

^ jj jsLSl ^ULall 

^ ij} ^ , 

Jdll ^ Jdll t** w .A..'\t A 

(JjL J ^ijuJj 

4_iJa^i J 4 j1 jLclui 

^ ^ ‘ (J* d-^ 

lii l!j^ ^ ^ 2 ^ ‘ "'}3 

cJll jjjj£iall jjjll^l 

Ajic. iSil Jiill (3 ^S^r^'j 

ojU^ 

^j-a Jji-all ^] Cj jiaj 

0^1 c?^ ^ f 

Jdll JJjI 3 ^ JaSUujI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Hazim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bapakku] 
dari [Ubaidullah bin 
Miqsam] dari [Abdullah 
bin Umar] ia berkata; 

Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda di atas mimbar: 
"Dzat yang Maha 

Perkasa, mengambil dan 
menggenggam langit 
dan bumi dengan 
tangan-Nya. Kemudian 
Dia genggam dan 
membentangkannya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




seraya berseru: 'Aku 

Dzat yang Maha 

Perkasa, mana orang- 
orang yang angkuh dan 
menyombongkan diri! " 
Ibnu Umar berkata: 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam miring 
ke kanan dan ke kiri 
hingga aku melihat 
bagian bawah mimbar 
bergerak-gerak. Sampai- 
sampai aku bergumam; 
"jangan-jangan mimbar 
itu akan roboh 
disebabkan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 

195 

AUI -1^ ^ L'’\m 

jUl trtjjj d Cjk^ 1} jsj 
^UlJujj ^ jill ^ 

jill 

La ^ Jdll ^^ 

^U-ai ^ 

^Ui Q\j <-ol3i ^Ujj ^1 

iill ^^lia J ^' ji 

UJjlill ^“TnA Ij 

JlJ i^ljj^ UjjJa 

LaIJ^I 

3-®^' J] U^j'^jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Shadaqah 
bin Khalid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Jabir] 
ia berkata; aku 
mendengar [Busr bin 
Ubaidullah] berkata; aku 
mendengar [Abu Idris Al 
Khaulani] berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nawwas bin 
Sam'an Al Kilabi] ia 
berkata; Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
satu keping hatipun 
kecuali berada di antara 
dua jari Ar Rahman. Jika 
berkehendak maka Ia 
akan meluruskannya, 
dan jika berkehendak 
maka Ia akan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




menyesatkannya." Dan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selalu 
berdoa: "Wahai Dzat 
yang meneguhkan hati, 
teguhkanlah hatiku di 
atas dien-Mu." Beliau 
bersabda: "Timbangan 
amal berada di tangan 

Ar Rahman, Dia 
mengangkat suatu kaum 
dan menjatuhkan yang 
lainnya hingga hari 
kiamat." 

196 

C-iUJl ^ Ujik 

(Jjir rttnj ^ Jiiul .1^ ^ 

(jc JliJi 

<)ill (JUlli £5 j.laJI 111 

illl jjj 4.j1c. <i 3 jl 

^ 1 'af^" . 4 ^ ,’ 

^ olitLall 

(Jla ol ji J^l 

Telah meneeritakan 
kepada kami [Abu 

Kuraib Muhammad 

Ibnul 'Ala'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Isma'il] dari 
[Mujalid] dari [Abui 
Waddak] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah tertawa 
kepada tiga golongan; 
orang yang berada di 
shaf shalat, seorang 
lelaki yang shalat di 
tengah malam, dan 
kepada seorang lelaki 
yang berperang." 
Menurutku beliau 
mengatakan: "Di 
belakang batalyon." 

197 

^ ^LoJC- 

(jj jJLul jc 

<jiii ( 3 j^j «lili -4^ (jj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Raja'] berkata, telah 
menceritakan kepada 

Q^JXJ ^lulj <^1 

i_gi (__pjUll i^gic. 

^ja g,j'a-kj (Ja.j Vi Jj^ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




kami [Isra'il] dari 
[Utsman] -yaitu putra Al 
Mughirah Ats Tsaqafi- 
dari [Salim bin Abui 

Ja'd] dari [Jabir bin 
Abdullah] ia berkata; 
Pada musim haji 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membaur bersama 
orang-orang, seraya 
bersabda: "Adakah 
seseorang yang berkenan 
membawaku pada 
kaumnya, sesungguhnya 
bangsa Quraisy telah 
menghalangiku untuk 
menyampaikan kalam 
Tuhanku." 

198 

(jj O^JJ ^ 

jc. jlll jc (>41^ 

iill Jj-a (jc.f.ljjlll 

J* 

'j^ (jl Jll (jli ^ 

U,^ Ij^ ^jiuj UjJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Wazir 
bin Shabih] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Halbas] dari [Ummu 
Darda'] dari [Abi 

Darda'] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang firman 
Allah: "Setiap waktu Dia 
dalam kesibukan," 
beliau bersabda: 
"Kesibukan Allah 
adalah; mengampuni 
dosa, menghapus 
kesusahan, mengangkat 
derajat suatu kaum dan 
menjatuhkan kaum yang 
lainnya." 

199 

1 -^ik 4 Jl^ jj ! Ijjik i-Jjlj^l 
^jC. tjJ lilLall . 1 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



^ ‘ ^ Jdll ^ ^ Jdll 

aI ^l£ (Jax3 ^ A^ui 

V (J-aC. lI^J 

^jJoj 1 ^ 'n 

AjIc. jlS J-a3t3 <1juj tjjuj 

of ^ 0^ t> jjjj ^ jjj 

Ij^ v 0.i*J 

Malik bin Abu 

Syawarib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
Umair] dari [Al Mundzir 
bin Jarir] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membuat satu sunnah 
yang baik, kemudian 
sunnah tersebut 
dikerjakan, maka ia akan 
mendapatkan pahalanya 
dan pahala orang yang 
mengikutinya tanpa 
mengurangi pahala 
mereka sedikitpun. Dan 
barangsiapa membuat 
satu sunnah yang buruk 
kemudian sunnah 
tersebut dikerjakan, 
maka ia akan 
mendapatkan dosanya 
dan dosa orang yang 
mengikutinya tanpa 
mengurangi dari dosa 
mereka sedikitpun." 

200 

L)^ ‘tJJ:;' L)^ 

iUJli sjj^ (jc. (^ 

A^ iill <^l 

A.^ >jLi^ ^aiuij 

^ ^ Ua Jli ll£j llS 

A-^ Vj ^_^pl^J(ill 

jiiii (iJi^ J^ 3^ i-Aj 

^jjjjjl ^jJo ^Ljjj ‘=*^1 ^U«n 

aI Aj ^jjjjjla 

A^ ;jLJ JJ^\ O^J 

^jAj ^ i_>aaij Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Warits bin Abdush 
Shamad bin Abdul 
Warits] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari [Ayyub] 
dari [Muhammad bin 
Sirin] dari [Abu 

Hurairah] ia berkata; 
Seorang lelaki datang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 



^'A\ ji jjl ojjj 

f* ji jjl (jf ^ (jjlul 

kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
beliau memberi motifasi 
kepadanya(untuk 
beramal dengan 
sesuatu). Seorang laki- 
laki di antara kami 
berkata; "Aku 
mempunyai seperti ini 
dan seperti ini." Abu 
Hurairah berkata: Maka 
tidak seorangpun yang 
ada di majlis tersebut 
kecuali ia bersedekah 
kepada Nabi baik sedikit 
maupun banyak. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Barangsiapa membuat 
sunnah yang baik, 
kemudian sunnah itu 
menjadi teladan, maka ia 
akan mendapatkan 
pahala amalnya secara 
sempurna berserta 
pahala orang yang 
mengikutinya tanpa 
mengurangi pahala 
mereka sedikitpun. Dan 
barangsiapa membuat 
sunnah yang buruk, 
kemudian sunnah itu 
menjadi teladan, maka ia 
akan mendapatkan dosa 
dari perbuatannya secara 
sempurna beserta dosa 
orang yang 
mengikutinya tanpa 
mengurangi dosa mereka 
sedikitpun." 

201 

^ ^^>nr^ 1 

^ tjj ‘—4^1 UilAk 

ii)f (j^ (jj ^ 

^1 (J_juij (jj (>4l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Hammad Al Mishri] 
berkata, telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 



^13 liji (i]ia iiii 

(jLi AJ (jli yillia ^1 lc.3 

j' 

^1 IcJ pij 1 'iJmi j»A jI jji 

(ji “0 jjla (S^ 

fA (>? 

menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Yazid bin Abu 
Habib] dari [Sa'd bin 
Sinan] dari [Anas bin 
Malik] dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bersabda: 
"Siapasaja menyeru pada 
kesesatan, kemudian 
seruannya diikuti oleh 
orang lain, maka ia akan 
mendapatkan dosa orang 
yang mengikutinya 
tanpa mengurangi dari 
dosa mereka. Dan 
siapasaja menyeru pada 
petunjuk, kemudian 
seruannya diikuti oleh 
orang lain, maka ia akan 
mendapatkan pahala 
orang yang 
mengikutinya tanpa 
mengurangi dari pahala 
mereka sedikitpun." 

202 

^ A 1'uS^ 

Uj^k ^LoiuJI ^LaJ& 

(jc. g jU. (jj 

^ ^ 

Jdll ^ JlUI 

(Jl^ ^ijjjj 

(ji jjil (3io j^vi (jf ^ jli 
^ jj4.i jUi L>-=»^ 

4_Ji3 yiLLia Cj-^J 

V Ajt^l ^ ^liil Jj-o tj-o 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Muhammad bin 
Utsman Al Utsmani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Hazim] dari [Al 
'Ala' bin Abdurrahman] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mengajak kepada 
petunjuk, maka baginya 
pahala seperti pahala 
orang yang 
mengikutinya tanpa 
mengurangi pahala 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




mereka sedikitpun. 
Barangsiapa mengajak 
kepada kesesatan maka 
baginya dosa seperti 
dosa yang mengikutinya 
tanpa mengurangi dosa 
mereka sedikitpun." 

203 

jji Ijiilk ^ ^ Ujlk 

(4^ 

4ii Jjjj J Jlilla 

^ illl 

^ jli ejij 14 ^ioik 

(jl ^ fAjjil ^jiyJ 
i>j ^ f* jj4-' ^ 0 ^ ^ 
jl£ o.iij (lUii aSI*! ^ 0 ^ 
i> f* jO j',(3^3 Ojj 
lili fA jl jji i> lk»^ ji 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il] dari [Al 
Hakam] dari [Abu 
Juhaifah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membuat sunnah 
kebaikan kemudian 
dikerjakan oleh orang 
selelahnya, maka ia akan 
mendapatkan seperti 
pahala mereka tanpa 
mengurangi pahala 
mereka sedikitpun. Dan 
barangsiapa membuat 
satu sunnah jelek, 
kemudian dikerjakan 
oleh orang selelahnya, 
maka dia akan 
menanggung seperti 
dosa orang yang 
mengikutinya tanpa 
mengurangi dosa mereka 
sedikitpun." 

204 

uliii ^4^ jjj jji ijjik 

(jj jc jc jji 

Julll i^jA 

* ^ 4j1c- Jdll Jdll 

es^l L>? '-“ 

Lo ^ajJ t_43j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



uJj 

dari [Al Laits] dari 
[Basyir bin Nahik] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Pada hari kiamat tidak 
ada seorang penyeru 
yang menyeru kepada 
sesuatu melainkan akan 
dihadapkan untuk 
mempertanggung 
jawabkan seruannya, 
meskipun seorang lelaki 
yang mengajak seorang 
lelaki." 

205 

ijjSa. aj^ (jj jji liiSa. 

LW l2i.lk LjUaJI jj j 

i^jc. jjj M ^ 

*^ 4j1c- Jdll ^ 

J-<UL3 ^Vun ^j-Q <ijjj U^1 (JI3 

JLq aJ ^l£ 

^ 0 ^ L>-^ 

l^j (J.ax3 Jj ^J-1jI ^ 

V I 4 J L>* jOj' 5^ u'^ 

(2^ (ji jl jji (j^ 0 =^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 

Hubab] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Katsir bin 'Amru 
bin Auf Al Muzani] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari 
[Kakekku] bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menghidupkan satu 
sunnah dari sunnah- 
sunnahku, kemudian 
orang-orang 
mengerjakannya, maka 
ia akan mendapatkan 
sebagaimana pahala 
orang yang 

mengamalkannya tanpa 
mengurangi sedikitpun 
dari pahala mereka. Dan 
barangsiapa membuat 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




kebid'ahan, kemudian 
kebid'ahan itu dikerjakan 
oleh orang lain, maka ia 
akan mendapatkan dosa 
sebagaimana dosa orang 
yang mengerjakannya." 

206 

Uj.lk ^ a Uj.lk 

ijj 

A^l ^ 

aIjjJ U^i 

(iJio 

V U^J (^Ull 

aJc. ^jU <Jjjjj^j iill lAljJa^ 

V ^__)jju11 J-aC. ^1 JiLa 

U^ ^^lill ^IjI ^j-a ^^'g'n 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Abu 
Uwais] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Katisr bin Abdullah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata; 
Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menghidupkan sunnahku 
yang telah ditinggalkan 
sepeninggalku, maka ia 
akan mendapatkan 
pahala sebagaimana 
pahala orang yang 
mengamalkannya, tanpa 
mengurangi pahala 
mereka sedikitpun. Dan 
barangsiapa membuat 
kebid'ahan yang Allah 
dan Rasul-Nya tidak 
meridlainya, maka ia 
akan mendapatkan dosa 
orang yang 
melakukannya tanpa 
mengurangi dosa mereka 
sedikitpun." 

207 

Uj.lk jU^ ^ Uj.lk 

A 'l» .ti tjjlk ^Uaill AuLi ^ 

(jj <-o^ jc- (jlj^J 

^ isj^ 0^ 

jj (jUjC. jc. (*j-<liolll (jia.^1 
<i3j| «iiil (Jjjoij (Jlllls 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



Jllj (Jll 

jikj (ji 

A iflV-J 

Al Qaththan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [ 8501 'bah] 
dan [Sufyan] dari 
[Alqamah bin Martsad] 
dari [Sa'd bin Ubaidah] 
dari [Abu Abdurrahman 
As Sulami] dari 
[Utsman] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: -Syu'bah 
menyebutkan; "Sebaik- 
baik kalian- Sufyan 
menyebutkan; "orang 
yang paling utama dari 
kalian adalah orang yang 
mempelajari Al Qur'an 
lalu mengajarkannya." 

208 

cj^ ^jc. ^UijuJ ^2^^ 

^ J , ,11 (jia.^1 ^ (_yj1 jc. 

^ ^LgJC. 

^ ‘ ^ Jdll ^ ^ 

A 'a\c.j ^aLu 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Alqamah bin Martsad] 
dari [Abu Abdurrahman 
As Sulami] dari [Utsman 
bin 'Affan] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
kalian adalah orang yang 
mempelajari Al Qur'an 
dan mengajarkannya." 

209 

UiiAk ij\jj^ L>^ ^ y Uj^k 
lijjk cj^ 

.1x1^ ^ t IT ^ lW 

iiiil (JJiilU 4^1 qc. 

^alxj 

Jll AJilt J (ji jail 

^ jal I3 a t^^iai ^_5j3i3ll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Azhar bin 
Marwan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Harits bin 
Nabhan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ashim bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Bahdalah] dari [Mush'ab 
bin Sa'd] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
kalian adalah yang 
mempelajari Al Qur'an 
dan mengajarkannya." Ia 
berkata; "Kemudian 
beliau meraih tanganku 
dan mendudukkanku di 
tempat dudukku. Ini 
merupakan 

penghormatan bagiku." 

210 

^ L>^ ^ ^ 

(jj L>^i 0^ L)t 44*2i jc 

;_yji 

Jla iili 

Jio 

LjJ^ Ig !-i L&a^ 

ill ^ ^ 1 jg 

o^>^l Ji-a^ 

Ji-aj ^-4^ 1 (g !-i 

Jxa^ ^3^11^11 

V ^3^liall L&^J ,>* 

^ 1 g Air 1-1 A rhW'i (ji-a£ 

^ C^J '^j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] dari [Abu Musa 

Al Asy'ari] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Perumpamaan orang 
mukmin yang membaca 
Al Qur'an seperti buah 
utrujah, rasanya enak 
dan baunya harum. 
Perumpamaan orang 
mukmin yang tidak 
membaca Al Qur'an 
seperti buah kurma, 
rasanya enak namun 
tidak berbau. Dan 
perumpamaan orang 
munafik yang membaca 
Al Qur'an seperti buah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Raihanah, baunya harum 
sedang rasanya pahit. 
Sementara 
perumpamaan orang 
munafik yang tidak 
membaca Al Qur'an 
adalah seperti buah 
Hanzhalah, rasanya pahit 
dan tidak berbau." 

211 

jj) C fl'-s ^ Ujik 

L>ka.^l Ujlk 

iill <illl 

U ^lill ^j-0 tj) 

JaI ^ (JI 3 ^ idll 

JaI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf Abu Bisr] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Budail] dari [Bapaknya] 
dari [Anas bin Malik] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
mempunyai banyak ahli 
(wali) dari kalangan 
manusia." Para sahabat 
bertanya; "Ya 

Rasulullah, siapakah 
mereka itu?" beliau 
menjawab: "Mereka 
adalah ahlul Qur'an, 
mereka adalah para ahli 
dan orang khusus 

Allah." 

212 

JjULjjJ ^ ^1 a\c. ^ 1 

uiijk ^ (jJ L)^ 

u^ ‘:t^j^ L>i 
(jt ^jl jl j ^ (Jt 

L)^ ® 

<i3j| ^U.1 <iill J (Jlllla (JUa 

a U.0.V J ^ L>^ Ajic. 

D^^c. ^ 4Jti2i^ 4 !^! ^1 

1 j^jiljall .13 4 j^ (JaI 

jlill 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Harb] dari [Abu Umar] 
dari [Katsir bin Zadzan] 
dari ['Ashim bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Dlamrah] dari [Ali bin 
Abi Thalib] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membaca Al Qur'an dan 
menghafalkannya, maka 
Allah akan 
memasukkannya ke 
dalam surga serta akan 
memberi syafa'at kepada 
sepuluh dari keluarganya 
yang seharusnya masuk 
neraka." 

213 

tjj liiiik 

^ jjI Ujlk 

fUaC (jt 

iiiil JlalU 

oji^lj 

o^j u'j^' Us^ Ij^jlj ^ 

A Aj <JalxJ 

J!lqj tj'^-0 l 5^ l£-ui*o 

^ ^ J jaJa 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Abdullah Al Audi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Abdul Hamid bin Ja'far] 
dari [Al Maqburi] dari 
[Atho'] mantan budak 
Abu Ahmad, dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pelajari dan 
bacalah Al Qur'an, dan 
janganlah engkau 
berpisah dengannya. 
Sungguh, perumpamaan 
Al Qur'an dan orang 
yang mempelajari 
kemudian 
mengamalkannya, 
seperti kantong yang 
terisi penuh dengan 
minyak kesturi, dan 
keharumannya dapat 
tercium dari setiap 
tempat. Sedangkan 
perumpamaan orang 
yang mempelajarinya 
kemudian 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




memendamnya, maka ia 
seperti kantong yang 
terisi kesturi." 

214 

^ ^ ^LaiirJI ^Lo^C- 

^ jbljalall '^\j jjj 

U^J cj^ ^ > >'* J L^Ua^l 

t.S^ Aiwiijjl 

(JI3 JaI Cjal^jjjjl 

(Jll iS^\ tjjl 

0^ 34j CiJj' Oj' U^J 

jill lSJ^ 

(Jll (jiall ^__)iajl^lj ^Ic. (^Uu 
4_^ iiil (^gll-a Tl ^1 La! 

1.1^ u] 

Aj IJil jsl LjIjSII 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Muhammad bin 
Utsman Al Utsmani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Amir bin Watsilah Abu 
Thufail] bahwa Nafi' bin 
Abdul Harits bertemu 
dengan Umar bin 
Khatthab di daerah 

Usfan. Dan umar 
mengangkatnya sebagai 
gubernur Makkah. Umar 
berkata; "Siapa yang 
kamu angkat untuk 
memimpin penduduk 
yang ada di pinggiran?" 
Nafi' menjawab; "Aku 
telah mengangkat Ibnu 
Abza untuk mereka". 
Umar bertanya; 

"Siapakah Ibnu Abza 
itu?" Nafi' menjawab; 
"Dia seorang dari bekas 
budak budak kita." Umar 
berkata; "Kamu 
mengangkat seorang 
budak untuk mereka?" 
Nafi' menjawab; "Dia 
seorang yang hafal kitab 
Allah, paham ilmu 
fara'id dan seorang 
qadli." [Umar] berkata; 
"Sesungguhnya Nabi 
kalian shallallahu 'alaihi 
wasallam telah bersabda: 
"Sungguh, dengan kitab 
ini Allah akan 
mengangkat suatu kaum 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




dan merendahkan kaum 
yang lain." 

215 

<)Ill .iic. jjj ^UiSI u!i.lk 
^ AlC. lljlk 

jU j (jj AlC. (jt 

^ j CP 

J j ^jc. t ^ 111 

<>ill Jjjjj ^ 31 ^^ 

^.ixj jp X \4_j1c. 

<iiil ljIjS ijA 4.jl 
jVj j-*^j ^i-o L>? 

Aj i^AC. ^aLtJI IjU J.1U 

(^L-aJ (j! (j-o ^ ^ 

4ji£J Cili 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas bin 
Abdullah Al Wasithi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Ghalib Al 'Abbadani] 
dari [Abdullah bin Ziyad 
Al Bahrani] dari [Ali bin 
Zaid] dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] dari [Abu 
Dzar] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadaku: "Hai 
Abu Dzar, engkau 
berpagi-pagi untuk 
mempelajari satu ayat 
dari kitab Allah lebih 
baik bagimu dari pada 
engkau shalat sebanyak 
seratus raka'at. Dan 
engkau berpagi-pagi 
untuk mempelajari satu 
bab ilmu kemudian 
diamalkan ataupun tidak 
diamalkan, adalah lebih 
baik bagimu dari pada 
engkau shalat sebanyak 
seribu raka'at." 

216 

jjij jji c 8 K ^jj iJjik 

(jt JMM (jc. (_5lc.VI IJjlk 

t .^jj (jt jA jli 

<illl J 31 ^^ ®3:i3* lP 

<i3j| j JJ ji ^U<~i 

^lii ^ 13 ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf Abu Bisyr] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] dari 
[Ma'mar] dari [Zuhri] 
dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




dikehendaki Allah untuk 
mendapat kebaikan, 
maka Allah akan 
memberikan pemahaman 
kepadanya tentang 
agama." 

217 

u!i.ik j\3ic. uj.1^ 

tjj u'j 
»3-^ (jj 

jjj SjjUJo t"!» «1.1 (Jla 4j| 

<)Ill ^j*J.lkj (jljijoi jjji 

Jll AjIc. iill Jka 

(jij ^ ^ ojLt 

jjjlll ^ ^ ■^Jd 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Marwan 
bin Janah] dari [Yunus 
bin Maisarah bin 

Halbas] bahwasanya ia 
menceritakan 
kepadanya, ia berkata; 
Aku mendengar 
[Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan] menceritakan 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwasanya 
beliau bersabda: 
"Kebaikan adalah 
kebiasaan (bagi seorang 
mukmin) dan keburukan 
adalah permusuhan. Dan 
barangsiapa Allah 
menghendaki kebaikan 
pada seseorang maka 
Allah akan 
memahamkan agama 
kepadanya." 

218 

uj^k jU^ ^ UJ^k 

Jj' lW £JJ lW 

^jjjljk ^1 ^jC- ^jC- AirJuj 

iiil -iiil (Jjjjj^ Jlallj 

.1^1 J ^alulj 

Jjlk ^UaJj^l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Rauh bin 
Janah Abu Sa'd] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




[Mujahid] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Satu orang 
faqih itu lebih keras bagi 
setan dari pada seribu 
ahli ibadah." 

219 

yt (jj Uiiik 

^ illl .1^ 1 

di^ll 

ul U 34-J 

*^ AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 
^jC- <J 

31 ^ ^aljjjj iiil ^ 3 ^^ 

Vj 3^ 3^ ^ 

3^^ V 3^^ * ^ ^^3- 

4_^ iiil i)ill i.")* AU) 

t^fUn 3,?^ ^aijjjj 

aJ j3jI 3^ ‘ *' ^ ^j3 ^^jjiaIIj 

4.^!iLttll ij\j Ai^l lljjla 

4J ^gir’iun ^i*Jl iiri-i ^1 j 

L>^ J tUUl ^ 

(llli^a u|j 

>Ml jL^iS ^uli ^ ^^uii 
iUJili 5! 

^ ;jj ^JJ (»A 

LajI iJiA^^ Vj 

1 .1^1 oJ^I ^3 aJI I 

/j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Daud] dari ['Ashim bin 
Raja' bin Haiwah] dari 
[Dawud bin Jamil] dari 
[Katsir bin Qais] ia 
berkata; "Ketika aku 
sedang duduk di 
samping [Abu Darda] di 
masjid Damaskus, tiba- 
tiba datang seseorang 
seraya berkata; "Hai Abu 
Darda, aku mendatangi 
anda dari kota Madinah, 
kota Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam karena satu 
hadits yang telah sampai 
kepadaku, bahwa engkau 
telah menceritakannya 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam! " Lalu 
Abu Darda bertanya; 
"Apakah engkau datang 
karena berniaga?" Katsir 
bin Qais menjawab; 
"Bukan, " Abu Darda' 
bertanya lagi, "Apakah 
karena ada urusan yang 
lainnya?" Katsir bin Qais 
menjawab; "Bukan, " 
Katsir bin Qais berkata; 
"Sesungguhnya aku 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa meniti 
jalan untuk mencari 
ilmu, Allah akan 
permudahkan baginya 
jalan menuju surga. Para 
Malaikat akan 
membentangkan 
sayapnya karena ridla 
kepada penuntut ilmu. 
Dan seorang penuntut 
ilmu akan dimintakan 
ampunan oleh penghuni 
langit dan bumi hingga 
ikan yang ada di air. 
Sungguh, keutamaan 
seorang alim dibanding 
seorang ahli ibadah 
adalah ibarat bulan 
purnama atas semua 
bintang. Sesungguhnya 
para ulama adalah 
pewaris para Nabi, dan 
para Nabi tidak 
mewariskan dinar 
maupun dirham, akan 
tetapi mereka 
mewariskan ilmu. 
Barangsiapa 
mengambilnya, maka ia 
telah mengambil bagian 
yang sangat besar." 

220 

tjj ^LojLjJ ^ 

<iill lillLo ^ 

^aLtJI ^ ^ iVin 

(IJS <^j3 

^\Q AIaI ^ 

4jAill3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Katsir bin 

Syinzhir] dari 
[Muhammad bin Sirin] 
dari [Anas bin Malik] ia 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Menuntut ilmu adalah 
kewajiban bagi setiap 
muslim. Dan orang yang 
meletakkan ilmu bukan 
pada pada ahlinya, 
seperti seorang yang 
mengalungkan mutiara, 
intan dan emas ke leher 
babi." 

221 

<JjL)Lo Jji Ijjik Vll (jj 

jc. (jiaC-Sil 

«dll Jjjj J jlllll 6 jj jA 

A Ae'. jJjI ^ i 
l_yisj li.lll ^alolil 

j>jj jS jj.0 ^js <jc iiil 

^ 

liSlI ^ 4.^ illl jLij J..1»« 

La (jjc (_5i iSilj oj^Vlj 

U^j uj^ 

Loj 4i^l iL^jla 4 j ii ^1 

~»''j; 4J_jLijlijjj iill tjli£ 

jV- tLljjjj 4.Sj!iLall V] 

UajI (jMj o.ljc. ^1 

iiaij <J ^ JJJJ J»! iiic. 4 j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mengilangkan kesusahan 
seorang muslim di dunia 
maka Allah akan 
menghilangkan 
kesusahannya pada hari 
kiamat. Barangsiapa 
menutupi aib seorang 
muslim di dunia maka 
Allah akan menutupi 
aibnya di dunia dan 
akhirat. Barangsiapa 
memudahkan seorang 
muslim maka Allah akan 
memudahkannya di 
dunia dan akhirat. Allah 
akan menolong seorang 
hamba selama hamba 
tersebut menolong 
saudaranya. Dan 
barangsiapa meniti jalan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




untuk menuntut ilmu 
maka Allah akan 
memudahkan jalan 
baginya ke surga. Dan 
tidaklah suatu kaum 
berkumpul di rumah dari 
rumah-rumah Allah, 
mereka membaca kitab 
Allah dan 

mempelajarinya kecuali 
para malaikat akan 
menaungi, ketenangan 
akan turun, rahmat akan 
menyertainya dan Allah 
akan menyebut-nyebut 
mereka di hadapan 
mahluk yang ada di sisi- 
Nya, dan barangsiapa 
diperlambat oleh 
amalnya maka tidak 
akan bisa dipercepat 
oleh nasabnya." 

222 

^)A3Lo 

(jj J j _i> Cw 

dJa Lo 

* ^ 4j1c- Jdll Jdll 

^ ^ jLL ^ U (Jj^ 

^ i\ "^1 ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[ Ashim bin Abu An 
Nujud] dari [Zirr bin 
Hubaisy] ia berkata; Aku 
mendatangi [Shafwan 
bin Assal Al Muradi], 
lalu ia berkata; "Ada apa 
engkau datang?" aku lalu 
menjawab; "Aku ingin 
mengambil ilmu dari 
sumbernya." Ia berkata; 
Sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




"Tidaklah seseorang 
yang keluar dari 
rumahnya untuk 
menuntut ilmu kecuali 
para malaikat akan 
mengepakkan sayap- 
sayapnya untuk orang 
tersebut karena ridla 
dengan apa yang ia 
kerjakan." 

223 

^ ^jc- (JjaJluj] ^ 

iiiil J dii-ojjJll 0^ jA 

c-l^ 

Vj ^ 

c-l^ <^1 l5:J^ 

‘tj^ i^\ j^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin Isma'il] 
dari [Humaid bin 

Shakhr] dari [Al 

Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 

Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mendatangi masjidku 
ini, ia tidak datang 
kecuali karena sesuatu 
yang ia pelajari atau ia 
ajarkan, maka ia seperti 
seorang mujahid fi 
sabillilah. Dan 
barangsiapa 
mendatanginya untuk 
selain itu, maka ia 
seperti seseorang yang 
melihat barang milik 
orang lain." 

224 

J^uaC. ^ 

L)^ 4ijH L^ is^ CP 
(juii^ ^jiLoi ^jc- ^^jjjiiii 

*^AjIc- Jdll ^ 

Cy^ u' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Shadaqah 
bin Kbalid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 

Cpi c) ^ ‘ ^j'^j 

4^ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



(jijUlI jjlLi Jlk 

bin Abu 'Atikah] dari 
[Ali bin Yazid] dari [Al 
Qasim] dari [Abu 
Umamah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hendaknya 
kalian berpegang teguh 
dengan ilmu ini sebelum 
dicabut, dan dicabutnya 
adalah dengan diangkat - 
beliau menggabungkan 
antara dua jarinya; jari 
tengah dan telunjuk 
seperti ini- kemudian 
bersabda: "Seorang alim 
dan penuntut ilmu 
bersekutu dalam pahala, 
dan tidak ada kebaikan 
pada mayoritas 
manusia." 

225 

^ 'u W 

jc. jUjjjll JjIj Uiiia. 

^ (jt 

^ ^ Ljt j 

JJ.«C. jjj <iill 

K 4 j'r. JluI ^JjLa Jdll 

‘ (J^ 

(_5 'M jjc-jjJ (j^j^i 

^4^1 jlia fjjilkjj (jjikjj 
(J£ A^c. iill 

(j'jill jjiJSJ 
lir-i «.Ijjl 'M 

(jjUijJ jAJ f.l2i (j|3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Hilal Ash Shawwafi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Dawud bin Az 
Zibirqan] dari [Bakr bin 
Khunais] dari 
[Abdurrahman bin 

Ziyad] dari [Abdullah 
bin Yazid] dari 
[Abdullah bin Amru] ia 
berkata; Pada suatu hari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
dari salah satu kamarnya 
dan masuk ke dalam 
masjid. Lalu beliau 
menjumpai dua halaqah, 
salah satunya sedang 
membaca Al QuYan dan 
berdo'a kepada Allah, 
sedang yang lainnya 
melakukan proses 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




belajar mengajar. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Masing-masing berada 
di atas kebaikan, mereka 
membaca Al Qur'an dan 
berdo'a kepada Allah, 
jika Allah menghendaki 
maka akan memberinya 
dan jika tidak 
menghendakinya maka 
tidak akan memberinya. 
Dan mereka sedang 
belajar, sementara diriku 
di utus sebagai pengajar, 

" lalu beliau duduk 
bersama mereka. 

226 

«ojI .iic. jjj Uiiik 

Uj.lk Vls ^ J 

-j' ■" ^ ujjl iJjSk ^ 

LW ^ j L)^ iS jij-iijVI 

<i3j| <iill (JjjoiJ (Jlllla CjjIj 

^«■11 i^)^l ^1 

4.^ ^ 

(ji 4i2 (J-oLk 4-“ J J 4.^ jjc. 

(jjj ^ ^ 31 J ^ 4 I 3 I JA 

U-lJa i}au V 

f ^jri-aluiAll ^JijV 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
dan [Ali bin 

Muhammad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Laits bin Abu 
Sulaim] dari [Yahya bin 
Abbad Abu Hubairah Al 
Anshari] dari 
[Bapaknya] dari [Zaid 
bin Tsabit] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah akan 
memperindah seseorang 
yang mendengar 
perkataanku kemudian 
menyampaikannya. 
Berapa banyak orang 
yang menyampaikan 
fikih namun tidak paham 
dengan fikih (tersebut). 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Dan berapa banyak 
orang yang 
menyampaikan fikih 
kepada orang lain yang 
lebih faham dengan fikih 
(tersebut). Ali 
menambahkan dalam 
hadits tersebut, "Tiga hal 
yang hati seorang 
muslim tidak akan 
merasa jengkel; ikhlas 
karena Allah, nasihat 
untuk para pemimpin 
kaum muslimin dan 
komitmen kepada 
jama'ah mereka." 

227 

(3^J tjj fa^A jc IJjSk 

jc [j jAjil L)^ ^ jc 

4^1 ^ 0^ ^ 

iiii ^1 J jlij 

(Jl^ t.s^ L>® ^ 

4^^ ^-aLu \^\ iiil 

J-ol^ J A^ Aifl J-ol^ 

A^( A^B 

^LL UjSI ^ ^ 

^ ^Ij^ uj.1 ^ j ^ 

^ ^^ ."^Jir >n 

c4 lF t3^] lW 

A^i ^jc. 1 -iA ^ tlW ^ 

^aiijj AjIc. iill (^jil-a O^ 

0^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Abdullah Salam] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Muhammad bin Jubair 
bin Muth'im] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 
(khutbah) di Khaif Mina, 
beliau bersabda: "Allah 
akan memperindah 
seseorang yang 
mendengar perkataanku 
kemudian 
menyampaikannya. 
Berapa banyak orang 
yang menyampaikan 
fikih namun tidak paham 
dengan fikih (tersebut). 
Dan berapa banyak 
orang yang 
menyampaikan fikih 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




kepada orang lain yang 
lebih faham dengan fikih 
(tersebut)." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami pamanku 
[Ya'la]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Ammar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Yahya] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ishaq] dari [Az Zuhri] 
dari [Muhammad bin 
Jubair bin Muth'im] dari 
[Bapaknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagaimana 
hadits diatas." 

228 

^ a j ^ 1 

A lijik -^ 3^1 

.1^ ^jc- tilLciJuJ ^jc- A '\9 UI t 
^ gj 

[}\1 ^luij iiil 

^Aii\ IgkI gjJaj 

^^■oUn Ja^l Ajt]^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dan [Muhammad bin Al 
Walid] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Simak] dari 
[Abdurrahman bin 
Abdullah] dari 
[Bapaknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Allah akan 
memperindah seseorang 
yang mendengar satu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




hadits dari kami 
kemudian 
menyampaikannya. 
Berapa banyak orang 
yang di sampaikan 
hadits kepadanya lebih 
hafal dari orang yang 
mendengarnya." 

229 

i''’: Cji '''’i 

c,'^\ jUaill ,'ljT Ml 
jjj uii.ik .ilLL jjj 0^ 

(jj (> 

3^1 L^J L)^ 6J^ 

^ jA 

t-jiaLlla 0^)^ (jc. 

3'^ ji*"- ^ i Jdll 

^Lh^l 

j! Ajii^ c^j r i'iU'i 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id 

Al Qaththan] ia 
mendektekannya kepada 
kami; telah 
menceritakan kepada 
kami [Qurrah bin 

Khalid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Sirin] dari 

[Abdurrahman bin Abu 
Bakrah] dari [Bapaknya] 
dan dari seorang laki- 
laki lain -dan ia lebih 
baik dari Abdurrahman- 
dari Abu Bakrah ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhutbah 
pada hari Nahar (iedul 
adlha), beliau bersabda: 
"Hendaklah yang hadir 
memberitahukan kepada 
yang tidak hadir. 
Sesungguhnya berapa 
banyak orang yang 
disampaikan kepadanya 
(hadits) lebih faham 
daripada yang 
mendengar (langsung)." 

230 

Ujik jjJ J$iJ _jji Ijjik 

jjj (3^^] J ^ 5_oUjii jji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



(J jin t h ^ Ijlii 

L>^ L)^ 

^jULo 

^aijjjj iiil iiill 

bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah]. 

Dan menurut jalur yang 
lain; Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [An Nadir bin 
Syumail] dari [Bahz bin 
Hakim] dari [Bapaknya] 
dari kakeknya 
[Mu'awiyah Al Qusyairi] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketahuilah, hendaklah 
yang hadir 

memberitahukan kepada 
yang tidak hadir." 

231 

.ilC. Uljji i.iic. ^ .luki IJjSk 

J. 1 II (jj jj^^l 

tjj 5jilia 

^Uc. (jjl <_sJ <iMc. 

(jjl (jc jaC. jjjl 

A.^C. iill ^1 (Jjjolj 

1 't f- 11' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Abdah] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Abdul 

Aziz bin Muhammad Ad 
Darawardi] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Qudamah bin 
Musa] dari [Muhammad 
Ibnul Hushain At 
Tamimah] dari [Abu 
Alqamah] mantan budak 
Ibnu Abbas, dari [Yasar] 
mantan budak Ibnu 

Umar, dari [Ibnu Umar] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hendaklah yang hadir 
dari kalian 

menyampaikan kepada 
yang tidak hadir dari 
kalian." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


232 

^ ^3^ 1^1 A u!i.lk 

^ (jc. Xc.\lJ (jUil (jt 

jc <*s^i (jj <^Ia jll 

^U.-i <iiil (Jjjji J (Jlalla dlllji jjj 
^1 yjaj jdjoij AjIc. 

^_gjc. 1 ^ T l'l ^ IaIc.j2 ^«III 

4-1 JJ <42 (J.oLk 4-1 

4-l<i < 42 ! 9 A 2 ^1 <42 (J-aLk 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mubasysyir Al 
Halabi] dari [Mu'an bin 
Rifa'ah] dari [Abdul 
Wahhab bin Bukht Al 
Makki] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah akan 
memperindah wajah 
seorang hamba, ia 
mendengar perkataanku 
lalu merekamnya dengan 
hati, kemudian 
meyampaikannya atas 
namaku. Berapa banyak 
pembawa 

(menyampaikan) fikih 
namun tidak faham 
fikih, dan berapa banyak 
orang yang membawa 
(menyampaikan) fikih 
kepada orang lain yang 
lebih faham fikih 
darinya." 

233 

^ i''’: 

'4'^ ^ ljj4k (_$.2c. 

jjj <iill ^jj ^_ysk^ lijik 

(Jjjji J (JliSlj dllLa ^jj (jc. 

^j-a i :A Ae-. ^ijdll 

(JjJl*-« jja-11 ^Ull 

^)j4i] 4 :^ cj)-? 

(3jjj <j-2J ;_slc' JJ^i iiil 

L)^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Al Hasan Al 

Marwazi] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abu Adi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abu Humaid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Ubaidullah bin Anas] 
dari [Anas bin Malik] ia 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesunggunya di antara 
manusia ada yang 
menjadi kunci-kunci 
pembuka kebaikan dan 
penutup kejahatan. Dan 
di antara manusia itu 
juga ada yang menjadi 
kunci-kunci pembuka 
kejahatan dan penutup 
kebaikan. Maka 
beruntunglah bagi orang 
yang Allah jadikan 
sebagai kunci-kunci 
pembuka kebaikan 
melalui tangan-Nya, dan 
celakalah bagi orang 
yang Allah jadikan 
sebagai kunci-kunci 
pembuka kejahatan 
melalui tangannya." 

234 

jji tjj lijik 

aJc. iiil >» 

u) (iiujj 

i^Uilj 

LLIjLo AiiLk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Sa'id Al Aili Abu Ja'far] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
saya [Abdurrahman bin 
Zaid bin Aslam] dari 
[Abu Hazim] dari [Sahi 
bin Sa'd] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berabda: "Sesungguhnya 
kebaikan ini merupakan 
lumbung, sementara 
lumbung itu memiliki 
kunci-kunci. Maka 
beruntunglah bagi 
seorang hamba yang 
telah Allah jadikan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




sebagai kunci pembuka 
kebaikan dan penutup 
bagi kejahatan. Dan 
celakah seorang hamba 
yang Allah jadikan 
sebagai kunci pembuka 
kejahatan dan penutup 
bagi kebaikan." 

235 

S.|jjlll jc 4^1 jc ?.UaC 

Jdll Jdll t** w A 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Umar] dari [Utsman bin 
Atho'] dari [Bapaknya] 
dari [Abu Ad Darda'] ia 
berkata; "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya akan 
memintakan ampun 
untuk seorang alim 
makhluk yang di langit 
dan di bumi hingga ikan 
hiu di dasar laut." 

236 

^jc. L^J ^ .li^ UJ^k 

jjj jUi (jj (J^ jc. Ljjji jjj 

3t4 

aIb Iklc- (JIb 

^j-o n V Aj J-oC. 

J-aliil j^\ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Isa Al Mishri] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] dari [Yahya bin 
Ayyub] dari [Sahi bin 
Mu'adz bin Anas] dari 
[Bapaknya] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
mengajarkan suatu ilmu, 
maka ia akan 
mendapatkan pahala 
orang yang 

mengamalkannya, tanpa 
mengurangi pahala 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




orang yang 

mengamalkannya 

sedikitpun." 

237 

^ (Jjir A > nj 

A > n ^ ^ 

ijj iJ} ijA 

jdLii jj ^ j jc. Sjoijji jj 

A^i (jt oius ^ ^1 ^ (jt 

Ajic. ^1 <iill ^ J cJliill 

(j-o (Ja.^1 t a'-^j Lo 
aJ jC. jj ^iLa jij CLl^ilj o.l*J 
^lc.j AJti^ ^.iLaj 

(jliiaJI jjI (3laA.l*J (jx Aj (Ja*j 

^ 

Ujik 4i jd 

oUI tjj i; jj 

j 

^jc. ^Lall ^ ^jc. ^1 Aji > » 

("'T«^11 A^l (jc. eilS (jJ «iill 

X \: .'^ ajIc- jdil ^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail bin 
Abu Karimah Al 

Harrani] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Salamah] dari [Abu 
Abdurrahim] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Zaid bin Abu 
Unaisah] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [Abdullah 
bin Abu Qatadah] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik 
perkara yang 
ditinggalkan oleh 
seorang laki-laki 
sepeninggalnya ada tiga; 
anak shalih yang 
mendoakannya, sedekah 
jariyah yang pahalanya 
sampai kepadanya serta 
ilmu yang diamalkan 
oleh orang 

sepeninggalnya." Abui 
Hasan berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
Abu Hatim berkata, 
telah menceritakan 
kepada saya Muhammad 
bin Yazid bin Sinan Ar 
Rahawi berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Yazid bin Sinan - 
yaitu bapaknya- berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku Zaid bin Abu 
Unaisah dari Fulaih bin 
Sulaiman dari Zaid bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Aslam dari Abdullah bin 
Abu Qatadah dari 
Bapaknya berkata; aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana hadits 
diatas tersebut. 

238 

IjjSk L>^ IjiiSk 

jJjll uii.lk 4 3 lir, ljA J jjj 

Ujia. jJlai (jj 
jll 

jcVl jiill ^ jjI 
iiiil (JlllU 

Laa ^ 

A^yi \^\\ y ^ liljj ^-alc. 

ji oUj \.'\y n)A ji 1 

jl fili 

AiUa ^j*o j! ol^^l 

^kj ^j-o AiaJj AjU^j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Wahb bin 'Athiyyah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Marzuq bin Abu 
Hudzail] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Az Zuhri] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Abdullah Al 

Aghar] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya kebaikan 
yang akan mengiringi 
seorang mukmin setelah 
ia meninggal adalah 
ilmu yang ia ajarkan dan 
sebarkan, anak shalih 
yang ia tinggalkan dan 

Al Qur'an yang ia 
wariskan, atau masjid 
yang ia bangun, atau 
rumah yang ia bangun 
untuk ibnu sabil, atau 
sungai yang ia alirkan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




(untuk orang lain), atau 
sedekah yang ia 
keluarkan dari harta 
miliknya dimasa sehat 
dan masa hidupnya, 
semuanya akan 
mengiringinya setelah 
meninggal." 

239 

13^] (jJ ^ 4 all 

(jt ijJ (jljila jjC 

^jC. 4.kl]a ^ 4 ll 

JjJas! (3^ iill 

(jl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasih Al 
Madani] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ishaq bin Ibrahim] dari 
[Shafwan Sulaim] dari 
[Thalhah] dari [Al Hasan 
Al Bashri] dari [Abu 
Hurairah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sedekah yang paling 
utama adalah seorang 
muslim yang 
mempelajari satu 
disiplin ilmu kemudian 
mengajarkannya kepada 
saudaranya sesama 
muslim." 

240 

liiiik ^_5ji (jj _jji liiik 

^ jLLk (jc. ^ 

(jj ‘ _ 'J» ■ " (jc. CjjIj (jc. 4 «K 11 
Lalla Ajj! (jc. j^>*c (jj 4il .iic. 
4 .;^ 4il <)iil J 

tLj Vj ia3 usia (3^1 j (UUj 

(jloaJI 4 jVjr- 

Uj.ik (jj ^ jLa. Uj.ikj 

U!i.ik (_gjsLUl ^13^11 (jj 
(j'"-*-'l jjl 3U 4Jilui (jj .^Lo^ 
jj-^ (jj Uj.ikj 

Ujlk jjikll i.\ i-kl .'^ 

(jj Uiij^ (JjxJ4xaj (jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Suwaid bin 

Amru] dari [Hammad 
bin Salamah] dari 
[Tsabit] dari [Syu'aib bin 
Abdullah bin Amru] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata; "Tidak pernah 
sama sekali Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam terlihat makan 
sambil bersandar dan 
tidak pernah dua orang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




menginjak kedua 
tumitnya (Nabi tidak 
pernah berjalan di depan 
hingga tumitnya terinjak 
orang lain dari belakang, 
pent)." Abu Al Hasan 
berkata; Telah 
menceritakan kepada 
kami Hazim bin Yahya 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Ibrahim Ibnul 

Hajjaj As Sami. Abu Al 
Hasan berkata; Telah 
menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Nashr 
Al Hamdani -pemilik 
takaran- berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Musa bin Isma'il 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Hammad bin 
Salamah. 

241 

^Uj ^ Uij^k ojJaJJl 

A y (3-3 ^ Jj (jj ^ 

.liC. (jj 

isj^ 

(_jjjU1I (jl^j .23^)*JI jaj 

^ jSj JLilll 
^ 4 JiLoI |a4-“3a 

j^l i>? 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Mughirah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'an bin Rifa'ah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ali bin Yazid] ia 
berkata; aku mendengar 
[Al Qasim bin 
Abdurrahman] 
menceritakan dari [Abu 
Umamah] ia berkata; 
"Pada satu hari yang 
sangat panas Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewati 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




pekuburan Baqi' Al 
Gharqad, sementara para 
sahabat berjalan di 
belakangnya. Tatkala 
beliau mendengar suara 
sandal, jiwanya 
tersentuh, kemudian 
beliau duduk seraya 
menyuruh agar mereka 
berjalan di depannya 
agar tidak timbul di 
dalam jiwanya sesuatu 
perasaan sombong." 

242 

Ijiilk .'1«^ « lijlk 

JjjoiSil ijc jjUijj (jc. 

is 

^1 '4^ 

^ ^ >».a 1 jl ^\ 'y 4 jlr. 

o^)^Ja l_jS^j 4Joljii 4jLaj.^l 

A^rjUii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j dari 
[Sufyan] dari [Al Aswad 
bin Qais] dari [Nubaih al 
Anazi] dari [Jabir bin 
Abdullah] ia berkata; 
"adalah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam jika 
berjalan, maka para 
sahabat beliau berjalan 
di depan beliau, dan 
mereka membiarkan 
punggung beliau untuk 
para malaikat." 

243 

0.1^ ^ UJ^k jLa-all 

UJj'^ L^ 

^ ^ ‘ -lutjuj 
^1 j3l ^Ijujj 

liU ^aiaJl ^Jjfl-Ij 

*^ 4j1c- Jdll ^ ^ Jiill 

(Jls La W 

^ jaV- 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 

Harits bin Rasyid Al 
Mishri] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hakam bin 
Abdah] dari [Abu Harun 
Al Abdi] dari [Abu Sa'id 
Al Khudlri] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Akan datang 
kepada kalian orang- 
orang yang menuntut 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




ilmu. Jika kalian melihat 
mereka maka 
ucapkanlah; 'selamat 
datang, selamat datang 
dengan wasiat 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam' dan 
cukupilah mereka." Aku 
bertanya kepada Al 
Hakam; "Apa yang 
dimaksud dengan 
cukupilah?" ia 
menjawab; "Ajarilah." 

244 

jjj (jj <iill .1^ ljj.lk 

jjJ uii.lk Ojl jj 

(JjT « 111 j ^jc. 

0.2 jkj 

j_yj1 liiLj (Jla ^ J 

("m;'! ijbUi oJjaj 

liiLi Jll ^ J (144^ 

X\AjIc- Jdll ^ i Jdll 

J UbLo 

^ ^413 *> ' 

(_5.2*j (iJla 

^ Ij^ji jjjliaj 

(ju ^ j«V- J ^ 

Vj Uo l^l^l Jdllj 

\^^i':Ju'i\\lj^ i J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Amir bin Zurarah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'alla bin 
Hilal] dari [Isma'il] ia 
berkata; Kami 
mengunjungi [Al Hasan] 
untuk menjenguknya, 
sehingga kami memadati 
rumahnya, maka dia 
melipat kedua kakinya 
dan berkata; Kami 
mengunjungi [Abu 
Hurairah] untuk 
menjenguknya hingga 
kami memenuhi 
rumahnya, maka ia pun 
melipat kedua kakinya 
seraya berkata; Kami 
mengunjungi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam hingga kami 
memenuhi rumahnya, 
sementara beliau 
berbaring di atas 
rusuknya. Maka ketika 
melihat kami, beliau 
melipat kedua kakinya 
kemudian bersabda: 
"Sesungguhnya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




sepeninggalku nanti 
akan datang kepada 
kalian orang-orang yang 
menuntut ilmu, maka 
sambutlah mereka, 
ucapkan salam kepada 
mereka dan aj arilah 
mereka." Al Hasan 
berkata; "Demi Allah, 
kami menjumpai 
sekelompok orang, 
mereka tidak 
menyambut kami, tidak 
mengucapkan salam 
kepada kami dan tidak 
mengajarkan kepada 
kami, kecuali setelah 
kami pergi kapada 
mereka dan merekapun 
berpaling dari kami." 

245 

Uj.1^ ^ ^ ^ 

^uLjj lilil jaLtJi ^ 

lil u£lll UJJ^ 

14 ^^^ (JI 3 >H UI 144 ) 

<jic. iiil <*iil J j^j 

iiil iiiil (jl 

^a£l ^Jjjlill ^1 Ui (JU ^ILjj ^lJc- 
jUail (3^ ^\j yi 

\3l ^lii ^jSii 

1 ^j$.Lk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [ Amru bin 
Muhammad Al 'Anqazi] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Harun Al Abdi] ia 
berkata; Jika kami 
mendatangi [Abu Sa'id 

Al Khudri], ia berkata; 
Selamat datang dengan 
wasiat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada kami: 
"Sesungguhnya manusia 
mengikuti kalian, 
mereka akan mendatangi 
kalian dari penjuru dunia 
untuk memperdalam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




agama. Maka jika 
mereka datang kepada 
kalian berilah nasihat 
kebaikan kepada 
mereka." 

246 

Uiiik (jj Ijjik 

(j!>Lax. ^jjl jjc .414. jji 

If. (jt 

tic.j (jx (jiiSil ojj^ 

^3.^41 jlr. 

(jxj ^ijj V jaic iSL jjC.i 

'i ‘.jis (j^ij 'i pitj 

'i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Ibnu 

Ajian] dari [Sa'id bin 

Abu Sa'id] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Salah satu do'a Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah: "Ya 
Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari ilmu 
yang tidak bermanfaat, 
dari do'a yang tidak 
didengar dan dari hati 
yang tidak khusyuk serta 
dari jiwa yang tak 
pernah merasa puas." 

247 

ijjSi t_5ji (jj jji UiiSa. 

lw es^>® (j^ 4*^ 

gC. ^Ij jj ^4=Ji Jc 

4ll JjjjJ 0jjjA 

-4^' 4j1c. Jdll ^ i 

Ui 'i4r- J ^ n «'r- Lu ^'iir^'il 

4l AaaJlj UJc. jj ^ 'l» j n 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Musa bin 
Ubaidah] dari 
[Muhammad bin Tsabit] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdo'a: "Ya 
Allah, berilah aku 
manfa'at dengan ilmu 
yang Engkau ajarkan 
kepadaku, aj arilah aku 
sesuatu yang bermanfaat 
bagiku, dan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




tambahkanlah ilmu 
kepadaku, segala puji 
bagi Allah atas setiap 
kondisi." 

248 

ijjSi (jj jji liiSa. 

jjj Ujlk Vla jjUJulI 

.iic. (jj 4il ijc. ^jLojloi 

<Jc. 4il ^U.-i 4il (Jjjoi J (Jlllla 

Aj 

i_a jc a^ ^ l^all jj.0 
iJlal^-kj^ ^ jj Ala 'I 

Ijjak ^l^ J^i jjI 

jjj iJjak ^jj aj» 111 

ojaj ^aa jjLojLji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] dan [Suraij 
bin An Nu'man] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Fulaih bin 
Sulaiman] dari 
[Abdullah bin 
Abdurrahman bin 

Ma'mar Abu Thuwalah] 
dari [Sa'id bin Yasar] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menuntut 
ilmu yang seharusnya 
untuk Allah, namun ia 
tidak menuntutnya 
kecuali untuk mencari 
dunia, maka pada hari 
kiamat ia tidak akan 
mendapatkan bau surga." 
Abu Al Hasan berkata; 
telah memberitakan 
kepada kami Abu Hatim 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Sa'id bin Manshur 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Fulaih bin Sulaim 
lalu ia menyebutkan 
sebagaimana hadits 
diatas." 

249 

aL^ Ujak jL^ ^ ^12^^ lijak 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



A^c. iill 

^aLjl (,_Aja gja (JU 
^LoLtil Aj ji Aj 

kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Abdurrahman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Kuraib Al 
'Azdi] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
menuntut ilmu untuk 
meremehkan orang- 
orang bodoh, atau untuk 
mendebat para ulama, 
atau untuk menarik 
perhatian manusia, maka 
ia akan masuk ke dalam 
neraka." 

'oj^j j\ 

p y 

250 

^1 lljSk Oi Uiilk 

LJjji lW 

i> ^3?- gj' t> 
34ii ^ 

V (3^ ^u<~i 

Aj IjAIjjI ^LtJI 1 jliltj 

i j ^giii ^ ijjig i j 
(Jis giS 3 “" ^ 3g:i^ 

jlill jlilU 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 

Maryam] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Yahya bin Ay 5 mb] 
dari [Ibnu Juraij] dari 
[Abu Zubair] dari [Jabir 
bin Abdullah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
mempelajari ilmu untuk 
mendebat para ulama, 
meremehkan orang- 
orang bodoh dan 
menghiasi majelis. 
Barangsiapa melakukan 
hal itu, maka baginya 
neraka, baginya neraka." 

251 

Uljji ^13^1 gj 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



^ L>^ lW 

(jj <iiil (jc. 

(Ji\ (jf. oJjj 

LLilji (3.3 ^iuij iiil 

^ (3? 

3jiii (jjijajj 
(3° ‘.'J' 

jj^ Vj 1%;^ (=4^3"J 

'^1 ^ J V 

(JllVj ja (^ 

4jls ^LjLall 3; 

UlLiil 

kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Yahya bin 
Abdurrahman Al Kindi] 
dari [Ubaidullah bin Abu 
Burdah] dari [Ibnu 

Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya di antara 
umatku akan ada 
sekelompok manusia 
yang mempelajari agama 
dan membaca Al 

Qur'an, berkata; 

Marilah kita datangi 
para penguasa agar 
mendapatkan harta-harta 
mereka lalu kita 
menjauhi mereka dengan 
membawa agama kita.' 
Dan itu tidak berguna 
sebagaimana pohon duri 
tidaklah akan 
menghasilkan kecuali 
duri. Begitu juga 
dekatnya dengan mereka 
tidaklah menghasilkan 
selain, Muhammad bin 
Ash Shabbah berkata; 
"dosa-dosa." 

252 

^ a 1 uW 

.1^ ^ (JjaJojujJ 

39^" (.5^' l_j^ (jj 

lj!i.lk Oia-o jj i_g^ U!i.la. J ^ 
jUiC jt Jj.ViU (3 (3^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Muhammad bin Ismail] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Muhammad Al 

Muharibi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ammar bin Saif] 

jc. (^ jlaJI jUJi (jc i_jj^ 

(JUlli ojjjA (_jji (jc (jJJ3“ 
i'A jIc Jdll ^ i Jdll 

1 jlla tj-0 jiiL 

(JU l-oj iiill Ij 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 


Jjjol J U 0^ 4 jLo ^ j i» jj 

ic-i (Jll ^jy <iiil 
Uf u]j «r -L 

(jjjJI <iill ^1 «.1^1 

Jllil jiVI (Jjjjjj 
L (jLiaJI (Jli 

1^ jjI lljia. jj ^ jLk 

Vll 

^jUu (jc. (jjl '''^ 

j£j p 4ij jlSj jjLojll 
Uj^ oJULiU sj ^ t’'u'l^'l 
(jLLiC. jjI Ujik jjj ^yA 

^ ^LaC. (JyC.ljiljal] ^ ^Lii 

jjj dllLii (Jla iLiji jjc. c 8J Ml 
V jl-ac cJU (Jjc.Liuji] 

(j^ j' 


dari [Abu Mu'adz Al 
Bashri]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] dari [Ammar 
bin Saifj dari [Abu 
Mu'adz Al Bashri] dari 
[Ibnu Sirin] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Berlindunglah kalian 
kepada Allah dari Jubbul 
Huzn." Para sahabat 
bertanya: "Ya 
Rasulullah, apa yang 
dimaksud dengan Jubbul 
Huzn?" beliau 
menjawab: "Sebuah 
lembah di neraka 
jahanam. Dan jahanam 
berlindung darinya 
empat ratus kali setiap 
hari." Beliau ditanya; 

"Ya Rasulullah, siapakah 
yang akan 

memasukinya?" beliau 
menjawab: "Ia 
dipersiapkan bagi para 
Qori' yang berlaku riya' 
dengan amalan- 
amalannya. Dan Qori' 
yang paling dimurkai 
Allah adalah orang- 
orang yang mengunjungi 
para penguasa." Al 
Muharibi Al Jaurah 
berkata; Abui Hasan 
berkata; telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




kami Hazim bin Yahya 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Bakr bin Abu 
Syaibah dan Muhammad 
bin Numair keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Ibnu Numair dari 
Mu'awiyah An Nashri 
dan ia merupakan 
seorang yang terpercaya, 
kemudian dia 
menyebutkan hadits 
serupa dengan sanadnya; 
telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin 
Nashr berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Ghassan 

Malik bin Ismail 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ’Ammar bin Saif 
dari Abu Mu'adz ia 
berkata; Malik bin 

Isma'il berkata; Ammar 
berkata; "Aku tidak tahu 
apakah ia Muhammad 
atau Anas bin Sirin." 

253 

<dii .4^ Ujlk vii 

^jjLaijll 4 jjUJi (jt 
jjc, t^lLajJaJI jjc. (J2i^ (jc. 
jjj ^1 ^ jj 

-i* i' (3^^ > i\in 

1^.^1-ul AIaI .ijc- ^1x11 

j ^ 

(j.0 Aj Ili.lll (JaV 
^^ila CA^ 1^14! 

4.j1c. ^I 

sU^ 4j^^| I 3 ^lj iJiA ^jA^\ 

13^4; 

iMa l^jj! £5! iiii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan [Al 
Hussain bin 

Abdurrahman] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 
[Mu'awiyah An Nashri] 
dari [Nahsyal] dari [Adi 
Dlahak] dari [Al Aswad 
bin Yazid] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] ia 
berkata; "Seandainya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




ahlul ilmu menjaga ilmu 
dan meletakkannya pada 
ahlinya, niscaya akan 
memelihara penduduk 
zamannya. Akan tetapi 
mereka mencurahkannya 
kepada ahli dunia untuk 
memperoleh harta-harta 
mereka, sehingga 
mereka merendahkan 
diri di hadapan ahli 
dunia. Aku mendengar 
Nabi kalian shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menjadikan cita-citanya 
untuk menggapai 
akhirat, maka Allah akan 
mencukupkan baginya 
dunianya. Dan 
barangsiapa cita-citanya 
hanya untuk mencari 
dunia, maka Allah tidak 
peduli di lembah mana 
dia binasa." 

254 

jjj Jjij j Uiiik 

Ujlk VI 2 .^jll ^ 

(jj ^ L)j 

lilj LW 0 ^ 

iill jitjjl ^ 

^&LcJ) ^ ^ ^jJa (Jls *^' ‘'j; ^^ic- 
jill AJ ^1 j ji 

^ull ^j-0 oAilLo ijnjW 

Telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Ahzam] dan [Abu Badr 
Abbad Ibnul Walid] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abbad Al Huna'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali Ibnul Mubarak 
Al Huna'i] dari [Ayub 

As Sikhtiyani] dari 
[Khalid bin Duraik] dari 
[Ibnu Umar] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa mencari 
ilmu untuk selain Allah, 
atau dengannya ia ingin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




mencari selain (ridla) 
Allah, maka hendaklah 
ia menyiapkan tempat 
duduknya di neraka." 

255 

^ \ t n W 

lH' d CLikjji 

*^AjIc- jjjI ^ 

<J 1 jAI^ ^LJI 1 jiilau V 
ji aj ij^Lcui ji 

jlill i2Uj (jil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Ashim Al 

Abbadani] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Basyir bin 

Maimun] ia berkata; aku 
mendengar [Asy'ats bin 
Sawwar] dari [Ibnu 

Sirin] dari [Hudzaifah] 
ia berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
mempelajari ilmu untuk 
mendebat ulama, 
merendahkan orang- 
orang bodoh dan 
menarik perhatian 
manusia. Maka 
barangsiapa 
melakukannya ia akan 
berada di neraka." 

256 

UIj^I Jjt a y >l) ^ Aa^ a UjI^ 

^ ^ j^l Ja^ ^1 

dJ jli J jUlli 0 JJ jA ,^1 olk 

lSJ^^^-^J ^ ^IxJI 

Aj c_fl^)j.^j f Aj 

'l£ > ^1 AlLil <^1 ^Jjjlill 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Wahb bin Isma'il 
Al Asadi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Sa'id 
Al Maqburi] dari 
[Kakeknya] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mempelajari ilmu untuk 
mendebat ulama. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




merendahkan orang- 
orang bodoh serta 
memalingkan perhatian 
manusia kepadanya, 
maka Allah akan 
memasukkannya ke 
dalam j ahannam. " 

257 

Ijjii (jj jji Ujik 

(jj 0 jLic jAc. (jj 

IJjlk jjj lijlk tjl j 

U^® L)^, 

La ^1 ^L^ 

VI 4jij^ Uiic. L.aLj (Jij 
^L^-L 1 «^1« ^l^l ^jj Aj 
(jUa^l i^\ jjliiaJI jji (Jlajlill 
j2jil jjI IJjlk jjI Ljlkj 

SjLoC. IJjlk 

ojjlj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Aswad bin Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [’lmarah bin 

Zadzan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Al 

Hakam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Atho'] dari [Abu 
Hurairah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seorang lelaki 
menghapal suatu ilmu 
kemudian 

menyembunyikannya, 
kecuali pada hari kiamat 
ia akan didatangkan 
dalam kondisi dicambuk 
dengan cambuk api 
neraka." Abui Hasan - 
yaitu Al Qaththan- 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Hati m 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abui Walid 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami 'Imarah bin Zadzan 
lalu ia menyebutkan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




hadits yang serupa. 

258 

1 uW 

.lalii (jj UJ.lk jjLoJC. jjj 

^ (jc. 

LjI ^«111 
<)il ljIjS ^ 

(jc. lya-i 'Uc Cjj.lk Lo 
^iLij AjIc. 

lii"' 

> _ 1^5'l jj.0 iiil 1-0 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Al Utsmani 
Muhammad bin Utsman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Al Maqburi] dari 
[Abdurrahman bin 
Hurmuz Al A'raj] 
bahwasanya ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata; 

"Demi Allah, kalau 
bukan karena dua ayat 
dalam kitabullah aku 
tidak akan meriwayatkan 
sesuatu pun darinya, 
yakni dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selamanya. 
Kalau bukan karena 
firman Allah: 
"Sesungguhnya orang- 
orang yang 
menyembunyikan apa 
yang telah diturunkan 
Allah, yaitu Al Kitab.." 
hingga akhir dua ayat. 

259 

^ c fll-% UJ^k 

.iikji ^ jUl ^ ^ ^ 

*^ 4j1c- JJjI ^ ^ Jdll 

0^ li] 

iiil ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Abu Sarri Al 
Asqalani] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalaf bin 

Tamim] dari [Abdullah 
bin Sarri] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila penghujung 
umat ini telah melaknat 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




pendahulunya, maka 
barangsiapa 
menyembunyikan satu 
hadits, berarti dia telah 
menyembunyikan apa 
yang telah diturunkan 
Allah." 

260 

(JU ^ t_ajjjjJ UJ^k 

dut-ojualjL u^La ^ Aii) 

* ^ AjIc- Jdll Jdll 

AJco£i ^ic. ^jc. JkjJ (JA (J jSj 

Q*o ^Jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Azhar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 

Haitsam bin Jamil] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Umar bin Sulaim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yusuf bin 

Ibrahim] ia berkata; Aku 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa ditanya 
tetang sutau ilmu lalu 
menyembunyikannya, 
maka pada hari kiamat ia 
akan dicambuk dengan 
cambuk dari neraka." 

261 

Jalj ^jj (jl^ (jj (Jja-ojoil Uiiik 

Puw ^ (3^^j 

^ iJjlk <0 jI .4^ 

Ljt ijj (jiji^ (jj 

jlkJi jlill 

4j1c- Jdll JJjI 

A_j 

^Lill ^j-o AJil^l ^jj <iill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Hibban bin Waqid 
Tsaqafi Abu Ishaq Al 
Wasithi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Ashim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Dab] dari [Shafwan bin 
Sulaim] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Sa'id Al Khudri] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




[Abu Sa'id Al Khudri] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
menyembunyikan suatu 
ilmu yang Allah berikan 
kemanfaatan dengannya 
bagi urusan manusia dan 
dien, maka pada hari 
kiamat Allah akan 
meneambuknya dengan 
cambuk dari neraka." 

262 

^ (jJ .'1«^ A 

(jj (jj ^ j (jj (jj 

Oiji^ lW UJ^ 

<)ill J 6 jj jA 

ijc. (Jljol AjIc. ^ 

^Laij ^alc. 

jU 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Hafsh bin 
Hisyam bin Zaid bin 

Anas bin Malik] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ibrahim Isma'il bin 
Ibrahim Al Karasibi] 
dari [Ibnu Aun] dari 
[Muhammad bin Sirin] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa ditanya 
tentang suatu ilmu 
kemudian ia 
menyembunyikannya, 
maka pada hari kiamat ia 
akan dicambuk dengan 
cambuk dari neraka." 

263 

ijjik ^i jjj ijjik 

^ 1 JLI (jj 

tj^ ’'jQ ‘ ‘' jjjc- 

^LLoIIj (JjoUAJj .IaIIj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [isma'il bin 

Ibrahim] dari [Abu 
Raihanah] dari [Safinah] 
ia berkata; "Rasulullah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu 
dengan satu mud air dan 
mandi dengan satu sha' 
air." 

264 

Ujik L>^ Ijji^ 

tjc. ^aliA ^ UJj'^ 
diij 

Jdll 

.iLllj \^jJayh 
^LLaSU Jjouijj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Hammam] dari 
[Qatadah] dari [Shafiah 
binti Syaibah] dari 
[Aisyah] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwudlu dengan satu 
mud air dan mandi 
dengan satu sha' air." 

265 

Ujik jUlc ^ UjSk 

jjI iJjia. ji ^jj 
iiil M Jjiij ji j^Lk 

.ikllj (jJaJ^ 

^UULj Jjouijj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ar Rabi' 
bin Badr] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwudlu dengan satu 
mud air dan mandi 
dengan satu sha' air." 

266 

^ ^ A 'u W 

Vli -^3^' tjJ ■^'4^J .u^'l 

0^ j (> L)j 

tjj Jj jj Jc. jjj lii.la. 

jj ^1 ^ jc jU j 

A^l (jc yllJa ^ (J^ ^ 

^_jiLa <iill JJjjJ (Jliill oik (jt 

L>" Ls3?^ 

>1^ 

(jli ja Jlia 1-ij V 34J 31 ^ 

j^ij iSlia ^ (ji ^3?^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Muammal bin Ash 
Shabbah] dan [Abbad 
bin Al Walid] keduanya 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bakr bin Yahya 
bin Zabban] berkata, 
telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



<jlc. iill 

kepada kami [Hibban 
bin Ali] dari [Yazid bin 
Abu Ziyad] dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin 'Aqil bin 
Abu Thalib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Satu mud air 
cukup untuk berwudlu, 
dan satu sha' air cukup 
untuk mandi." Seorang 
laki-laki berkata: "Itu 
tidak mencukupi kami! " 
maka dia menjawab: "Itu 
telah mencukupi bagi 
orang yang lebih baik 
dari dirimu dan lebih 
banyak rambutnya." 
Yakni Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 

267 

i''’:^ '''’i 

-5 C ^ 

jjii. jjij c a' -s ^jj Ijjik 

J j iS 

(jc. oJIS (jc. 4.J^ IJjlk 1 jlll 

4.^1 (jc. 4jiUiii ^jj ^j' 4'1 
(JUlla iJJ 4JoUjii 

4.j1c, ^_jiLa <iill 

Vj eiij-a 

l^nw'jlc. ^j.a 

jjL Ujia. 4^ jjj jkj 

A.JJUji ^ ''J* ‘ ‘' 

o}LJ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dan [Muhammad bin 
Ja'far]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Bakr bin Khalaf 
Abu Busyr Khatan Al 
Muqri] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [S 5 ni'bah] dari 
[Qatadah] dari [Abui 
Malih bin Usamah] dari 
bapaknya [Usamah bin 
Umair Al Hudzaili] ia 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Allah tidak menerima 
shalat kecuali dengan 
bersuci, dan tidak 
menerima sedekah dari 
harta curian." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin Abu 
Syaibah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaid bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah bin 
Sawwar] dari [Syu'bah] 
seperti hadits tersebut. 

268 

J ^ lilLojjj ^jc. 

J (jj Uj^k 

tilLojjj ^jc. 4j3ljj Uj. 1 ^ lW 

(jj L fjc. 

<iiil Jjjjj JlaJll ^>ic. (jjl (jt 

(j.0 4JALa Vj V] o!iLLa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'j 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il] dari 
[Simak]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahb bin Jarir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Mush'ab bin Sa'd] dari 
[Ibnu Umar] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah tidak 
menerima shalat tanpa 
bersuci dan tidak 
menerima sedekah dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




harta curian." 

269 

(3^j jc. Jji 

glV ^ 

^ ^jC. >n ^ 

illl ^U.1 <iill (JjjjiJ ("'T j'iillj 

ilil V “9^ 

IJA Vjj JJ^ jj*-J oilla 

J> 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sahi bin 
Abu Sahi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Zuhair] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Yazid bin Abu 
Habib] dari [Sinan bin 
Sa'd] dari [Anas bin 
Malik] berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Allah tidak menerima 
shalat tanpa bersuci dan 
tidak menerima sedekah 
dari harta curian." 

270 

^ ^UiuA UJ^k (jj Jjk'1 

0jij ^ ^ jllik 

4j1c- Jdll Jdll 

Jdll V ‘ ‘'j; 

Jjli- SiAla Vj JJ«2a 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Aqil] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalil bin 

Zakaria] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 

Hassan] dari [Al Hassan] 
dari [Abu B akrab] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Allah tidak akan 
menerima shalat tanpa 
bersuci dan tidak 
menerima sedekah dari 
harta curian." 

271 

Ujlk i ^ (.5^ liiiilk 

^ ^ jUiui ^ 

i ^jc. ^ 

^'*Vi ^iiil (Jl^U ^jc. 

^IjLo ^Ijjjj 

Jl^\ jj^all 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan] dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin 'Aqil] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




dari [Muhammad Ibnul 
Hanafiah] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pembuka 
shalat adalah bersuci, 
dimulai dengan takbir 
dan diakhiri dengan 
salam." 

272 

Uj.lk ,'IJT 111 UJ.lk 

(jc. (jj 

jji J ^ 

SjjLjLo jjI IJjia. (jj 

(jji jc jUijJ jc 

jjjj^l ^ ^ o3^ 

Jia jiljjj iiii 

^uLo 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Abu Sufyan Tharif 
As Sa'di]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Kuraib 
Muhammad bin Al 

Ala'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Abu Sufyan As 
Sa'di] dari [Abu 

Nadlrah] dari [Abu Sa'id 
Al Khudlri] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pembuka shalat adalah 
bersuci, dimulai dengan 
takbir dan diakhiri 
dengan salam." 

273 

UjI^ ^ ^ c.5^ ^ 

^jC- ^J \^Va ^jC- ^jC. 

tjj 

*^AjIc- Jdll ^ 

hM Vj ior-l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan] dari 
[Manshur] dari [Salim 
bin Abu Al Ja'd] dari 
[Tsauban] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




bersabda: 

"Beristiqamahlah kalian, 
dan sekali-kali kalian 
tidak akan dapat 
menghitungnya. Dan 
beramallah, 
sesungguhnya amalan 
kalian yang paling utama 
adalah shalat, dan tidak 
ada yang menjaga wudlu 
kecuali orang mukmin." 

274 

^jc- ^jc- ^ 

(jj tjc- 

*^AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 
jl \jLak:i 3^3 

Vj O^L-all ^aSlLaC-! JjL^I ^j-o 

V] 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Ibrahim bin Habib bin 
Syahid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari [Laits] 
dari [Mujahid] dari 
[Abdullah bin 'Amru] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
''Beristiqamahlah kalian, 
dan sekali-kali kalian 
tidak akan dapat untuk 
menghitung. Ketahuilah, 
sesungguhnya amalan 
kalian yang paling utama 
adalah shalat, dan tidak 
ada yang menjaga wudlu 
kecuali orang mukmin." 

275 

^1 UJ.lk Qi .'la^a Uj.lk 

L)j LS^ 

^ ^ ( 3 ^] es^ 4 k 

4_oLai Qc. 

[muJ 1 jajg'iiiiVll <2jJ.laJI 
s5L[>a]l ~n'1 '^r. 1 l‘i’..a‘i,,.l 

VI iaUj V3 

iy?j^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 

Maryam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Ayyub] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ishaq bin Usaid] dari 
[Abu Hafsh Ad 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Dimasqi] dari [Abu 
Umamah] -dan ia 
memarfu'kan hadits ini-, 
ia berkata: "Istiqamahlah 
kalian, sebaik-baik 
perkara adalah jika 
kalian beristiqamah. 
Sebaik-baik amalan 
kalian adalah shalat, dan 
tidak ada yang menjaga 
wudlu kecuali orang 
mukmin." 

276 

< ^ \ > h ^ a UiiAk 

jjj jj 

(jc e j^l <^\ (jt 

(jia.jll ^ (jc eik 

(jljJ*jjVI liUli ^_5jl tjc jijc. ^jj 

^LojVI ^Ijjjjj (JI3 

^JJjjiillj c-tj-o Ai 

CjljLalJl ^J-a 

olSj^lj jjj o!>tLsillj jVlj 

(jl jiii^ u'-*Iw 

j'^iu ^Ull (j£ i^ljV- jl 4 -s-t 

jl 1 ^ i\i «4 <jaliJ ^^4^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Syu'aib bin Syabur] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Mu'awiyah bin Salam] 
dari [Saudaranya] 
bahwasanya ia telah 
mengabarkan 
kepadanya, dari 
kakeknya [Abu Salam] 
dari [Abdurrahman bin 
Ghanm] dari [Abu Malik 
Al Asy'ari] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Menyempurnakan 
wudlu adalah setengah 
keimanan, al 
hamdulillah memenuhi 
timbangan, tasbih dan 
takbir memenuhi antara 
langit dan bumi, shalat 
adalah cahaya, zakat 
adalah bukti, sabar 
adalah sinar dan Al 
Qur'an adalah dalil 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




untukmu atau atasmu. 
Setiap manusia beramal; 
ada yang membebaskan 
jiwanya (dari dosa) dan 
ada yang mencelakakan 
jiwanya (dengan dosa)." 

277 

jjt ^jUJi jjI 
(Jlaill 0JjjA ^ ^ILa 

jiililj 'ulc. iill <)Ill 

Lija^ 1 jj 

e V 'I 7 > ^ f. 

Vls^Lilij^iilUl VI 
^ jj 14J ^1 

4~nli-k <jc ia^ J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya jika 
salah seorang dari kalian 
berwudlu kemudian 
membaguskan 
wudlunya, setelah itu 
datang ke masjid, dan 
tidak ada yang 
menggerakkannya untuk 
pergi kecuali shalat, 
maka tidaklah ia 
melangkah satu langkah 
kecuali dengannya Allah 
'azza wajalla akan 
mengangkat derajat, dan 
menghapus 
kesalahannya hingga 
masuk ke dalam masjid." 

278 

^ n. W ^ Ujlk 

^ 'u'\^ 0 ^ > nj io ^ ^_^,aak 

^ (jt jlLiJ ^ tUat (jt jdLi 
jiiil 

tliajJ (JI 3 ^Ljjj ^LJc- iill 

^ >Vn > >ilJ 

1 jU Aijfj oUUa^ 

QA oUUa^ 
jlli1 uja_i 2 

4ji (JliiC. lili 4 j'ijf- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Hafsh bin Maisarah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Zaid bin Aslam] dari 
['Atho' bin Yasar] dari 
[Abdullah Ash 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 











IbnuMajah 1-1000 



oUUa^ 

oljUa^ 

(JjoiC. lili 

AjJl^ J ^ya oUUai. 

Aji^j jlaiai Cjaj jj.0 
(_jJj 4jii-o3 uliilSj 

Shunabihi] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
berwudlu lalu berkumur 
dan memasukkan air ke 
dalam hidung, maka 
dosa-dosanya akan 
keluar dari mulut dan 
hidungnya. Jika 
membasuh wajahnya 
maka dosa-dosanya akan 
keluar dari wajahnya 
hingga akan keluar dari 
ujung bulu matanya. Jika 
membasuh kedua 
tangannya maka dosa- 
dosanya akan keluar dari 
kedua tangannya. Jika 
mengusap kepalanya 
maka dosa-dosanya akan 
keluar dari kepalanya 
hingga keluar dari kedua 
telinganya. Jika 
membasuh kedua 
kakinya maka dosa- 
dosanya akan keluar dari 
kedua kakinya hingga 
keluar dari bawah 
kukunya. Sedangkan 
shalat dan jalannya 
menuju masjid adalah 
nafilah baginya." 

279 

l2iia. 

jAic. Uj.lk Vla jUij (jj ■Va^aj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin 
Basysyar] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar 
Muhammad bin ja'far] 
dari [Syu'bah] dari 
[Ya'la bin Atho'] dari 
[Yazid bin Thalq] dari 

l> l> 

l 3^ (^ 4i jd 6^ 

^Ujyi (j^ jjAa.^1 ^ jjC 

JUIU AjoiJC (jj (j^ 

X \ : .'^ AjIc- Jdll Jdll 

Ajjj (JjouLa Ljjajj lal (jl 

(Jliic. lila Aji (j .0 eUl liA 

(jf eUUaL idljji. A^ij 
^juiAj (JjujC. liU 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



J (>? 

[Abdurrahman Ibnul 
Bailamani] dari [’Amru 
bin 'Abasah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya seorang 
hamba jika berwudlu 
dan membasuh kedua 
tangannya, maka dosa- 
dosanya akan keluar dari 
kedua tangannya. Jika ia 
membasuh wajahnya, 
maka dosa-dosanya akan 
keluar dari wajahnya. 

Jika ia membasuh kedua 
siku dan kepalanya, 
maka dosa-dosanya akan 
keluar dari kedua siku 
dan kepalanya. Dan jika 
ia membasuh kedua 
kakinya, maka dosa- 
dosanya akan keluar dari 
kedua kakinya." 

280 

^ Ujla. 

.iic. ^ lijlk 

fjc. ^jc. Uj.ik dlL^I 

:uc jl J j 

t- Jdll Ij (J^lS 

(ju ^j-Q ^ ^ 

jIjI ^ jjU^A jc. 

tjUa^l ^tn"\ '1 

jJjil jjI lijlk ^Lk jjI l^lk 
iiio ja 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya 
An Naisaburi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abui 

Walid Hisyam bin Abdul 
Malik] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[ Ashim] dari [Zirr bin 
Hubaisy] bahwa 
[Abdullah bin Mas'ud] 
berkata; Rasulullah 
ditanya, "Bagaimana 
engkau tahu seseorang 
bukan termasuk dari 
umatmu?" beliau 
menjawab: "Wajahnya 
putih bercahaya karena 
bekas air wudlu." Abu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Al Hasan Al Qaththan 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Hatim 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abui Walid lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana hadits 
diatas. 

281 

jjJ .ilC. Uj.lk 

(jJ ^n.W 

^ U W 4 a' 111 (jj (JjjLi ^ u W 

iic.ii cijjijiii 

iiiil iiiil c3^ 

Lija^ 1 ^ ‘ ^ 

(JU ^ 1 JlLa 

AJ 1^ ^jjjaj JiLo LLiajJ 

Jdll ^j-o La 

4j1c. Jdll ^ 

jL^ ^jj ^UiA UJ.lkljjJ*J 

t _ nj^ ^ .'IJa^'l .1^ U!i.lk 

CS^ if 

^-LaJC. ^ 'l’! ''^ ^ ^ 

jc u'3^ 4jaiia jj 

4.jlc. iill U^ (jl-ojc. 

i'jLj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Katsir] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin 

Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Syaqiq bin Salamah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Humran] mantan budak 
Utsman bin Affan, ia 
berkata; Aku melihat 
[Utsman bin Affan] 
duduk di tempat duduk, 
lalu ia minta diambilkan 
air berwudlu dan 
berwudlu, kemudian 
berkata; "Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di 
tempat dudukku ini 
minta diambilkan air 
wudlu, lalu beliau 
berwudlu sebagaimana 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




wudluku ini. Kemudian 
beliau bersabda: 
"Barangsiapa berwudlu 
sebagaimana wudluku 
ini maka dosanya yang 
telah lalu akan 
diampuni." Dan beliau 
bersabda lagi: 

"Janganlah kalian 
terpedaya." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Ammar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Hamid bin 
Habib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin 

Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Isa bin Thalhah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Humran] dari [Utsman] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
sebagaimana hadits 
diatas tersebut. 

282 

«ilil .iic. jjj Uiiik 

(jc. J jji lijik 

(jj Ujik J ^ 

^jc- Uj.1^ ^ 

iiill Aij.1^ ^jc. 

X\r.' JJ 4j1c- jdil ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dan [Bapakku] dari [Al 
A'masy]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan] dari 
[Manshur] dari 
[Hushain] dari [Abu 
Wa'il] dari [Hudzaifah] 
berkata; "Apabila 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bangun 
di waktu malam dan 
akan shalat beliau 
menggosok giginya 
dengan siwak." 

283 

tjj -iill J ^iLli 

^ ,1j* >n ^jc. ^ <*ill -1^ 

j^l ^^\ 

iiill ^ (JlilU 0^3^ 

(_j]c (341 (jl ,a^J 

Jjc. lilljlJLj (.s^ai 

siL^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dan 
[Abdullah bin Numair] 
dari [Ubaidullah bin 
Umar] dari [Sa'id bin 

Abu Sa'id] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya 
tidak akan memberatkan 
umatku maka akan aku 
perintahkan mereka 
bersiwak setiap kali akan 
shalat." 

284 

^Ijc. uiij^ oi uiiAk 

(_j^ (jt (jiicSil (jc (^ 

(jj (jc. ^Ij j_yjl (jj 

(JjjI^ (jjl tjc. 
(J^Lj 4j1c- Jdll 

p J J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Atstsam bin Ali] 
dari [Al A'masy] dari 
[Habib bin Abu Tsabit] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ibnu 'Abbas] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




shalat malam dua 
raka'at-dua rakaaat, 
kemudian beliau keluar 
dan bersiwak." 

285 

Ujia. m Ml jjj 

jc jjj jc ^UJI 

(JjjolJ (jc. 

<iill 

Ih A 1 

La <-^3^ oLja^^ 

^ V) 

IJ^ U^j4 Lj' 
jf i_aLLl 

‘ " 'J ■ i_gl^ dllijalV 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

S 5 m'aib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Abu 
Atikah] dari [Ali bin 
Yazid] dari [Al Qasim] 
dari [Abu Umamah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hendaklah kalian 
bersiwak, sesungguhnya 
siwak dapat 
membersihkan mulut 
dan menjadikan Rabb 
ridla. Tidaklah Jibril 
datang kepadaku kecuali 
menasihatiku untuk 
bersiwak hingga aku 
takut jika hal itu 
diwajibkan atasku dan 
umatku. Sekiranya aku 
tidak khawatir 
memberatkan umatku 
sungguh akan aku 
wajibkan mereka untuk 
bersiwak. Dan aku selalu 
bersiwak hingga aku 
khawatir gigi depanku 
terkikis." 

286 

Uiiik ^_5ji (jj _jji Ijjik 

^jj ^I.V'ia'l ijc. 23jjjj 
tiiialll SJijlii jjt “Uji (jt ^Ia 

i^j ^luij 

lil L)^ iilU 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari [Al 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Miqdam bin S 5 airaih bin 
Hani'] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
Aku berkata; 
"Kabarkanlah kepadaku 
apa yang pertama kali 
dilakukan oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika masuk 
menemuimu?" Aisyah 
menjawab; "Beliau 
selalu bersiwak jika akan 
masuk menemui aku." 

287 

Ijiilk .ijc. IJjSk 

jjJ uii.lk 1^1 (jj 

l> (jj L)'-^ l> 

Ud Ud 

^1331 JlL 

Ia jji 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Aziz] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muslim bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bahr bin Kaniz] 
dari [Utsman bin Saj] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ali bin Abu 

Thalib] ia berkata: 
"Sesungguhnya mulut- 
mulut kalian adalah jalan 
bagi Al Qur'an, maka 
harumkanlah dengan 
bersiwak." 

288 

Ujik djli jjj Uiiik. 

(jc (3J* jj jljkai 

ujjLiUI (jj 

AjIc- Jdll ^ iJdil (Jl.^13 

^j-o jl o^)Jaail 

.^I.W’iiiiVIj S^)la3ll 

JaJ^I l—ajjj jUiaVI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abi Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Az 

Zuhri] dari [Sa'id bin Al 
Musaiyib] dari [Abu 
Hurairah] berkata; 
Rasululah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda; "Fithrah itu 
ada lima -atau beliau 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




mengatakan; lima dari 
fithrah- berkhitan, 
mencukur bulu 
kemaluan, memotong 
kuku, mencabut bulu 
ketiak dan mencukur 
kumis." 

289 

Ijjii (jj jji Ujik 

oJjI j tjj IjjS j liiia. 

jlla jii Aj^ (jj t . 'T jc 

jf ^3^' (jj 

(JlLills 

iUclj 

^UJIj 

(%1C.J jUJaV! 

^UlII 

^l-all ^jiolgTllj 

31 IjjSj Jll^UiL:Vl 

(jl Vj i djJjjjJj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zakaria 
bin Abu Za'idah] dari 
[Mush'ab bin Syaibah] 
dari [Thalq bin Habib] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sepuluh dari 
sunah fitrah; mencukur 
kumis, memelihara 
janggut, bersiwak, 
memasukkan air ke 
dalam hidung, 
memotong kuku, 
membasuh ruas jari, 
mencabut bulu ketiak, 
mencukur bulu 
kemaluan dan beristinja' 
dengan air." Zakaria 
berkata; Mush'ab 
berkata; "Aku lupa yang 
kesepuluh, namun yang 
pasti adalah berkumur- 
kumur." 

290 

AasJij lJ^-ui ^ lJ^-^ 1 uW 

jJjll jji Ujik Via i^gASkj (jj 

L>^ fd j <y^ L)^ 

31c~ -'\A^ A ^ <JaLuj 

^ 3^^ ^jc. 

^j-0 (JI 3 ^luij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sahi bin 
Abu Sahi] dan 
[Muhammad bin Yahya] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



tonuiVlj 

^ .la^i ^ Uj.W'iI 

is^ 

AilLa 

kami [Abu Al Walid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Ali bin Zaid] dari 
[Salamah bin 

Muhammad bin 'Ammar 
bin Yasir] dari [Ammar 
bin Yasir] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Termasuk 
dari fitrah adalah; 
berkumur-kumur, 
memasukkan air ke 
dalam hidung, bersiwak, 
memotong kumis, 
memotong kuku, 
mencabut bulu ketiak, 
mencukur bulu 
kemaluan, membasuh 
ruas jari, memercikkan 
air (pada kemaluan) dan 
khitan." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin Ahmad 
bin Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan bin 

Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Ali bin 
Zaid] sebagaimana 
hadits diatas. 

291 

L qIj.^\I ^ ^ 

^1 (jj jai^ 

lW L)^ u'U^- 

(_j^l_^| Ul Cj3jll3 dllLo 

iaJ^I l—ujj ^UJI (3^J 

V (ji jUiiSil 

<12 jl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Hilal Ash Shawwaf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 

Sulaiman] dari [Abu 
’lmran Al Jauni] dari 
[Anas bin Malik] ia 
berkata; "Rasulullah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan 
kami waktu untuk 
memotong kumis, 
meneukur bulu 
kemaluan, mencabut 
bulu ketiak dan 
memotong kuku agar 
tidak lebih dari empat 
puluh malam." 

292 

^jC. 4 jir >» w 

LW ^ j CP LW j2iajll jc 

<i3j| <iill (Jla (JliaSji 

.^'.y \l ^ K AjIc. 

(3^ (3i.3 liu D3>J-aia-a 

CLllaJi L><“ ijC .1 ^ 41^1 

(jiiiaJI ^jj UJ.wVll J^'lj 

li^ iJik t^Sil 

Uj.lk J ^ dJUS jjc. 4jjjc. 

Jla 0 . 4 ^ iJjla. (jj (jjJ^ 

^ajolllll (jC. e3u2 (jC. .IjT III i''' 
jjj ^j Jc Lri 

A-^c. <iiii ^'iVi <>iii cJ J 

CLuiaJI Jll jiioij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] dan 
[Abdurrahman bin 

Mahdi] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Qatadah] dari [An 

Nadir bin Anas] dari 
[Zaid bin Arqam] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya kamar 
mandi banyak dihadiri 
oleh setan, maka jika 
salah seorang dari kalian 
ingin masuk hendaklah 
membaca: 

"ALLAAHUMMAINNI 
A'UUDZU BIKA 
MINAL HUBUTSI 

WAL KHABA'ITS (Ya 
Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari ganguan 
setan laki-laki dan setan 
perempuan)." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Jamil Ibnul Hasan 
Al 'Ataki] berkata, telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la bin 
Abdul A'la] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu 'Arubah] dari 
[Qatadah]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Harun bin Ishaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [’Abdah] berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Al 

Qasim bin Auf Asy 
Syaibani] dari [Zaid bin 
Arqam] bahwa 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda, lalu dia 
menyebutkan 
sebagaimana hadits 
diatas." 

293 

Uiilk . 4 *^ ^ Ijiilk 

l2i.lk jjLallii (jJ 

(jc is (jt jliloll 
(jc- (3^1 is^} 
iiii iiiil (ji^u 

Lo 

'^] h'J^J 

Jdll l_iLU^I 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Humaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hakam bin 
Basyir bin Salman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khallad Ash 
Shaffar] dari [Al Hakam 
An Nashari] dari [Abu 
Ishaq] dari [Abu 

Juhaifah] dari [Ali], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Penghalang antara jin 
dan aurat anak Adam 
adalah mengucapkan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




'bismillah' ketika ingin 
masuk ke kamar mandi." 

294 

4jic. JjJtJbjjj 

qA (Ji 

^1 ^U.-i 4il (JjjoiJ (jl^U 

J jil iiuJi (jij iji 

CLuU^lj CLil^i (j<a 4llj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Rafi'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ulayyah] dari [Abdul 
Aziz bin Shuhaib] dari 
[Anas bin Malik] ia 
berkata; Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk ke 
dalam WC, beliau 
mengucapkan: 
"A'UUDZU BIllAHI 
MINAL HUBUTSI 

WAL KHABA'ITS 
(Aku berlindung kepada 
Allah dari kejahatan 
setan laki-laki dan setan 
perempuan)." 

295 

LJjJ^ tjj 

L)t j ^1 jc 

^1 ^uil ij jj 

^1 ^iJdll ^l4.^1jal 

^.ikl 3?-*^ ^9^ 

cj-j) (jl <a3j.o (liL.i 1 jl 

^ 'i' 1 

(jUa^l (jliiaJI jji (Jla.0^^1 
^1 ^jjl IJjik IJjikj 

J^ 

Lajj (jLi-^'l'l ^j.0 

(jl lijiti'I ^ya (Jla 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 

Maryam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Ayyub] 
dari [Ubaidullah bin 

Zahr] dari [Ali bin 

Yazid] dari [Al Qasim] 
dari [Abu Umamah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila salah seorang 
dari kalian hendak 
masuk ke kamar mandi, 
maka jangan merasa 
lemah untuk 
mengucapkan; 
ALLAHUMMA INNI 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




A'UUDZU BIKA 
MINAR RUSIN 

NAJISIL KHABITSIL 
MUKHBITSISY 
SYAITHANIRRAJIIM 
(Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu 
dari kotoran yang najis, 
buruk lagi 

membahayakan, yaitu 
setan yang terkutuk)." 
Abui Hasan Al Qaththan 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Hatim 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Maryam 
lalu ia menyebutkan 
sebagaimana hadits 
tersebut. Hanya saja ia 
tidak menyebutkan di 
dalam haditsnya; "Dari 
kotoran yang najis, " ia 
hanya menyebutkan; 
"yang buruk lagi 
membahayakan yaitu 
setan yang terkutuk." 

296 

ijjSi (jj jji liiia. 

(J^l Jjoll Ijjik (jj 

tjla jjj L-ijoijj lljik 

Jj*^j U“ 

1 j| ^ijJj ^1 ‘>ili 

(Jla^l^)ac. (Jla 

^Lk jjI uj^I 4Ji1oi (jj (jLiaJI 
Ijjik (jLLiC. lijik 

ojaj (J^l Jjoll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isra'il] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Abu Burdah] ia berkata; 
Aku mendengar 
[ayahku] berkata; Aku 
mengunjungi [Aisyah], 
lalu aku mendengarnya 
berkata; "Rasulullah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam jika keluar dari 
dalam kamar kecil selalu 
mengucapkan: 
"GHUFRAANAKA (Ya 
Allah aku memohon 
ampunan-Mu)." Abu Al 
Hasan bin Salamah 
berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami Abu Hatim 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Ghassan An 
Nahdi berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Isra'il sebagaimana 
hadits diatas." 

297 

Uj.lk (3^^) Cji UJUj.li 

lil ^ILjj iiil 

cdl (Jli tj-o 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Ishaq] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman Al 
Muharibi] dari [Isma'il 
bin Muslim] dari [Al 
Hasan] dan [Qatadah] 
dari [Anas bin Malik] ia 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika keluar dari 
tempat buang air besar 
selalu mengucapkan: 
"ALHAMDULILLAAH 
ILLADZII ADZHABA 
'ANNIL ADZAA WA 
'AAFAANII (Segala puji 
bagi Allah yang telah 
menghilangkan dariku 
rasa sakit dan menjaga 
kesehatanku)." 

298 

^3~>J 1 -lj.lk ,'ljir 111 ^ Uj.lk 

^\ ^ Ojjl j ^^} (jj Ij^j ^ 
jIiI ^jC- 4JaljuJ ^ ^jC- 

jc «jjc. (jc 
^^jjLa <iill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Zakaria 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




bin Abu Za'idah] dari 
[Bapaknya] dari [Khalid 
bin Salamah] dari 
[Abdullah Al Babi] dari 
[Urwah] dari [Aisyah] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selalu 
berdzikir (mengingat) 
kepada Allah 'azza 
wajalla disetiap saat." 

299 

(jj jLaj Luik 

2^3^ (j^' isi^ 
jl^Lo (jj jc J* 

(jl^ jiijalJ iill ^_si3a 

4Jajl^ I^J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr Al 
Hanafi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam bin 
Yahya] dari [Ibnu Juraij] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Anas bin Malik] ia 
berkata; "Jika ingin 
masuk ke WC Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selalu melepas 
cincinnya." 

300 

.1^ uj^k ^ ^ lijAk 

QC. ^ASLA Ut^i 
^ tjc. tjlAJl 
i)ill (JlalU (jaaJa ^ Jiill 

4Jilx. jU ^ ^^Ikl 

Jdll ^1 ^jjjl^^^l 

(JjL (jJ A ^^ lir A> n A^lji 

^ ui^riln'l .^A^A CA^ 

LaIb 1^ IjaiJ l!j^ 

^^^LuUaaS 

(JU liU JJ^lj ^jjLLallj 
<J V C-l-aJl (iJljJjU 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Asy'ats bin Abdullah] 
dari [Al Hasan] dari 
[Abdullah bin 

Mughaffal] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
sekali-kali salah seorang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




dari kalian kencing di 
tempat pemandiannya, 
sebab kebanyakan was¬ 
was muncul darinya." 
Abu Abdullah Ibnu 

Majah berkata; Aku 
mendengar Muhammad 
bin Yazid berkata; aku 
mendengar Ali bin 
Muhammad Ath 
Thanafusi berkata; 
"Hanyasanya ini di 
dalam lubang. Adapun 
hari ini tidak seperti itu, 
karena tempat mandi 
mereka terbuat dari 
semen, kapur dan aspal. 
Jika ia kencing lalu 
menyiramnya dengan air 
maka itu tidak apa-apa." 

301 

ijjSi (jj jji liiia. 

^jiaC-Vl 

^ i QJ 

(JIjS ^ 11 ^^ 4j1c. 

LajII i^jV- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dan 
[Husyaim] dan [Waki'] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Wa'il] dari 
[Hudzaifah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mendatangi tempat 
pembuangan sampah 
suatu kaum lalu kencing 
dengan berdiri." 

302 

A'\ir UI t 

lW ^'j L^ 

iill ^KVl iiiil ^1 aJ3LjJ 

(JUs A-LIjjjJ ^ijjjj 

(Jll JIILajII 

c)^ liAj 

4_iaa^ Lqj 4 ^jC- J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[’Ashim] dari [Abu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



^djoij AjIc. 

LajII JUl ^ ji 4 lil'u.i 

Wa'il] dari [Mughirah 
bin 8 ) 01 'bah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mendatangi tempat 
pembuangan sampah 
suatu kaum lalu kencing 
dengan berdiri." 

[Syu'bah] berkata; 

Ketika itu [’Ashim] 
berkata; " [Al A'masy] 
meriwayatkannya dari 
[Abu Wa'il], dari 
[Hudzaifah] namun ia 
tidak menghafalnya. 

Lalu aku bertanya 
kepada [Manshur] 
tentang hadits tersebut, 
maka ia menceritakan 
hadits tersebut kepadaku 
dari [Abu Wa'il], dari 
[Hudzaifah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mendatangi tempat 
pembuangan sampah 
suatu kaum lalu kencing 
dengan berdiri. 

303 

L)^ 

L>^ 

lijjia. (jijlll SJijLc. (jc 4.^1 (jt 
4Jc. ^ LVi <iill J (ji 

ui ^aLoj ill Uuil (34 
llc.la 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Suwaid bin Sa'id] dan 
[Isma'il bin Musa As 
Suddi] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Miqdam bin 

Syuraih bin Hani'] dari 
[Bapaknya] dari 
[Aisyah] ia berkata; 
"Barangsiapa 
menceritakan kepadamu 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kencing 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




dengan berdiri maka 
janganlah engkau 
membenarkannya, 
karena aku melihat 
beliau kencing dengan 
duduk." 

304 

.1^ Uj.lk Cji ■'1«^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[Abdul Karim bin Abu 
Umayyah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] dari 
[Umar] ia berkata; 

"Ketika aku kencing 
dengan berdiri 

Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham 
melihatku, maka beliau 
pun menegurku: "Wahai 
Umar, janganlah engkau 
kencing dengan berdiri." 
Maka semenjak itu aku 
tidak pernah kencing 
dengan berdiri lagi." 

(jc ijiu (jc ^ 

^ 'jaC. ^jjl 

4_i1c. iiiil jiiil 

V Ij iJijll (3 

l_^l^ diLi ^J-ij 

305 

IJjl^ JjJaill ^ lijl^ 

^jc. JjJaall ^ 1 

L)^ l^ 

^ (jc. 

X\:.'^ ^ j\r-. jJll ^ i Jdll 

^ « ("'T «1 Iil ^‘lla (ji 

("'»11 (JjSj 4il .ijc. Ui 4j jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya 
Ibnul Fadh] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Adi Ibnul Fadh] 
dari [Ah bin Al Hakam] 
dari [Abu Nadir ah] dari 
[Jabir bin Abduhah] ia 
berkata; "Rasulullah 
shahahahu 'alaihi 
wasaham melarang 
kencing sambil berdiri." 

^ ^jj 

(Jj^ J «LiijLt c‘'u w 

^Ic-I (JI 3 I^l2 

u^j ^ lw (3^ 

lijts l]j4I lj^)*JI (jUi jj.0 
tjjl (jAa.jll ^ ol JJ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




Aku mendengar 
Muhammad bin Yazid 
Abu Abdullah berkata; 
aku mendengar Ahmad 
bin Abdurrahman Al 
Mahzumi berkata; 

Sufyan Ats Tsauri 
berkata tentang hadits 
Aisyah, "Aku melihat 
beliau kencing dengan 
duduk", laki-laki itu 
lebih tahu darinya 
tentang hal ini. Ahmad 
bin Abdurrahman 
berkata; "Kebiasaan 
orang-orang Arab adalah 
kencing dengan berdiri. 
Apakah kamu tidak 
memperhatikan di dalam 
hadits Abdurrahman bin 
Hasanah, dia berkata; 
"Beliau kencing 
sebagaimana seorang 
perempuan kencing." 

306 

CSi es^,L)^ 

i^} (jj jiil ic. ^ 

(3 jlii J t.s^ d31^ 

lil l!j^ ^iuij iiil ^^-iLa Jiill 

^ n.njj O^i L>^ ^ (3-^ 

jJjll U!i.lk (jJ 

ojlAjalU 1 ^jj 

i'jLi 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Hamid bin Habib bin 

Abu Al 'Isyrin] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Auza'i] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Abu 
Qatadah] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Bapakku] bahwasanya 
ia mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 

"Jika salah seorang dari 
kalian kencing maka 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




janganlah memegang 
kemaluannya dengan 
tangan kanan dan jangan 
beristinja' dengan 
tangan kanan." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al-Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al-Auza'i] dengan 
jalan seperti hadits di 
atas. 

307 

ijc. (jj CjiLall IJjSk 

(jj ^jLoiic. (" 'T J' 111 (3la 
t"'j''«'i Vj t "'j'»'i liljSJ jjUc. 
^^-LLail (_5jSi 

Jdll Jjill d^Xjlj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ash Shalt bin 
Dinar] dari ['Uqbah bin 
Shubhan] berkata; Aku 
mendengar [Utsman bin 
Affan] berkata: 

"Semenjak aku 
membai'at Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
tanganku, aku tidak 
pernah menyanyi, tidak 
pernah berangan-angan 
dan tidak pernah 
memegang kemaluanku 
dengan tangan kananku." 

308 

(jj L)^ UiiAk 

^ tjj J 

^ ^liat^l ^jC. ^ ^ 

(j^ ^lla (jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mughirah bin 
Abdurrahman] dan 
[Abdullah bin Raja' Al 

jluI -^1 (JLa 

i.\ 1-n^>»1 1^1 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




Makki] dari 

[Muhammad bin 'Ajian] 
dari [Al Qa'qa' bin 

Hakim] dari [Abu 

Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika kalian 
beristinja' maka 
janganlah menggunakan 
tangan kanan, hendaklah 
ia beristinja' dengan 
menggunakan tangan 
kirinya." 

309 

^ tjj 

(jUili tjc- 

4j1c- Jdll ^ 

oi^i ^1311 (ijL ^ ui uji 
iui^uli ^1 iji 

es^j 

( (j1 

4 'naj; 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Ibnu 
'Ajian] dari [Al Qa'qa' 
bin Hakim] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kedudukanku 
bagi kalian adalah 
seperti seorang bapak 
kepada anaknya, aku 
akan mengajari kalian; 
jika kalian ingin buang 
hajat maka janganlah 
menghadap kiblat atau 
membelakanginya." 
Beliau memerintahkan 
untuk beristinja' dengan 
tiga butir batu dan 
melarang menggunakan 
kotoran hewan dan 
tulang. Dan beliau juga 
melarang seorang laki- 
laki cebok dengan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




menggunakan tangan 
kanannya. 

310 

^JaUII jjj jji iJjik 

fjc. ^Ua^l .IjT in jjj 

(3^1 j 

JjjolSil tjC JjjolSil tjj 

JjjolJ (jj <iill .IJt ^jc. 

J AjIc. <>ill <dll 

j[^\ ^1 iliji 

ikU ^ j JJ jJ j> ^ J Aj^U 
<>* d'^j es^lj (jjj^i 

o4-J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Khallad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id Al Qaththan] dari 
[Zuhair] dari [Abu 

Ishaq] ia berkata; bukan 
Abu Ubaidah yang dia 
sebutkan, tetapi 
[Abdurrahman bin Al 
Aswad] dari [Al Aswad] 
dari [Abdullah bin 
Mas'ud] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam buang 
air besar, lalu beliau 
berkata: "Ambilkan aku 
tiga batu." Maka aku pun 
mengambilkannya dua 
batu dan kotoran hewan. 
Kemudian beliau 
mengambil dua batu dan 
melemparkan kotoran 
hewan seraya bersabda: 
"Itu kotor." 

311 

Uljji ^bLall Ijjbk 

^ Uiiik J ^ (jj (jl^ 

(jc. bj-'T- ^^j Uj. 1^ ^ (jj 

4Jlj (j^ oj jc. (jj (sljiA 

4Ju (jj 0 jLoC (jc. 

«dll (Jjjji J (Jlalb CjjIj (jj AJoJ ji. 
(^ ^lulj AjIc- Jdll ^ 

(jJ ^LajloiVI 

y^j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
semuanya dari [Hisyam 
bin Urwah] dari [Abu 
Khuzaimah] dari 
[Umarah bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Khuzaimah] dari 
[Khuzaimah bin Tsabit] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
berkenaan dengan 
istinja': "Hendaklah 
menggunakan tiga batu 
dan tanpa dengan 
menggunakan kotoran." 

312 

^ ^ ^ 2^^ J ^ ^jLftC-Vl tjc. 

^ ^LftlLj ^jc. 

t5-’] ^ UJ^(“J LJtJ^ 

J ls^ 

(ji li^^i 3^^ 3^^ Dtlj^i (_g^ 

J^g-ajialj Vj 4jjflll 3jSJjalj V 

jdaC. Vj i-frrJS 3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'j 
dari [Al A'masy]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
Manshur] dan [Al 
A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Abdurrahman bin 
Yazid] dari [Salman] ia 
berkata; Orang-orang 
musyrik berkata 
kepadanya dengan 
maksud untuk 
melecehkan, mereka 
berkata; "Sesungguhnya 
aku melihat sahabat 
kalian (Muhammad) 
mengajarkan kalian 
segala sesuatu hingga 
urusan buang air! " 
Salman menjawab; 
"Benar, ia 

memerintahkan kepada 
kami agar tidak 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




menghadap kiblat dan 
tidak beristinja' dengan 
tangan kanan kami. Dan 
kami tidak boleh 
mencukupkan hanya 
dengan tiga batu, yang 
tidak termasuk di 
dalamnya kotoran dan 
tulang." 

313 

^ ^ tjj ulii 

^ auI .1^ y t ^ 

L)^ 

iill ([ 5 ^^ ^Aii\ (Jji 

V l5j^ ^aljjJj 

^ ^jJa ^1^1 ‘ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
Al Mishri] telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Yazid bin Abi 
Habib] bahwasanya dia 
mendengar [Abdullah 
bin Al Harits bin Jaz'i 

Az Zubaidi] berkata; aku 
adalah orang yang 
pertama mendengar 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"janganlah salah seorang 
dari kalian kencing 
dengan menghadap ke 
arah Kiblat." Dan akulah 
orang yang pertama kali 
menyampaikan hadits ini 
kepada orang-orang. 

314 

j^yaC. ^jj ^Uall jji 

L^j jjj 4il Ulii ^^)Lill jjj 

^^4-4 (^1 L)^ 

UI '^aha 4j| U jj (jj f-UaC. ^jC. 
iJjJ^J <.s4^J^ ij jUUUVI tUjJ? 
(ji jiiUj ‘kAc. 4il ^1 la-i 4il 
lajlail 4 -iAU ^jll (JjIjIU 

l_jJjC. ji 1 (JUj 4j^l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ath 
Thahir Ahmad bin Amru 
bin As Sarh] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Atho'] 
Bahwasanya ia 
mendengar [Abu Ayyub 
Al Anshari] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




'alaihi wasallam 
melarang orang yang 
ingin buang hajat 
menghadap kiblat. 

Beliau bersabda: 
"Menghadaplah ke timur 
atau ke barat." 

315 

Ijjii (jj jji liiia. 

^ (jc. (jj jILL 

di 

ild 

isj^ di d' 

^1 4i=^ jlj ls:^\ 

<iiil ^lJc- iiil 

(JjaLoiJ 

jl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] dari [Sulaiman 
bin Bilal] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
['Amru bin Yahya Al 
Mazi] dari [Abu Zaid] 
mantan budak Ats 
Tsa'labiyyin, dari 
[Ma'qil bin Abu Ma'qil 

Al Asadi] -sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam- ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang kita 
menghadap dua kiblat 
ketika buang air besar 
atau air kecil." 

316 

^jjjLuLll 

^1 1 u'\^ a ^ Cj^Jd^ 1 

jjLk d d d 

d d d 

«iill (Jjjjij d^ "'i ' “ 

d is^ d J id^ 

(Jlil ji ll‘l' T J 4i^l (Jjaialj 

^UAjuJ 

Jjl ^1 Jj] tjJ ^ 

4jL^ ^ iSd'^'^^ 

Ad\ ^jii ^\ ^ 

^1 ."^JT >>l Ul ^Avi\ 

^iLij jill 

l]jji d j d 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas bin 
Walid Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Abu 

Zubair] dari [Jabir bin 
Abdullah] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Sa'id Al Khudri] ia 
bersaksi kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
bahwasanya beliau 
melarang kami 
menghadap kiblat ketika 
buang air besar atau air 
kecil. Abui Hasan bin 
Salamah berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Umair bin Mirdas 
Ad Daunaqi berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
Abdurrahman bin 

Ibrahim Abu Yahya Al 
Bashri berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Ibnu Lahi'ah dari 
Abu Az Zubair dari Jabir 
bahwasanya ia 
mendengar Abu Sa'id Al 
Khudri berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarangku minum 
dengan berdiri dan 
kencing dengan 
menghadap kiblat." 

317 

^£.1 jjVl Ijjlk (jj Jj-akll 

ij jUiijVl tjj 

(jj jjI iJjSk J ^ 

(jj (_5^ ulil (jj jIA (jj 
es:i^ 
lW j 

^)ic. (jj <)iil .1^ (j! o^)^1 
jll li'iUii ulijii 1 jj (jjjUi (3ja^l5 

^ 

iiil i)ill dlji^ 

(Jyjuiia (jjjjj (_5JC' 1 jc-U 
(jj jjjj ‘‘"'J 1 jft (_)ji.lLall dm 

(jjjlA 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Hamid bin Habib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Sa'id Al 
Anshari]. Dan menurut 
jalur Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Khallad] dan 
[Muhammad bin Yahya] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
bahwa [Muhammad bin 
Yahya bin Habban] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
pamannya [Wasi' bin 
Habban] 

mengabarkannya, bahwa 
[Abdullah bin Umar] 
berkata; Orang-orang 
berkata; "Jika engkau 
duduk buang hajat maka 
janganlah menghadap 
kiblat," sungguh suatu 
hari aku pernah naik di 
atas rumah kami, lalu 
aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk di atas 
dua batu bata 
menghadap baitul 
maqdis." Ini adalah 
hadits Yazid bin Harun. 

318 

^ jiill 

Cijijili (jjl 1^ ^ 

*^ ■ -'jj AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 
^ ^ >nr^ ^ 

(JUs ^ iT dilka 

(Jjfl Uli 0^3^ ^i 

^ JUa ojj> 

u! J v j Jjfljjjjj 

^JjjJ C_LuSll ^1 (J^ 

(Jjjjj ^ '0^ ■"' ^Uj3 ^LiB 

^ ^i (Jla 

^ Jii\ ^Lk Jji 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] dari [Isa Al 
Hannath] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] 
berkata; "Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menghadap kiblat di 
dalam WC nya." Isa 
berkata; Aku sampaikan 
hal itu kepada Asy 

Sya'bi, maka ia pun 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




berkata; "Benar apa yang 
dikatakan oleh Ibnu 

Umar dan Abu 

Hurairah." Adapun Abu 
Hurairah, ia berkata; "Di 
padang pasir janganlah 
engkau menghadap 
kiblat atau 
membelakanginya. " 
Sedangkan perkataan 

Ibnu Umar; 
"Sesungguhnya WC 
tidak ada kiblatnya, 
maka menghadaplah 
sesukamu." 

319 

^1.1^1 jllA. ^ 

^jC, clllLaSl ^ jILL ^jC- 

^jC- liULo ^ 

-iic- 

(jl (jjA ^Ijij 4^ 

aft ^ \ ^q\I I j ■%. ' 1 j||\ < 

' jj^yp' ‘ ^ 

jjj*Jl^ ^ uii^jj 

^jc. o^jjiJall ^ 
AJla CllLall ^1 ^ jILL 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j dari 
[Hammad bin Salamah] 
dari [Khalid Al 

Hadzdza'] dari [Khalid 
bin Abu Ash Shalt] dari 
[Irak bin Malik] dari 
[Aisyah] berkata; "Suatu 
kaum yang tidak 
menyukai menghadap 
kiblat dengan 
kemaluannya (buang 
hajat) disebut-sebut di 
sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Maka beliau 
bersabda: "Menurutku 
mereka telah 
melakukannya, 
hendaklah kalian 
menghadap kiblat 
(ketika buang hajat di 
dalam ruangan, pent)." 
Abu Al Hasan Al 
Qaththan berkata; Telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




menceritakan kepada 
kami Yahya bin Ubaid 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abdul Aziz Ibnul 
Mughirah dari Khalid Al 
Hadzdza' dari Khalid 
bin Abu Ash Shalt 
sebagaimana hadits 
diatas." 

320 

lijAk jUlj ^ lijAk 

(Jli L)^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahb bin Jarir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata; 
aku mendengar 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Aban bin Shalih] 
dari [Mujahid] dari 
[Jabir] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang kami kencing 
menghadap kiblat. 

Namun setahun 
menjelang wafatnya, 
beliau kencing 
menghadap kiblat." 

fjc. .IAIaJi (jc. ^U-a 
iill Jj-a lJj^J 
^ i/oi' (J/o' ‘ ‘'' 

^Uj (jl (IJ^ 

321 

UJ^k ^ ^ UJ^k 

^ ^ J ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki']. 

Dan menurut jalur yang 
lain; Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] 
berkata; telah 

Ajt-oj li^l^ jii jl\ 

^l^jj ^ 

jili 4^1 ^jc- 

(Jlj 1^1 4j1c- Jdll ^ ^ 

(JUjI^ <Ly^ o^i 

^Jc, 1'u'\^ <jijj ^ 

jjj UjI^ ^ 

^^ji3 AjLa^ ^ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




menceritakan kepada 
kami [Zam'ah bin 

Shalih] dari [Isa bin 
Yazdad Al Yamani] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
kencing hendaklah 
mengurut kemaluannya 
tiga kali." Abu Al Hasan 
bin Salamah berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami Ali bin 
Abdul Aziz berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami Abu 

Nu'aim berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Zam'ah, lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana dalam 
hadits tersebut. 

322 

Ujik jji 

^ iiill ^jc- ^iLli 

jA\ jc jj| jc 

^^1 (jliajUlll 42ijlc. ^ 
ijtili (3j^ 

^Lo (JU u I La (jUa ^LaJ 

Lliajji dJj LalS La (JU 

^ ika 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Abdullah bin Yahya At 
Tau'amah] dari [Ibnu 

Abu Mulaikah] dari 
[Ibunya] dari [Aisyah] ia 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pergi untuk 
buang air kecil, lalu 

Umar mengikutinya 
dengan membawa air. 
Beliau lalu bertanya: 

"apa ini, hai Umar?" 
Umar menjawab; "Air, " 
beliau bersabda: "Setiap 
selesai kencing aku tidak 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




diperintahkan berwudlu, 
sekiranya aku 
melakukannya maka itu 
akan menjadi sunnah." 

323 

jjj ^ J tjj 

Ui ji ej^ jc ijjj 

Aj.lk .IjT III 

^«■11J ^ LoJ ‘ ^ 

j_jlLa <>ill > '1 > .-il 

La <<^1 

^1 ^ ^ La Jdll^ ^ 

1^ ^1 ^Ui-i 

^ 'Qj ^1 jljL^ 

Ij jlJu JUa 1 jULa 

L u'iVi'I ^jl LW -4^ 

iill ^_siLa jill J_J*AJ jjC t’~U'l^ J 

^_jJc. 4 jijj Lilj J (jlij jaILij AjJc. 

jIiI ‘ .lu aJU (jA 

1 jSjI (JjSj ^iLij AJc. iill JjLa 

^ ^13^1 Ljilili (^iUii 
(jjjLii ^ jUjj (ijijij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahab] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Nafi' bin 
Yazid] dari [Haiwah bin 
S 5 mraih] bahwa [Abu 
Sa'id Al Himyari] 
menceritakan 
kepadanya, ia berkata; 
[Mu'adz bin Jabal] 
menceritakan hadits 
yang tidak didengar oleh 
para sahabat yang 
lainnya, dan diam 
terhadap apa yang 
mereka dengar. Maka 
sampailah kepada 
Abdullah bin ’Amru apa 
yang ia ceritakan, 
sehingga Abdullah bin 
'Amru berkata; "Demi 
Allah, aku tidak pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengatakan 
seperti ini. Dan (aku 
kawatir) Mu'adz akan 
menciptakan fitnah 
untuk kalian dalam 
masalah buang air 
besar." Sampailah 
perkataan itu ke telinga 
Mu'adz sehingga dia 
menemuinya dan 
berkata; "Hai Abdullah 
bin 'Amru, 
sesungguhnya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




mendustakan hadits 
Rasulullah merupakan 
tindakan nifak, dan 
dosanya ditanggung oleh 
orang yang 
mengucapkannya. 
Sungguh, aku telah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Takutlah kalian kepada 
tiga tempat yang 
dilaknat; buang air besar 
di tempat umum, di 
tempat berteduh, dan di 
tengah jalan." 

324 

j^j jc- jjj 

Jjflj ^ “ 1* .0 >» ^Ijjj (ju (3^ 

jiil UjSk 

*^ 4 j 1 c- Jdll ^ ^ Jdll 

^^Ij] 

o!yU-all J ^_5j^)lall 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Amru bin Abu 
Salamah] dari [Zuhair] 
ia berkata; [Salim] 
berkata; Aku mendengar 
[Al Hasan] berkata; 

Telah menceritakan 
kepada kami [Jabir bin 
Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
kalian istirahat, shalat 
dan buang hajat di 
tengah jalan. Sebab ia 
adalah tempat ular dan 
binatang buas, dan ia 
juga tempat yang 
dilaknat." 

325 

Ijiilk ^j-kj ^ ijiilk 

(jjl u!i.ik .ilLL (jj jj^ 
j 4 Loi gC (^1 (jc. ejS (jt 

iill (jl^l 

3 ^ J^ LS^ u' 

Igj'r- iilLSI L^jjJaJ ji (Jjjjiall 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Khalid] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



Ijja Jli ji 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Lahi'ah] dari 
[Qurrah] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Salim] dari 
[Bapaknya] berkata; 

"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
shalat di tengah jalan, 
atau menjadikannya 
sebagai tempat buang air 
besar, atau kencing di 
sana." 

326 

Ujik lW Ijji^ 

^ a ^jc. tjjl 

jili 

.liui 1^1 ^lujj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ulaiyah] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Mughirah bin Syu'bah] 
ia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila hendak 
pergi buang air besar, 
beliau selalu menjauh." 

327 

^jj <illl .1^ jjj Uj.lk 

-' Qc. ^ -> 

^\JaC. (jt (^ 

(_jiLa ^ CjI^U j_jjijl (jC. 

^ 3 n'^ jflLi ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ubaid] dari [Muhammad 
bin Al Mutsanna] dari 
['Atho' Al Khurasani] 
dari [Anas] ia berkata; 
"Aku pernah bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam suatu 
perjalanan, beliau lalu 
menjauh untuk buang 
hajat. Setelah itu beliau 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




minta diambilkan air 
wudlu, lalu beliau pun 
berwudlu." 

328 

jjj (JJUJJ jjc 

Ijlj ^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 

Sulaim] dari [Ibnu 
Khutsaim] dari [Yunus 
bin Khabbab] dari [Ya'la 
bin Murrah] berkata; 

"Jika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ingin 
buang hajat beliau selalu 
pergi menjauh." 

329 

l2iia. 

^ (jj 

lP (jj 

il^ ^Ji llW 

(jj dj jLiJij ^(^ ojbic. 

(jj (j^jli ^ (jj^ Jjj^ 

j_jlLa ^ ( '■j>7>-kil3 .^1^ 

(_^ ^ ^ijj J 4_]1& ^1 

juU 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin 
Basysyar] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id 

Al Qaththan] dari [Abu 
Ja'far Al Khathmi] -Abu 
Bakr bin Abu Syaibah 
mengatakan; namanya 
adalah Umair bin Yazid- 
berkata; dari [Umarah 
bin Khuzaimah] dan 
[Harits bin Fudlail] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Furad] ia berkata; "Aku 
melaksanakan haji 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
beliau pergi menjauh 
untuk buang hajat." 

330 

lijAk (^1 tjJ ^1 UJAk 

Uljjl ^ i)iil .^jV^ 

is^} ’c^ ^ U^ 

idll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 



iiil jill U^J 

44*^ j' 

LSJi^ 

menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Isma'il bin Abdul 
Malik] dari [Abu Zubair] 
dari [Jabir] ia berkata; 
"Kami keluar bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
suatu perjalanan, dan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
buang air besar hingga 
beliau menjauh dan tidak 
terlihat." 

331 

,jU.» 'I ^ 

^jj <41 .ilC. Uj.lk jjaJI 
<4l .1^ jjj j4S uj.ik ^)S»^ jjj 

(jc- (jc. 4^1 jc. <^3^1 
Jjjoij tlljLaJI ^jj Jilj 

lil AJc. iiil ^^-iLa <dill 

Uuii ji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Abdul Azhim Al 
'Anbari] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Katsir bin Ja'far] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Katsir bin 

Abdullah Al Muzani] 
dari [Bapaknya] dari 
[Kakeknya] dari [Bilal 
bin Al Harits Al 

Muzani] berkata; "Jika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ingin 
buang hajat beliau selalu 
menjauh." 

332 

.1^ 14j.lk jljuij ^ .'l<^^^ Uj.lk 
jjj jjj Uj.lk ^LjLall ^jj liUill 

l 4- <j j4^' t>=- j:i 

jf J^' 

illl ^_5i-a U^®J:! j* 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
Ash Shabbah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Tsaur bin 
Yazid] dari [Hushain Al 

(Jli ^alLjj 

iii V (ijil 

(jAj Jail^ JiLj ^ ja. 

V tj-OJ 

(i!iUJI J^\ tjaj !ill 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 













IbnuMajah 1-1000 


Cy? LjjjS .laJ ^ 

Uj't.'I 4 .j 1 c. 

^ (Jiti ^31 ^1 ^IIaj U-uOj 

:lic. lij. w-^ "^ik V tjij 
lilLolI .ilC. uii^ jiiC. jjj 
j| jj ojjaj eJuIiib ^ULall ^jj 
(J*3 (ji U^J 

(j-oj ^3^ ^ L>“J ^ 


Himyari] dari [Abu Sa'id 
Al IGiair] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
beristijmar hendaklan 
dengan bilangan ganjil, 
barangsiapa 
melakukannya maka ia 
telah berbuat baik, dan 
barangsiapa tidak 
melakukannya maka ia 
tidak berdosa. 
Barangsiapa 
mengeluarkan sisa-sisa 
makan dari sela gigi 
hendaklah ia buang, dan 
barangsiapa mengunyah 
hendaklah ia telan. Siapa 
melakukannya maka ia 
telah berbuat baik, dan 
siapa yang tidak 
melakukannya maka ia 
tidak berdosa. 
Barangsiapa masuk WC 
hendaklah membuat 
satir. Jika ia tidak 
mendapatkannya kecuali 
gundukan pasir 
hendaklah ia jadikan 
sebagai penghalang, 
sebab setan 

mempermainkan tempat 
duduk anak Adam. Siapa 
yang melakukan 
sede miki an ini, berarti ia 
telah melakukan 
kebaikan. Jika tidak, 
iapun tak berdosa. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Umar] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




Ash Shabbah] dengan 
sanadnya seperti itu, dan 
dia memberikan 
tambaban di dalamnya; 
"dan barangsiapa 
memakai celak 
bendaklab dengan ganjil. 
Siapa yang melakukan 
sedemikian ini, berarti ia 
telab melakukan 
kebaikan, dan 
barangsiapa mengunyah 
bendaklab ia telan. 

333 

Ijiilk .'1«^ « IjiiSk 

(jj jj5liC.Vl jc 

(jc 0^ ^ 

4.^ ^1 ^ 

(j! jl jU jiLi ^ jilliiJ 
(Jlul (Jlia 

4^J 

jill tjj ^liLall 

1 jflgVll (Jll ^ <ikLk (^gj-iasa 

1 'a^\a j (J^ 

cJia 1 £ 'il ^ ifl ^1 

Telab menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Mubammad] berkata, 
telab menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Al A'masy] dari 
[Al Minbal bin Amru] 
dari [Ya'la bin Murrab] 
dari [Bapaknya] berkata; 
"Aku bersama Nabi 
sballallabu 'alaibi 
wasallam dalam suatu 
perjalanan, beliau ingin 
buang bajat, lalu beliau 
berkata kepadaku: 
"Datangilah dua Asa'ah 
itu, Waki' berkata; 

"Yakni pohon kurma 
yang masih kecil, " dan 
katakan kepada 
keduanya; 

'Sesungguhnya 

Rasulullah sballallabu 
'alaibi wasallam 
memerintahkan kalian 
berdua untuk 
berkumpul." Maka 
keduanya pun menyatu 
hingga beliau 
menggunakannya 
sebagai sater untuk 
buang hajat. Setelah itu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




beliau bersabda 
kepadaku: "Datanglah 
kepada keduanya dan 
katakan kepada mereka; 
'Hendaklah setiap kalian 
kembali ke tempatnya 
semula,' lalu aku pun 
mengatakan hal itu 
kepada keduanya hingga 
mereka kembali (ke 
tempatnya semula)." 

334 

IjiiSk J ^ ^ 

Uj.lk (jLaijll 
jc Ljj Ujia. 

(jj ^1 ^ Jc. jklji (jj (jLiaJI 
^jUjoil La ‘ 1 7- 

jV- ^1 

(Jij ^jjjjLk jl CikLaJ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu An Nu'man] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mahdi bin 
Maimun] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abu Ya'qub] dari [Al 
Hasan bin Sa'd] dari 
[Abdullah bin Ja'far] 
berkata; "Satir yang 
paling disukai oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk buang 
hajat adalah tembok atau 
pohon kurma yang 
masih kecil." 

335 

l!:J^ Cy ^ ^ 

4ll ^ (jj t>aia. 

(jj (jc jLa^ (jj ^ijjj 

LW (.sl^ 

^.jlc' 4il (3.1x11^ 

(_jj1 (_jla. (JUa (_ 4 itll (_jj| ^iLij 
jJ4 u#?- JJ 43a (jx 4J (J jl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Aqil 
bin Khuwailid] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Hafsh bin 
Abdul Malik] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Ibrahim bin 
Thahman] dari 
[Muhammad bin 
Dzakwan] dari [Ya'labin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Hakim] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 

Abbas] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjauh ke suatu 
lembah kemudian 
keneing, hingga akupun 
berpaling ketika beliau 
kencing." 

336 

lP C>! 

<)il ^ LVi <iill (Jjjjij j.laJI 

jjljjl V Jla 

ia.lj (JS ^)iajj La^JajLi 
idll 4 \~\\ ytn b^jC' 1 'u 

dialij (3^j 

^ ^ ^ 

UJ^k ^a^ljj] 

^jj «ikaJi (Jll JiU tjJ 

^ ^ t ^ ^\l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Raja'] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Dcrimah bin 
'Ammar] dari [Yahya bin 
Abu Katsir] dari [Hilal 
bin lyadl] dari [Abu 

Sa'id Al Khudri] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
dua orang yang sedang 
buang hajat bercakap- 
cakap, hingga setiap dari 
keduanya melihat aurat 
yang lain. Sesungguhnya 
Allah murka dengan 
yang demikian itu." 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Salm bin Ibrahim 
Al Warraq] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Dcrimah] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [lyadl bin 
Hilal]. Muhammad bin 

^ l.lj.1^ ,'lj:n-k ^ ,'!«-> « 

jt jjjll (jUiui jc jij 
(j^ ^ J% 

i'jL^ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Yahya berkata; "sanad 
yang Ini yang benar." 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Humaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Abu Bakar 
bin Sulaiman] dari 
[Sufyan Ats Tsauri] dari 
[Ikrimah bin Ammar] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [lyadl bin 
Abdullah] sebagaimana 
hadits diatas." 

337 

^ ^ 

illl iiiil 

cJl^ ji jc 

41^1 ^uii ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ruhm] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, ia 
menuturkan: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
seseorang kencing di air 
yang diam." 

338 

Ujii (jj uiiia. 

(j!>LaX. (jjl jjc .llLi jjI 

JiiM 0jjjA ^ 

V *^' ‘'j; ^ Jdll ^ ^ Jdll 

^1^1 c-i^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Ibnu 
'Ajian] dari [Bapaknya] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah salah seorang 
dari kalian kencing di air 
yang diam." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 


339 

UJAk ^ lijAk 

(> (> iyj 

^_jiLa 4ll (Jjjoij (Jl^U ^)ic. jjjl 
^ V ^iljij 4.^ iill 

^lill ^bjl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 

Al Mubarak] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hamzah] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abi Farwah] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
sekali-kali salah seorang 
di antara kalian kencing 
di air yang jernih (untuk 
minum)." 

340 

IjjSk lW IjjSk 

^jc, (jc- ^j\jui 

gjl ^ ^ 

Jiill ^GLdk 

ojj iiil ^^.IjLa 

(jUa ^ l^jLiJa^ 

4^1 lj^^)lajl ‘ ^ (Jl^ 

AjtAjka 

(JUa ^lJc- iiil 

^11^1 La Lal 

lil 1 ^l£ ^_gjj t' 

ojjJa^ (Jj^l ^Ajg il 
^JC^' ^l^ia 

^jj ji\ ^ 4^.i3ta 

(jjd*aC.Vl Ijtil ^ iiill 

i'jLl 3£Sa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Zaid bin Wahb] dari 
[Abdurrahman bin 
Hasanah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
menemui kami sedang di 
tangannya memegang 
perisai dari kulit. Beliau 
meletakkan perisai 
tersebut kemudian 
jongkok seraya kencing 
menghadap ke arahnya. 
Sebagian sahabat lalu 
berkata; "Lihatlah, 
beliau kencing 
sebagaimana seorang 
wanita kencing! " Nabi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar 
perkataan tersebut 
hingga beliau bersabda: 
"Celaka kamu! Tidakkah 
engkau tahu bagaimana 
orang-orang bani Isra'il, 
jika pakaian mereka 
terkena kencing mereka 
memotongnya dengan 
gunting. Mereka 
dilarang dan disiksa 
dalam kubur." Abu Al 
Hasan bin Abu Salamah 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Hati m 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abdullah bin Musa 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami Al A'masy lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana hadits 
diatas." 

341 

(jjl ^ (JJjUa 0^ 

iiil jiiil (JjjI^ 

(JUa 

^U-iij Loj 

o^pJjujJ V LaA.l^i La! 

^ q\^ \^\j tj-0 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dan [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Mujahid] 
dari [Thawus] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melewati dua kuburan 
yang masih baru, lalu 
beliau bersabda: 
"Keduanya sedang 
disiksa, dan mereka 
disiksa bukan karena 
dosa besar. Yang satu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




disiksa karena tidak 
bersuci ketika kencing 
dan yang lain disiksa 
karena suka mengadu- 
domba." 

342 

Uiiik (jj Ijjik 

(jc Jjf Ujik jjUc 

isi^ 1^- 

iiil 4il (Jliila 6jjjA 

(j-o t-jl ic 

J3ii‘ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [’Affan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Al 

A'masy] dari [Abu 

Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Mayoritas 
siksa yang terjadi di 
alam kubur adalah 
karena sebab kencing." 

343 

iJjSk (jj jji liiSk. 

JjjoiSil lijik 
oik (jc ji ji (jj J=>J 

»jfe (^5 

La^j 

Lii ^ ^Ijj*j Loj 

LaIj ^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Aswad 
bin Syaiban] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Bahr bin 
Mirar] dari kakeknya 
[Abu Bakrah] berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melewati dua 
kuburan, lalu beliau 
bersabda: "Keduanya 
sedang disiksa, dan 
mereka disiksa bukan 
karena dosa besar. Yang 
satu disiksa karena tidak 
menjaga kebersihan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




ketika kencing dan yang 
lain disiksa karena 
berbuat ghibah." 

344 

^ ^ (Jjir iouij ^ 

Vll tjJ -lai-ij 

JjULjjJ (jC. ^ 

^ J H 

(jc. 

Lri JJ^ Lri 

illl jlc-li. 

Uils ^5llill ^ Ajlc. 

^ <j] (3^ Aj^^jJaJ ^j-0 ^3^ 

VI 43^1 3j1 (jl 

jjI ujis 

Jjf IJjik 4 al 111 jjj ^jLiaJI 
(jj jjc (_5jlliijVI lijla. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Muhammad Ath Thalhi] 
dan [Ahmad bin Sa'id 

Ad Darimi] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin Ubadah] 
dari [Sa'id] dari 
[Qotadah] dari [Al 

Hasan] dari [Hudlain 
Ibnul Mundzir Ibnul 
Harits bin Wa'lah Abu 
Sasan Ar Raqis 5 d] dari 
[Al Muhajir bin Qunfudz 
bin ’Amm bin Jud'an] 
berkata; Aku 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika beliau 
sedang berwudlu, lalu 
aku mengucapkan salam 
namun beliau tidak 
menjawab. Maka ketika 
selesai beliau bersabda: 
"Sebenarnya tidak ada 
yang menghalangiku 
untuk menjawabnya 
kecuali karena aku 
sedang berwudlu." Abu 
Al Hasan bin Salamah 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Hatim 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Al Anshar dari 

Sa'id bin Abu Arubah 
lalu ia menyebutkan 
sebagaimana hadits 
diatas. 

345 

Uj.lk jLdC ^ ^UjiA Uj.lk 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



l'uW yc- (jj 

CP ^ ^ (jt 

0jjjA CoLoi 

^Lalj iill 

Jjj ^ ''-jlc. J* J 

^ ^ t rt\a ^ '\f". 

^uic. ^ 

kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Maslamah 
bin Ali] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata; Seorang lelaki 
melewati Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika beliau 
sedang kencing, laki-laki 
itu mengucapkan salam 
kepadanya namun beliau 
tidak menjawabnya. 
Tatkala selesai, beliau 
menepukkan kedua 
telapak tangannya ke 
tanah dan bertayamum, 
setelah itu menjawab 
salamnya." 

346 

^ 0^ iy^j^ Oi 

^ Aa^ a ^ iiiil .1^ ^jc. 

gL^I ^ ^ j^Lk jc. 
ij^ Jf ^J 

^^Ac. 4il ijCCa 4il (Jjjoi J 4j (Jlaa 
a'dt, (jia ^_j]c J 1 j] ^aiLij 

(jj l^li ^ic ^alklJ ill SJLkll 

3 ji ^ j Cjik3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari [Hasyim bin Al 
Barid] dari [Abdullah 
bin Muhammad bin 

Aqil] dari [Jabir bin 
Abdullah] berkata; 
Seorang laki-laki 
melewati Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian ia 
mengucapkan salam 
ketika beliau sedang 
kencing, maka 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadanya: 
"Apabila kamu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




melihatku dalam kondisi 
seperti ini maka jangan 
memberi salam 
kepadaku. Karena 
sesungguhnya jika kamu 
melakukannya, maka 
aku tidak akan 
membalasnya." 

347 

'Ij ,'ljir III ^ 4ll .llC 

Vli £5 jlill jjj 

(jc. (jUijj (jc. JjIj _jjI 1 uw 
( jc (jc (jUuC. 

(J_j^ 3*J “'jc. iiil (_^'i^.i 

^ lift ^ ilf- * \ T .'ft 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id] dan [Husain 
bin Abu Sarri Al 
Asqalani] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] dari 
[Sufyan] dari [Adi 

Dlahak bin Utsman] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata; "Seorang 
lelaki melewati 
Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham ketika 
beliau kencing, 
kemudian ia 
mengucapkan salam 
kepadanya, namun 
beliau tidak 
menjawabnya." 

348 

Jji liiia. (3^14^ oi Ujia. 

^jc- tjc- 

jiiil jiiil l-oiiiu 

V] -ia3 Jajld ^j-0 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sari] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Manshur] 
dari [Ibrahim] dari [Al 
Aswad] dari [Aisyah] ia 
berkata; "Aku tidak 
pernah melihat 

Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham selesai 
dari buang hajat kecuali 
menyentuh air 
(bersuci)." 

349 


Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



jjJ 4jjc. Uj.lk .llLL jjj 

^ P 

t-jjji jji ^ uw (Jls (jUiJoi jjI 
^1 ^ jjj ls 

Clll^ SjVI o3a jjl^Ga jjj 

UJ^ J 

Jll iill J 

itl» <1 U ^Lalj 4 .j1c. ^U.-1 <lill 

^ jia M (jl j\l^'j\ 

1 j]ll ^jj^a Ul J 

LiJaJ^ 

(JU (:.ljaSlj ^ 'n > >i'lJ 4 jU^1 

kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Shadaqah 
bin Khalid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [’Utbah bin 
Abu Hakim] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Thalhah bin 
Nafi' Abu Sufyan] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Ayyub Al Anshari] 
dan [Jabir bin Abdullah] 
dan [Anas bin Malik] 
berkata; Ayat ini turun; 
"Di dalamnya ada orang- 
orang yang ingin 
membersihkan diri. Dan 
Allah menyukai orang- 
orang yang bersih, " lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai kaum 
Anshar, sesungguhnya 
Allah telah memuji 
kalian di dalam perkara 
bersuci, maka 
bagaimana kalian 
bersuci?" mereka 
menjawab; "Kami 
berwudlu untuk shalat, 
mandi besar, dan 
beristinja' dengan air." 
Beliau bersabda: "Apa 
yang sekarang kalian 
lakukan maka 
tekunilah." 

350 

UiiAk ^ ^ ^^ic. iJjSk 

Si j 0^ Ji^ 

(Jjjllall ^ jc lg^\ 

<)ill ^ LVl (ji^jijlc. jjc. 

(Jtnirj S' 4jIc. 

eliikji oliiia ^ic. ^jjl J111 j51j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Syarik] dari [Jabir] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 



^ tjLikSi jii 1 

^ ^ li. .'I^\l 

0 Ujlk 

dari [Zaid Al 'Ammi] 
dari [Abu Ash Shiddiq 

An Naaji] dari [Aisyah] 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mencuci 
pantatnya tiga kali." 

[Ibnu Umar] berkata; 
"Lalu kami melakukan 
hal itu, hingga yang 
kami dapatkan adalah 
obat dan kebersihan." 

Abu Al Hasan bin 
Salamah berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Hatim dan 
Ibrahim bin Sulaiman Al 
Wasithi keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Nu'aim 
berkata, Syarik 
sebagaimana hadits 
diatas." 

351 

^ ^jULa Uj.1^ ^ 

^jc. ^ L)^ ^alj^A 

jc. (jj ^ ^ jj] 

(Jlaill 0 JJ jA (jt ^U-a 

X\:.'^ ^ j\r-- jJl) ^ i ^1 

(^Lkj 4^ (Jil ^ CjJ^ 

iilljj Ijj^JaJJ (ji (jjf^ 
UJ?-^ (Jll 

4jVI oiA tLljla ^LttlU 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] dari [Yunus bin 
Al Harits] dari [Ibrahim 
bin Abu Maimunah] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Telah turun 
ayat kepada penduduk 
QubaT "Di dalamnya 
ada orang-orang yang 
ingin membersihkan diri. 
Dan Allah menyukai 
orang-orang yang 
bersih." Beliau bersabda: 
"Mereka beristinja' 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




dengan air, sehingga 
ayat ini turun kepada 
mereka." 

352 

l> L« 

p 

4JiLi (jj tjliaJI jjl (Jli^jVL 
(jj iijik jjI IJjik 

‘^>4 i> (1)1^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Syarik] dari [Ibrahim 
bin Jarir] dari [Abu 

Zur'ah bin Amru bin 

Jarir] dari [Abu 

Hurairah] berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam buang hajat 
kemudian beristinja' 
dengan air, setelah itu 
beliau mengusapkan 
tangannya ke tanah." 

353 

jji liiik ilki lijia. 

IcllliS., 

-dkU. t^liasa <1:4^1 (^3 

4i> 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Aban bin 

Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Jarir] 
dari [Bapakku] berkata; 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk ke 
semak-semak dan 
membuang hajatnya. 
Kemudian Jarir 
membawakan setimba 
air, beliau lalu beristinja' 
dan mengusap 
tangannya dengan debu." 

354 

u!i.lk ^ .'l<^^a Uj.lk 

^ iillxJI . 4 ^ IJjlk ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



Jaijj (ji jiLj 

[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'la bin Ubaid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 
Abu Sulaiman] dari 
[Abu Zubair] dari [Jabir] 
ia berkata: "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kami 
mengikat geriba dan 
menutup bejana-bejana." 

355 

Jliaill (jj ^JiLaC. Ujik 

1^' lW ihj^ 

4i^lc. ^jc. 

^ iill (^La Jjl-jl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ishmah 
bin Al Fadhl] dan 
[Yahya bin Hakim] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Harami bin 

Umarah bin Abu 

Hafshah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Huraisy bin Al 
Khirrit] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ibnu Abu 
Mulaikah] dari [Aisyah] 
ia berkata: "Pada malam 
hari aku menyediakan 
tiga bejana untuk 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam; satu 
bejana untuk bersuci, 
satu bejana untuk 
bersiwak dan satu bejana 
lainya untuk minum." 

356 

jJ^il jj jjj jji IJjia. 

U2k^l 

i> 

(jj| 5*5 

^1 pjLi J (jl^ll 

^1 (3^ V ^jic. illl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Badr 
Abbad bin Al Walid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muthahhar bin Al 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



IaVjJJ jA 

Haitsam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Alqamah bin Abu 
Jamrah Adi Dluba'i] dari 
Bapaknya [Abu Jamrah 
Adi Dluba'i] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
mewakilkan bersucinya 
kepada seseorang dan 
juga tidak dengan 
sedekahnya, namun 
beliau sendiri yang 
mengurusinya." 

357 

(jj jji liiia. 

(jiicVI jjt ^jUJl jjI 
Cjjl jlla OJ jj 
(jl^)*JI (JaI u (JjSJj 

jj 

X \ ajIc- ' ^ 

pi\ 4^3 Ml fii , 

^ LVi <>ill ("'T J'!n' ini 

1 jJ ^iiliij AjJc. iiil 

A'.nij''^ ^.ikl »lil ^ / 'l^'l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Razin] berkata; 

Aku melihat [Abu 
Hurairah] memukul 
keningnya dengan 
tangan dan berkata; 
"Wahai penduduk Irak, 
kalian mengklaim bahwa 
aku telah berdusta atas 
nama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, biarlah kalian 
mendapatkan pahala dan 
aku yang mendapatkan 
dosa (jika aku berdusta, 
pent). Aku bersaksi 
bahwa aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika seekor 
anjing menjilat di bejana 
salah seorang dari kalian 
maka hendaklah ia 
mencucinya tujuh kali." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


358 

£JJ Uil^ LJJ Uii^ 

L>^ tjj lillLo ojUc. ^ 

lP 

<uil ^ 

4 -j^l lil (Jll 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin Ubadah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Abu Az Zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika seekor 
anjing minum di bejana 
salah seorang dari kalian 
maka hendaklah ia 
mencucinya tujuh kali." 

359 

Ijjii ^_5ji (jJ Jji liiia. 

^131 (jc. 4 'iT iti Uj.la. 4 jI^ 

^jc. (" 'T J' 111 (312 

<)Ill (jbUiJill (jj «illl 2 ^ 

l^i \4 j\r-. jJjI ^ i 

a jUiir.ll «.livi ^ \ ''5'l 
ljI jilb 4ioljll oj^)ac J CjI^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Abu At Tayyah] 
berkata; aku mendengar 
[Mutharrif] 
menceritakan dari 
[Abdullah Ibnul 
Mughaffal] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika seekor 
anjing menjilat bejana 
maka cucilah sebanyak 
tujuh kali dan lumurilah 
dengan tanah yang 
kedelapan kalinya." 

360 

(jjl '‘'’i ''^ ^j~»-J (jj ^ '''’i ''^ 

jmC. (jj jiill .iic. (_yj1 

Jlllli jic. (jjl jc |*iU jc 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



Jiill 

^ IjI 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 

Maryam] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Umar] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila 
seekor anjing menjilat 
bejana salah seorang di 
antara kalian maka 
cucilah sebanyak tujuh 
kali." 

361 

ijjSi ^_5ji (jj jji liiia. 

(Ji dllLo lilil LjUill (Ji jj j 

«illl jjj L>“^^ 

(jc ^jllajVi AjJiL 

(jt kc.[ij ^jj tluj oJjia. 

iJlijl£ J ( Cjh 4 iVi^ 

("^u^ .li J (_ya3U 

141 ^ ^ a^)A 

4^1 U ^1 

«dll Jjjjj Jll (jjUajuI ^_j^I 

j| ij-o c>4-“ 

Cj,\l\jh\\ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid Ibnul Hubab] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ishaq bin Abdullah bin 
Abu Thalhah Al 

Anshari] dari [Humaidah 
binti Rifa'ah] dari 
[Kabsyah binti Ka'ab] - 
isteri salah seorang anak 
Abu Qotadah-, ia pernah 
menuangkan air wudlu 
untuk [Abu Qotadah], 
lalu datanglah seekor 
Kucing yang ingin 
minum, maka ia pun 
memiringkan bejana itu 
untuk Kucing tersebut, 
aku terus 

memandanginya. Lalu ia 
berkata; "Wahai puteri 
saudaraku, apakah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




engkau merasa heran? 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Kucing 
tidak najis, ia adalah 
binatang yang biasa 
kelilingi (di rumah)." 

362 

j 

<jijlc. (jc o^>ic. (jc jLa. (jc. 
«dll (3 Hiajji eliSjlla 
pUl ^j.0 4.j1c. ^U.1 

cluljLal .12 .1^1 J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Rafi' Abu Hajar] dan 
[Isma'il bin Taubah] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Zakaria 
bin Abu Za'idah] dari 
[Haritsah] dari [Amrah] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
"Aku dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu dari 
satu bejana yang 
sebelumnya telah dijilat 
kucing." 

363 

.1^ I2j.lk jljuij (jj .'la-^a Uj.lk 

Ui .llc ^ ^1 

(jj lijia. 

4Jlijal (jc <(^1 (jc jli^l (_^l 

<i3j| (J_jjai J (Jl^La ojj^yk (ji (jc 

V 1 \ 4j1c Jdil 

^lio (j.0 o!itLall ^JaSJ 

9^1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Abdul Majid] -yaitu Abu 
Bakr Al Hanafi- berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Abu 
Az Zinad] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kucing tidak 
memutus (membatalkan) 
shalat, karena ia 
termasuk perhiasan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




rumah." 

364 

Ujik (jJ Ijjik 

dllj&ul jjC. _Jji 

(^i ^j% 1^ y 

4 jir. jluI 

jiiuij iill ;_slj-a 

(Jls IjI^ tlllS 4ll (3 JJJiJ 

4^Viuji" " 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Simak bin Harb] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
"Sebagian isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mandi besar 
dalam satu bejana, lalu 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam datang untuk 
mandi atau wudlu. 
Isterinya berkata; 

"Wahai Rasulullah 
sesungguhnya aku 
junub! " beliau bersabda: 
"(Namun) air tidak 
junub." 

365 

Ujil^ ^ ^ ^ 

tjj lilL^ ^jc- ^jc. 

gl^l^ (jjl ^ J% (Jt 

^ 

<iul ^Vi (Ju'^r-I jl LjajjS 

l^jjJaj JjJaS ^j-o ^^ic. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'j 
dari [Sufyan] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata; 

"Seorang isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mandi junub 
lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam wudlu, 
atau mandi junub dari 
sisa air wudlunya 
(isteri)." 

366 

^ 5^^ ij ^ ^ ^ ^ 

1 jlll ^ t3^|j iS^ 

^jC. lijik jji Ujik 

^1 ^jC. ^jC. tilLojuj 

^ j j t> 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] dan 
[Muhammad bin Yahya] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




dan [Ishaq bin Manshur] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Simak] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
[Maimunah] isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu 
dengan air sisa mandi 
janabah isterinya." 

367 

jc 

^1 (3j*jj pj 

ij^ 

(JjJaSJ 

oI>ii 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
['Ashim Al Ahwal] dari 
[Abu Hajib] dari [Al 
Hakam bin' Amru] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
seorang lelaki berwudlu 
dari sisa wudlu 
perempuan." 

368 

.ilC. Ijjik .iuil (jj 

Jj^VI ^J-alc- Ujla. jllL^I ^jj 

*^ 4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

(JjJaiJ (Jjjjjij ^1 

JjJaaj oi^^l J ol^^l 

l!jV 1 ^ A^Lo ^ 

^ ^LikSl ^1 Jli 

^LtUC- ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'alla bin 
Asad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Mukhtar] berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




kami ['Ashim Al Ahwal] 
dari [Abdullah bin 

Sarjis] ia berkata 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
seorang lelaki mandi 
dari sisa air wudlu 
seorang perempuan, dan 
perempuan mandi dari 
sisa seorang laki-laki. 

Dan yang dibolehkan 
adalah dilakukan secara 
bersama-sama". Abu 
Abdullah Ibnu Majah 
berkata; "Pendapat yang 
benar adalah yang 
pertama, sedang yang 
kedua masih 

meragukan." Abui Hasan 
bin Salamah berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami Abu Hatim 
dan Abu Utsman Al 
Muharibi keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Al Mu'alla bin 

Asad dengan hadits yang 
serupa." 

369 

. 11 ^ Uj.1^ ^ e, 

<1aIj ^U<~i 

Vj ^ij Cy^ tjj'uiiTj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah] dari 
[Isra'il] dari [Abu Ishaq] 
dari [Al Harits] dari 
[Ali] ia berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan isteri- 
isterinya mandi dalam 
satu bejana, dan salah 
satu dari keduanya tidak 
mandi dengan sisa 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




pasangannya." 

370 

Uljji (jJ lijik 

J C C^,' ^ 

(jj jjI ijjSa. 

(1)^ tjj 

clliSjlll <jijlc. (jc ejjc. 
<Jc. «iill 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [’Urwah] dari 
[Aisyah] ia berkata; 

"Aku dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mandi dari 
satu bejana." 

371 

ijjii t_5ji (jj jji iijia. 

lW JJ^ lW 

(jjl (jc ^j jj jjLk Jc jliJ 

^ i Jdil (J 

.1^1 J pUl jj.0 jilulJ 4 .j1c. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Amru 
bin Dinar] dari [Jabir bin 
Zaid] dari [Ibnu Abbas] 
dari bibinya [Maimunah] 
ia berkata; "Aku dan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam mandi 
dari satu bejana." 

372 

<>iil .1^ ^>xlc. jji 

L)j l!)j 

jjC. jjj Uj.lk 

f| ll)t 

AjIc. ^_^lLa 

.1^1 J pUI jj .0 ijulir-l 

(jiajiSI jji <ai.jLa9 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Amir 
Al Asy'ari Abdullah bin 
'Amir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Nafi'] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




dari [Ibnu Abu Najih] 
dari [Mujahid] dari 
[Ummu Hani'] berkata; 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan Maimunah 
pernah mandi dari satu 
bejana dalam satu ember 
besar bekas adonan." 

373 

(jj jji liiia. 

^ a ^ 4ll .1^ fjc. 

Ajic. iill 4ll (3jlaj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 

Al Hasan Al Asadi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin 'Aqil] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
ia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan isteri- 
isterinya mandi dari satu 
bejana." 

374 

Ujik tjj jji 

^UiuA ^jc- 

4^J L)^ L>^ 

^aijjJj iill iiill 

.^Ij ^Uj ^j-0 ^^LuJjiu 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 

Ulaiyah] dari [Hisyam 

Ad Dustuwa'i] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Zainab binti Ummu 
Salamah] dari [Ummu 
Salamah] berkata; 
"Dirinya dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mandi dari 
satu bejana." 

375 

lillLa ujj^ ^ ru'\^ 

gj| o-ijl tjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



^ ‘ ‘'j; AuI ^ ^ 

y J ^ 

bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Anas] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata; "Pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kaum 
lelaki dan wanita 
berwudlu dari satu 
bejana." 

376 

0^ uj.1^ 

jj >>1 jr^ ^ ^'g Misili 

^ ^\la i^jC. ^ 4Jolljji 1 

0^ Cjl-aijll 

iill 

ff.Ul ^j-o ^ jjJa^l ^Hjjj 

4^Lq ^ jill 

^ 4jlLa C'\9A‘li\ 

Cib 

l 3^ (Jl^ ^ jj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin 'lyadl] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Usamah bin Zaid] 
dari [Salim bin Nu'man] 
-yaitu Ibnu Sarh- dari 
[Ummu Shubaiyyah Al 
Juhaniyyah] ia berkata; 
"Kadang-kadang 
tanganku dan tangan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam saling 
beradu saat wudlu dalam 
satu bejana." Abu 
Abdullah Ibnu Majah 
berkata; Aku mendengar 
Muhammad berkata; 
"Ummu Shubaiyyah 
adalah Khaulah binti 
Qais." Lalu hal itu aku 
tanyakan kepada Abu 
Zur'ah, maka ia 
menjawab; "Benar." 

377 

bjlj ^^ 

isj^ L)j s-yf^ ^ryy^ L)j 

^jC.A2ajl^ ^jC. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



IjI£ 1 Ag 'ii 

menceritakan kepada 
kami [Dawud bin 

Syabib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Habib bin Abu 
Habib] dari [Amru bin 
Harm] dari [Ikrimah] 
dari [Aisyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa 
keduanya pernah wudlu 
bersama untuk shalat. 

378 

jc Vla aia-o (jj 

jj Aa^a Ujlk J ^ 

il)t (jl^ (i>£ (ji j^i 

^ j li)^ 4-^^' ®j' 

^ jc. ^3^ Jjic jjlji 

^_jiLa <iill (3jjaij ^jiaj» Mia ^jj «illl 

(3^1 4j^ a1 (Jll ^loij iiil 

ijA VI V Jla jj^ 

<jjla ojij (3la ojlal ^ 

‘ '"'J ''a. laA LjjaJ^ fLiij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Bapaknya]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] dari 
[Sufyan] dari [Abu 
Fazarah Al ’Absi] dari 
[Abu Zaid] mantan 
budak Amru bin Huraist, 
dari [Abdullah bin 
Mas'ud] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 
suatu malam yang gelap 
gulita bertanya 
kepadanya: "Apakah 
kamu mempunyai air 
untuk bersuci?" ia 
menjawab; "Tidak, 
kecuali sedikit nabidz 
(air arak) yang ada di 
kantong kulit." Beliau 
bersabda: "Kurma itu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




baik dan air itu suci." 

Lalu beliau pun 
berwudlu. Ini merupakan 
hadits Waki'. 

379 

1 a ^ 1 

^jc- ^La-aJl ^ UiiAk 

^ jiil ^jC. ^lilLall (jjdik 

iill <iii J 

aJJ a J)» Ml a tjjV (3^ 

^ fi i 3l';u ^ 

Jdll Jdll A^jJajuJ 

^ " iVl \ (Jll U-b-a J 

[3a^ jV- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al 'Abbas 
bin Al Walid Ad 
Dimasyqi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Qais bin Al 

Hajjaj] dari [Hanasy Ash 
Shan'ani] dari [Abdullah 
bin 'Abbas] berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya kepada Ibnu 
Mas'ud di malam yang 
gelap gulita: "Apakah 
kamu punya air?" ia 
menjawab; "Tidak, 
kecuali nabidz dalam 
kantong air." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: 

" Kurma itu baik dan air 
itu suci. Tuangkanlah 
untukku." Ia berkata; 
"Maka aku pun 
menuangkan untuk 
wudlu beliau." 

380 

liULa ^ ru'\^ 

(jj L>! 

(^1 3 l>? jA L)^ 

4ji <jia. jllll ^ 3 Aj 

j_jij 3?-J ®JdjA 4^ 

i'4 _j1c. Jdll ^ i Jdll 

4-iS^ UI <iiil Jjliij ^ (3^ 

(j.0 (JJall UaJo (J«-> 'ij ^>2>-JI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Anas] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Shafwan bin Sulaim] 
dari [Sa'id bin Salamah] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



1 <J 

tj-o tliajjjsl 
*^4j1c- Jdll ^ 

Ajj^ ojLo JjA 

-dari keluarga Ibnu Al 
Azraq- bahwa [Al 
Mughirah bin Abu 
Burdah] -dari bani Abdu 
Ad Dar- mendengar 
[Abu Hurairah] berkata; 
"Seorang laki-laki 
datang kepada 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seraya 
bertanya; "Wahai 
Rasulullah, kami 
berlayar di lautan dan 
kami hanya membawa 
sedikit air, jika kami 
berwudlu dengannya 
maka kami akan 
kehausan. Bolehkah 
kami berwudlu dengan 
air laut?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Laut itu suci airnya dan 
halal bangkainya." 

381 

Uiiii ^ (3^ 

1 ^ Cll^l jj 

■‘W; J lw 

(jj (jc oJIjjji ^jJ 

(jjl (jt (JjjiaJa 
1-^ (3*^^ ^ ClljlSj JJj-a1 

^Lu cJu^jl (.pjj 
iill aill J jLi'Ji cj jSia 

ojLo jA 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sahal bin 
Abu Sahal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Laits bin Sa'd] dari 
[Ja'far bin Rabi'ah] dari 
[Bakr bin Sawadah] dari 
[Muslim bin Makhsyi] 
dari [Ibnul Firasi] ia 
berkata; "Aku pergi 
mencari ikan, dan aku 
mempunyai satu geriba 
yang aku jadikan sebagai 
tempat menyimpan air, 
dan aku berwudlu 
dengan air laut. Lantas 
hal itu aku tanyakan 
kepada Rasulullah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
bersabda: "Laut itu suci 
airnya dan halal 
bangkainya." 

382 

.luLi Ijiilk Cii ^ 

^llll Ujla. Oi 

(jj (3^-^J 3^ jlijll 

L)^ ^ 

<3c. iill ^_slj-a 

^>=*-2i 3^ ijc. (Jijoi ^luij 
(JUg nj»! (J^l ejLo lili JjA 

^Jc. 4 «U II ^ jjl 

.l&^i tJjlk ^jiii^'l 

^jj ^llll IJjik ijJ 

sj'-^ ilH l3^J 

^jc- jA jr. ^jc- 

gi ^1 ^ pj jjLa. 
ejLj 2^1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Hambal] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Qasim bin 
Abu Zanad] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Ishaq bin 
Hazim] dari [Ubaidullah 
bin Miqsam] dari [Jabir] 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang air laut, maka 
beliau menjawab: "Laut 
itu suci airnya dan halal 
bangkainya." Abu Al 
Hasan bin Salamah 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Ali Ibnul Hasan Al 
Hastajani berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Ahmad bin 

Hambal berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Al Qasim bin 
Abu Az Zinad berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku Ishaq bin 
Hazim dari Ubaidullah - 
yaitu Ibnu Miqsam- dari 
Jabir bin Abdullah 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam... lalu 
ia menyebutkan 
sebagaimana hadits 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




diatas. 

383 

Uiilk jUiC ^ UjSk 

Ca iji' 

(jjj^ (jt ^ilai (jc. 

gj (jt 

l' 4.j]c. 

ojIjVI-J i4i3 4jkLk 

4.^lgj 3 MIT J ^ 

Lo^g^U \^°i 

ijic. pjouij ("'-t'i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Yunus] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Muslim bin Shubaih] 
dari [Masruq] dari 
[Mughirah bin Syu'bah] 
ia berkata; "Suatu kali 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar untuk 
buang hajat. Tatkala 
beliau kembali, aku 
menjumpainya dengan 
membawa sebuah 
kantong kulit berisi air, 
aku lalu menuangkan air 
untuknya, kemudian 
beliau mencuci 
tangannya dan 
membasuh muka, setelah 
itu mencuci kedua 
lengannya hingga ke 
siku. Karena jubah 
beliau sempit, maka 
beliau mengeluarkan 
keduanya dari bawah 
jubah seraya membasuh 
keduanya. Lalu 
mengusap kedua 
khufnya kemudian shalat 
bersama kami." 

384 

uj^k ^ lijAk 

lij.1^ iJj-^7- ^ 

^jc. Qi Qi jill 

ijstJi duj 

(JUb b\ y ^_}A) ^aluij 

^\i)A°i ^La 

Jjjjt J <Jo.lLo <-uji^ Aj 

15!^ 15!^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Haitsam bin 
Jamil] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




[Abdullah bin 
Muhammad bin 'Aqil] 
dari [Ar Rubayyi' binti 
Mu'awwidz] ia berkata; 
Aku mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membawa 
tempat wudlu, lalu 
beliau bersabda: 
"Tuangkanlah untukku, " 
maka akupun 
menuangkan untuknya. 
Kemudian beliau 
mencuci mukanya dan 
kedua lengannya hingga 
ke siku, beliau lalu 
mengambil air yang baru 
seraya mengusap 
kepalanya dari bagian 
depannya hingga ke 
bagian belakangnya, 
setelah itu membasuh 
kedua kakinya tiga kali- 
tiga kali." 

385 

Uj.lk ^ i''’' 

4.jac. ^ uW LjUaJI 

JLlu^ (jj (jijii-a (jt 

ulmLalll 

^ ^Lall ^ijjjj ^lJc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Adam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 

Hubab] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Walid bin Uqbah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Hudzaifah bin Abu 
Hudzaifah Al Azdi] dari 
[Shafwan bin 'Assal] ia 
berkata; "Aku 
menuangkan air untuk 
wudlu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam baik 
dalam safar maupun 
muqim." 

386 

^ (jj jS IJjia. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Kurdus 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



Al^ ^ jjbii 

jc tjj 

Cjjj 5jli CjjlSj 

X \ ^j\r-- jjii ^i 

^'■Vi aiil (J jliij uiiiSjlll 

jA J 4Jula 1 j1j jilijij 

iic.ll 

bin Abu Abdullah Al 
Wasithi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Karim bin 
Rauh] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 

Anbasah bin Sa'id bin 
Abu 'Ayyasy] mantan 
budak Utsman bin 

Affan, dari bapaknya 
[Anbasah bin Sa'id] dari 
neneknya yaitu ibu 
ayahnya [Ummu 
'Ayyasy] -dan ia adalah 
pembantu Ruqayyah 
puteri Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam- ia berkata; 
"Aku memberi air wudlu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
berdiri sementara beliau 
duduk." 

387 

K n .n 1^ 1 1^ '*i >».oiill 

A «U 11 ^_yjij ‘ _ ^jj iUtlu (jC. 

gl ol^ik U 4 ji ^ 

iiill 

laLliuil 1 jl ^ll^J 4 .j1c. ^I i_^La 
l_gk oi ^ L>« jiS-la.? 

j 1 14 ^ ^JSJ j_ 5 Ja. 

( 4 j 2 l 5 J^ jU Ijilj 

0.^ dulj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Az Zuhri] dari [Sa'id 
Ibnul Musayyab] dan 
[Abu Salamah bin 
Abdurrahman] bahwa 
keduanya menceritakan 
kepadanya bahwa [Abu 
Hurairah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
bangun malam maka 
janganlah memasukkan 
tangannya ke dalam 
bejana hingga ia 
menuangkan ke 
tangannya dua atau tiga 
kali. Sebab salah 
seorang dari kalian tidak 
tahu ke mana tangannya 
bermalam." 

388 

4-*^ (jj| tjj 

^JC^' ijC" tJj* ^ >») (jj 

aJc. (Jl^U 

^j<a JaLnjjjl l^j 

c-IJVI 0^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Lahi'ah] dan [Jabir 
bin Isma'il] dari [Uqail] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Salim] dari [Bapaknya] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika salah seorang dari 
kalian bangun dari 
tidurnya, maka 
janganlah memasukkan 
tangannya kedalam 
bejana hingga ia 
mencucinya terlebih 
dahulu." 

389 

jIj J UjI^ L>^ Jj* A > nj lijik 

.1^ ^jc- ^l£^l .1^ ^ 

jS L^ u' ^3' ‘ ‘' lW 

^_jiLa aiil JliJla ujL^ (jt 

1^1 4j1c. 

!iU luajjj (j1 jl jll ^jill 
<jU ^ oi 

Vj ei ejjU (ly! jjj V 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Taubah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ziyad bin 

Abdullah Al BakkaT] 
dari [Abdul Malik bin 
Abu Sulaiman] dari 
[Abu Zubair] dari [Jabir] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




wasallam bersabda: 

"Jika salah seorang dari 
kalian bangun dari tidur 
dan hendak berwudlu, 
maka j angan 
memasukkan tangannya 
ke tempat wudlu hingga 
ia mencucinya, karena ia 
tidak tahu di mana 
tangannya bermalam dan 
di atas apa ia 
meletakkannya." 

390 

Ujik jj! 

C-Laj Ifrjili djjLaJl 

C-IJVI J (3^ 

Jdll ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin 
Ayyasy] dari [Abu 

Ishaq] dari [Al Harits] ia 
berkata; [Ali] minta 
untuk diambilkan air, 
kemudian ia pun 
mencuci kedua 
tangannya sebelum 
memasukkan keduanya 
ke dalam bejana, setelah 
itu ia berkata; "Seperti 
inilah aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melakukannya." 

391 

«.iLiJI jjj ,'ia-\« Jji lijia. 

lijik J ^ ‘ _ 'i 'I Jj j Ujik 
^[c. jjI UJ.lk (jJ *-' 

(jj Ijjik J ^ 

fjlla jll .laki Jji lijlk 

^J tl>^ j ijj Jd?^ 

^ (jil f.jiJaj V (Jla ^ikj ''-jic. 
4.^ /lili ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 

Kuraib Muhammad bin 
Al Ala] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 
Hubab]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir Al 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




'Aqdi]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Mani'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad Az 
Zubairi] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Katsir bin 
Zaid] dari [Rubaih bin 
Abdurrahman bin Abu 
Sa'id] dari [Bapaknya] 
dari [Kakeknya], 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
wudlu bagi orang yang 
tidak menyebut nama 
Allah ketika berwudlu." 

392 

J^jLLSI yc. (jj iJjSa. 

jj ulii tjj jIa jjJ jj lijik 
(jc. (Jlij _jji V- (jJ 

ij* (jj ^ 

"'J* ■ ■' CIaIj 

UbUl t"'» l^l .ij j jjj 

<i3j| J (JlflljSJ Jj j Jj» i 11 

Jjil f-jjJaj Vj aJ f-jjJaj V 

4.jlc. jill jSjj ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Yazid bin 'lyadl] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Tsifal] dari 
[Rabah bin 

Abdurrahman bin Abu 
Sufyan], bahwasanya ia 
mendengar neneknya 
[Binti Sa'id bin Zaid] 
menuturkan, bahwa ia 
pernah mendengar 
bapaknya [Sa'id bin 

Zaid] berkata; 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
shalat bagi orang yang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




tidak berwudlu, dan 
tidak ada wudlu orang 
yang tidak menyebut 
nama Allah ketika 
berwudlu." 

393 

jji lijia. 

(jjl Ujla. Vla ^ 1 jj] (jj 

A «U 11 (jj tjjaij ^jc. «iiil 

iiiil iiiil JlllU 

Ai V oiL-a V ^iuij 

Jiill ^jjjI ^ Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] dan 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Musa bin Abu Abdullah] 
dari [Ya'qub bin 

Salamah Al Laitsi] dari 
[bapaknya] dari [Abu 
Hurairah], Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada shalat bagi 
orang yang tidak 
memiliki wudlu, dan 
tidak ada wudlu bagi 
orang yang tidak 
menyebut nama Allah 
ketika berwudlu." 

394 

0^ ''^ 
a^ (jc liLaa ^1 ^jjl Ijjlk 

C>i lW 0^1^ (jJ 

(jc. A^I (jc (^acliill aiLi 

AjIc. ^I 

i-jiJaj V o!iU-a V ijla 

^1 jSaj ^ (jA Vj “'J 

V i>a sVL^ V^ ^ M 

UjJ^ ^Uakll ^ 

0jaJ (JjjU^ tjj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik] 
dari [Abdul Muhaimin 
bin 'Abbas bin Sahal bin 
Sa'd As Sa'idi] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak ada 
shalat bagi orang yang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




tidak memiliki wudlu, 
dan tidak ada wudlu bagi 
orang yang tidak 
menyebut nama Allah 
ketika berwudlu. Dan 
tidak ada shalat bagi 
orang yang tidak 
bershalawat kepada 

Nabi, serta tidak ada 
shalat bagi orang yang 
tidak menyukai kaum 
Anshar." Abu Al Hasan 
bin Salamah berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami Abu Hatim 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Isa bin Marhum Al 
Aththar berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abdul Muhaimin 
bin Abbas lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana hadits 
diatas. 

395 

Ujik ^ Ujik 

^ ^J ^ t-ljJtdll 

lijjk 

^ dlxd! ^ ^^g-^Uiall 
^jc. ^jc. ^Ij3(-klll 

k ^jC. 

4-^ ^jIc. ^I 

'J^ '^1 jj!M[ iJ 
(3*il lij “UlJujl (llLjJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sari] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Asy'ats 
bin Abu Asy Sya'tsa']. 
Dan menurut jalur yang 
lain; Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Ubaid 
Ath Thanafusi] dari 
[Asy'ats bin Abu Asy 
Sya'tsa'] dari 
[Bapaknya] dari 
[Masruq] dari [Aisyah], 
ia menuturkan; 
"Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




'alaihi wasallam suka 
mendahulukan yang 
kanan jika berwudlu, 
mendahulukan yang 
kanan jika berjalan, dan 
mendahulukan yang 
kanan jika mengenakan 
sandal." 

396 

lW j Uj^k 

^ ^jSwiC-Vl 

0JJjA (^1 tjk ^iLa 
* ^ AjIc- Jdll Jdll 

(Jlik^LalkoJ l^j 

lijjk ajAui ^ ^ ui"\ '1 
^IjLa ^1 

o>L3 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ja'far An 
Nufaili] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair bin 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 

Shalih] dari [Abu 
Hurairah], ia 
menuturkan; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika kalian berwudlu 
maka mulailah dengan 
yang sebelah kanan." 

Abu Al Hasan bin 
Salamah berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Hati m 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Ibnu Shalih dan 
Ibnu Nufail dan selain 
keduanya, mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Zuhair lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana hadits 
diatas. 

397 

_jj|j ^jj «dil 

.1^ Ujik (^41411 jjj 

(jj ^j Jc. aiki (jj jjj*JI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
Ibnul Jarrah] dan [Abu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



iill ^1 J 

Bakr bin Khallad Al 
Bahili] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari [Zaid 
bin Aslam] dari ['Atho' 
bin Yasar] dari [Ibnu 
Abbas] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berkumur dan 
memasukkan air ke 
hidung dari satu 
gayung." 

J 4i jc. 

398 

Ujik ^ lijik 

idll L)^ 

Ij^ j>Vn>>Jj Ij^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Khalid bin Alqamah] 
dari [Abdu Khair] dari 
[Ali], ia menuturkan; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwudlu, lalu beliau 
berkumur-kumur tiga 
kali dan istinsyaq tiga 
kali dari satu telapak 
tangan." 

399 

jjI iJjlk ^ ^ic. iJjlk 

.1^ (jj .ilLL jjc. ^Kt'I (jjiiiaJI 
(jc. (jj (jt 

jllaij^i jjj (jj 5lill ^ (^ 
AjIc. jill (_sij-a 4 jI lJI jljVll 

(. > n*! 1 > ^jJa.i<LiJa.A3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Husain Al 'Ukli] dari 
[Khalid bin Abdullah] 
dari [Amru bin Yahya] 
dari [bapaknya] dari 
[Abdullah bin Zaid Al 
Anshari] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam datang 
kepada kami dan 
meminta air wudlu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




hingga kami pun 
memberinya air, 
kemudian beliau 
berkumur dan 
memasukkan air ke 
hidung dengan satu 
telapak tangan." 

400 

^ ^ 

liiiik J ^ tjj 

jjI Ujia. i^\ jj jjl 

(j!iU jjc. jjc 

(jj 4.^ (jc. i^LoiJ 

<*3jI <dill 

lilj cAl^yi lil ^Ljjj ^^Jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Abdah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari 
[Manshur]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin Abu 
Syaibah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Manshur] dari 
[Hilal bin Yasafj dari 
[Salamah bin Qais] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku:"Jika engkau 
berwudlu maka 
keluarkanlah (air) dari 
dalam hidung, dan jika 
engkau beristijmar 
(bersuci dengan batu) 
maka hendaklah dengan 
bilangan ganjil." 

401 

Ujii (jj uiiia. 

(^Uall (jj u^Lj 

jj ^>j.^lc. jc. JJjS jJ (JjaJojall 

j <-iVa'la 4.^1 jc. ejjLa jj ia^ 
jt 5^1 

^Ijj ijjJa^l jjls 

\ a'i, 'l ^ j_j^ j^ 'j?] (j' MinuiVI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sulaim 
Ath ThaTfi] dari [Isma'il 
bin Katsir] dari [’Ashim 
bin Laqith bin Shabrah] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata; Aku berkata; 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




"Wahai Rasulullah, 
kabarkanlah kepadaku 
tentang wudlu," beliau 
bersabda: "Sempurnakan 
wudlu dan perdalamlah 
dalam memasukkan air 
ke dalam hidung, kecuali 
jika engkau berpuasa." 

402 

(jj jji liiia. 

J ^ ljj “') 

jjc. Uj.lk 'la^a (jj 

gj| Ip IsJ^ jliLt (jc. 
iill ^_jiLa 4ll (Jlllu 

IjjTnuil 4.jlc. 

&:ih jl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 

Sulaiman]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Qarizh bin 

Syaibah] dari [Abu 
Ghathafan Al Murri] 
dari [Ibnu Abbas] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Lakukanlah Istinstar 
(keluarkan air dari 
hidung) dengan 
sempurna dua atau tiga 
kali." 

403 

Ujii j_5ji (jj _jji uiiia. 

4il :lic. jjj .IjIjj «-jUaJI jjj jjj 
jjjl jjc. ^jj dllLa lij.lk Vla 

4il JjjjJ (Jlaila 6jjjA (jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid Ibnul Hubab] 
dan [Dawud bin 
Abdullah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




dari [Ibnu Syihab] dari 
[Abu Idris Al Kbaulani] 
dari [Abu Hurairab] ia 
berkata; Rasulullah 
sballallabu 'alaibi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa berwudlu 
bendaklab memasukkan 
air ke bidung, dan 
barangsiapa beristijmar 
bendaklab dengan 
bilangan ganjil." 

404 

(jj (jj <)il uliSa. 

<)Ill .iic. jjj dLjjjj uii.lk oji J j 
CjjIj (jc. 

dji IjI CjIILi Jll 

jjLk (jt duia. aJ 
4il 

cJa ^lu (Jla 0^ 

^ Jla lj5ij Ij51jj 

Telab menceritakan 
kepada kami [Abdullab 
bin Amir bin Zurarab] 
berkata, telab 
menceritakan kepada 
kami [Syarik bin 
Abdullab An Nakba'I] 
dari [Tsabit bin Abu 
Sbafiyyab Ats Tsumali] 
ia berkata; aku bertanya 
[Abu Ja'far]; "Apakab 
engkau pernab 
diceritakan dari [Jabir] 
bin Abdullab babwa 

Nabi sballallabu 'alaibi 
wasallam berwudlu satu 
kali satu kali?" ia 
menjawab; "Benar." Aku 
bertanya lagi; "Dan dua 
kali-dua kali, dan tiga 
kali-tiga kali?" ia 
menjawab; "Benar." 

405 

^^Uil j5lL jji ijiilk 

(jc (jUa^l (jj u!i.lk 

^dLii (jj ^ j (jc (jUloi 
(^1 pj 

4j^)C 4j^)C LiJa jj 4.jJc. 

Telab menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Kballad Al Babili] 
berkata, telab 
menceritakan kepada 
kami [Yabya bin Sa'id 

Al Qatbtban] dari 
[Sufyan] dari [Zaid bin 
Aslam] dari ['Atbo' bin 
Yasar] dari [Ibnu 
'Abbasj ia berkata; "Aku 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




melihat Rasulullah 
shahahahu 'alaihi 
wasaham berwudlu satu 
gayung-satu gayung." 

406 

^ ^dLii ^ ^ J 

jij OJJ^ 4.jic. iill 

LJaJ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Risydin bin Sa'd] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Adi Dlahhak bin 
Syurahbil] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [Bapaknya] 
dari [Umar] ia berkata; 
"Pada perang Tabuk aku 
melihat Rasulullah 
shahahahu 'alaihi 
wasaham berwudlu satu 
kali-satu kali." 

407 

^ ru'\^ 

^q.7':^S\I a .^ 

0^ (^1 ^ 

diji^U <jijj ^ >» ^jc. 

lj!xi Ijitj J jjLoJC. 

f-j^j (j'^J^J 

^1 (J1 A Ae-. jJjI ^ i Jdll 

jjI oljjik 4Joijai (jj ^jLiaJI 
^LIC. Ujlk Jji IJjlk 

i'jLj 'j$^ jjU^ ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Khalid Ad 

Dimasyqi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim Ad Dimasyqi] 
dari [Ibnu Tsauban] dari 
['Abdah bin Abu 
Lubabah] dari [Syaqiq 
bin Salamah] ia berkata, 
"Aku melihat [Utsman] 
dan [Ali] berwudlu tiga 
kali-tiga kali, lalu 
keduanya berkata: 
"Seperti inilah wudlu 
Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham." Abui 
Hasan bin Salamah 
berkata; telah 
menceritakannya kepada 
kami Abu Hatim 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Nu'aim 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abdurrahman bin 
Tsabit bin Tsauban 
kemudian dia 
menyebutkan hadits 
yang serupa. 

408 

-i ‘ i 

^ 'flinil jjc jjS/l lijlk 

jjjl (jC. t _ /li W jjj 4ll ^IC. 

Ijiij Ijiij HiajJ 

iii ^ ^1 Jj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Al Muththalib bin 
Abdullah bin Hanthab] 
dari [Ibnu Umar], 
bahwasanya ia berwudlu 
tiga kali-tiga kali, dan 
memarfu'kan hadits itu 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." 

409 

jjj .iILL Ujik i-jj jS Jji liiik. 

L>^ (>=■ 

jjk (jl (jj 

U^®JdjA 

Lj^ilj \lsa^ * ^ ‘ ‘'j; ^Lllc- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 

Hayyan] dari [Salim 

Abui Muhajir] dari 
[Maimun bin Mihran] 
dari [’Aisyah] dan [Abu 
Hurairah] berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu tiga 
kali-tiga kali." 

410 

Ujik (jJ IJjik 

^ (jj ^li (jC (jkijJ (^ 

,^^1 ^ (jC. (>il^l 
^jila ^1 (1]jLij jili jl 

Ij!)1j Ljjajj j4kij AjIc. 4il 

0^ Ajoli J ^jolkj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari [Faid bin 
Abdurrahman] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




[Abdullah bin Abu 

Aufa] ia berkata; "Aku 
melihat Rasulullah 
shahahahu 'alaihi 
wasaham berwudlu tiga 
kali-tiga kali dan 
mengusap kepalanya 
sekali." 

411 

4ll (J JJOIJ (jl^U £5^)3UjSil t^lLo 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yusuf] dari [Sufyan] 
dari [Laits] dari [Syahr 
bin Hausyab] dari [Abu 
Malik Al Asy'ari] ia 
berkata; "Rasulullah 
shahahahu 'alaihi 
wasaham berwudlu tiga 
kali-tiga kali." 

412 

^ J ^ 

jc Vla (jj 

gj' LJ^ 

<*iil jiil (Jjjjjg Jc.l^)ac. 

Ij^ Ij^ Lja^ ^Lujj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ah bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Abdullah 
bin Muhammad bin 
'Aqil] dari [Ar Rubayyi' 
binti Mu'awwidz bin 
Afra'] berkata; 
"Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham 
berwudlu tiga kali-tiga 
kali." 

413 

^JaUI a!iLL jjj j^ jji Ijjlk 

^^1 ^ f 

ijj jUaalJI 

4.jjI* 4 (jc. 4.^1 ^jc. ^.Satll ajj 
llka^^la jic. jjjl jc oja jjj 

4 j\r-. jJll ^ i Jdll 

ijjJaj laA oaa.lj 6aa.lj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Khahad Al Bahili] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Marhum bin Abdul 

Aziz Al 'Aththar] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 


<J Vj o!iLLa <ici ^1 V 

liA llijJ ^ 

liA Jlij liilj Ijilj [LajJj 

Ij^jj > J 

ll^yj L>^J cJ:^^ 

(ji ,V^ . ni <C.lj3 iic. Jll p 
« jj! M'ij iill V] ^] V 
4^1ju a1 ^j3 i . 1 ^ 

^Ij^ l^f (J*^ "'J L^l^l 


berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahim bin Zaid Al 
'Ammi] dari [Bapaknya] 
dari [Mu'wiyah bin 
Qurrah] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwudlu satu kali-satu 
kali. Dan beliau 
bersabda: "Ini adalah 
wudlu orang yang 
shalatnya tidak diterima 
oleh Allah kecuali 
dengannya." Kemudian 
beliau berwudlu dua 
kali-dua kali dan 
bersabda: "Ini wudlu 
yang bagus." Dan beliau 
berwudlu tiga kali-tiga 
kali seraya bersabda: 

"Ini wudlu yang 
sempurna, inilah 
wudluku dan wudlu 
kekasih Allah, Ibrahim. 
Barangsiapa berwudlu 
seperti ini setelah itu 
mengucapkan: 
ASYHADU ANLAA 
ILAAHA ILLALLAH 
WA ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
'ABDUHU WA 
RASUULUHU (Aku 
bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah, 
dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Nya), 
akan dibuka baginya 
delapan pintu surga, ia 
diperbolehka masuk 
lewat pintu mana saja." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 


414 

Uj.lk jiUiili jjj Uj.la. 

(jc o3l JC (jj 4ll 

jc. jij^i (jj ^j 

^ ^ ^ 
jiil jil L)^ 

j\ h J 1JA 

^ olLa^JJ iJM Jli 

Lja^ ^ oiLLa a1 iill 
jja 1 (Jls ^ j^ jo 

jd j4i^ 4ll el Inr- i sljJaJ^ 

jj^ jUl (.jjJajj liA 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Musafir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Qa'nab 
Abu Bisyr] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin 'Aradah As Syaibani] 
dari [Zaid bin Al 

Hawari] dari 
[Mu'awiyah bin Qurrah] 
dari [Ubaid bin Umair] 
dari [Ubai bin Ka'ab] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam minta 
diambilkan air, lalu 
beliau berwudlu satu 
kali-satu kali dan 
bersabda: "Ini adalah 
kewajiban wudlu, atau 
beliau bersabda: "Wudlu 
yang Allah tidak akan 
menerima shalat 
seseorang kecuali 
dengannya." Kemudian 
beliau berwudlu dua 
kali-dua kali dan 
bersabda: "orang yang 
berwudlu seperti ini 
akan Allah berikan 
kepadanya dua pahala." 
Kemudian beliau 
berwudlu tiga kali-tiga 
kali dan bersabda: 

"Inilah wudluku dan 
wudlu para rasul 
sebelumku." 

415 

^1 ujJ^ ^ ^ 

t U.^ lij.1^ 3jl3 

^ ^ O^J:^ L)^ 

jC (j.4 j.11 DjAjJa jj ijJC. pc 

4il Jjjjj (JlaJll t, 4^ jj 
r^‘ 4 _j1c. jdil ^i 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



1 jijla ^ l3l !-ij \i\ 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Kharijah bin 
Mus'ab] dari [Yunus bin 
Ubaid] dari [Al Hasan] 
dari [’Utai bin Dlamrah 
As Sa'di] dari [Ubai bin 
Ka'ab] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya wudlu 
itu mempunyai setan 
yang disebut WaUian, 
maka berhati-hatilah 
terhadap bisikan air." 

416 

^ ^ 

lW 

jjj jjic. jc 4jijlc. 

(^1 jcl S-L^ll alk (jc (jc. 

4.jic. iiil ^_jiLa (_slj 

lj!ilj ol jll ajjJa^l (jc. ^JILiS 
(jiS I3 a (JU ^ Ijilj 

(_5S«J jl alli! ias liA ^Jic. 31J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami pamanku 
[Ya'la] dari [Sufyan] dari 
[Musa bin Abu Aisyah] 
dari [Amru bin Syu'aib] 
dari [Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata; 
"Seorang arab badui 
datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya 
tentang wudlu, 
menurutku beliau 
berwudlu tiga kali-tiga 
kali, kemudian beliau 
bersabda: "seperti Inilah 
tatacara wudlu, 
barangsiapa menambahi 
maka ia telah berbuat 
keburukan, atau 
melampaui batas, atau 
zhalim." 

417 

^ULud ^^Ukll ^ ^ ^ 

(JjL 

SiC. cllJjL (Jjjli ^1 CjiX.At.ii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ishaq 
Asy Syafi'i Ibrahim bin 
Muhammad bin Al 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



ljJa^43 * ^ ^ ^ Jdll 

'Abbas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
['Amru] ia mendengar 
[Kuraib] berkata; aku 
mendengar [Ibnu 

Abbas] berkata: aku 
menginap di tempat 
bibiku Maimunah, lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bangun 
berwudlu dengan hemat 
dari air yang ada di 
geriba. Maka akupun 
bangun dan melakukan 
sebagaimana yang beliau 
lakukan." 

418 

^ Aa^ a 

IjC. lijAk ^ 

(jc ^ILi (jc (jc. (JjJaalI ^ 

^Ju^ M L^ijJll 3^ 

JUa J 4il 

t_a jjoij V i_i jjoij V 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa Al Himshi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah] dari 
[Muhammad bin Al 
Fadhl] dari [Bapaknya] 
dari [Salim] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
seorang lelaki yang 
sedang berwudlu, 
kemudian bersabda: 
"Jangan berlebih- 
lebihan, jangan berlebih- 
lebihan." 

419 

l.jj.lk ^J-kJ ^ Uj.lk 

^ (j^ 34^ L^ 

^ ijc' (3jSU-all ^1 

jjj ^1 ^ Jc. <yjaJI 

4ll J_s4-a 4ll J 

JUa tlajLll 1JA li 
jjlj 3U L_il jjoij f jjJa^li 

j'-^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Huyai bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Abdullah Al Ma'arifi] 
dari [Abi Abdurrahman 
Al Hubuli] dari 
[Abdullah bin Amru] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewati Sa'd 
yang sedang berwudlu, 
lalu beliau bersabda: 
"Kenapa berlebih- 
lebihan! " Sa'd berkata; 
"Apakah dalam wudlu 
juga ada berlebih- 
lebihan?" beliau 
menjawab: "Ya, 
meskipun engkau berada 
di sungai yang 
mengalir." 

420 

jUlL UjSk ^ .laki IJjlk. 

^Lui (jj IJjlk i j (jj 

4ll .1^ (jj 4ll AlC UJlk 

(jjl ijk ^_yi^ jjj 
jiiliij 4ll <)ill (Jjjoij 

r ^ ‘ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Abdah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin S alim 
Abu Jahdlam] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Ubaidullah bin 
'Abbasj dari [Ibnu 
'Abbas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan kami 
untuk menyempurnakan 
wudlu." 

421 

Ujii. (jj ujlk 

^ j ^ L)j 

jjj ^1 ^ (jc. alkk 
LjJjLJJI ^ .^Jir >ti ^jC. lJ:J^ (jJ 
."ij* >n ^jc- 

k \ ^ ^ Jdll Jdll 

<j iii ^^jkj U v1 ju 

diUlitaJl ^ Aj ^ jjj UUaLSl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



(Jls Ij 1 

’l 1 J 

kami [Zuhair bin 
Muhammad] dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin Aqil] 
dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] 
bahwasanya ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"maukah aku tunjukkan 
kepada kalian sesuatu 
yang dengannya Allah 
menghapus dosa dan 
mengangkat derajat?" 
mereka menjawab: "Mau 
wahai Rasulullah," 
beliau bersabda: 
"Menyempurnakan 
wudlu di saat yang tidak 
disukai, memperbanyak 
langkah menuju masjid 
dan menunggu shalat 
setelah shalat." 

422 

fjj ujiAj Ijiilk 

jjC. 6(jj (jUilil UJ.lk 

c^'j L)^ fy j 

uiLiJi ii jUi ju 

^j ^1 ivi (3uij3 
slUi jij silLJi jUi^b 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Hamzah] dari [Katsir bin 
Zaid] dari [Al Walid bin 
Rabah] dari [Abu 
Hurairah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Menyempurnakan 
wudlu di saat yang tidak 
di sukai, melangkahkan 
kaki menuju masjid dan 
menunggu shalat setelah 
shalat dapat menghapus 
kesalahan." 

423 

^3*jl jic. jj .lia-o Ujia. 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



>»1 uw 

L>^ (jj CP 

djIS jc. tjj 

jUlC (jt J54 il)'^ 

^^‘ Jdll 

Li“ ^aiuij 

kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Umar Al 'Adani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdul Karim Abu 
Umayyah] dari [Hassan 
bin Bilal] dari ['Ammar 
bin Yasir]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Umar] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Sa'id 
bin Abu 'Arubah] dari 
[Qotadah] dari [Hassan 
bin Bilal] dari ['Ammar 
bin Yasir] ia berkata; 
"Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyelah- 
nyelah jenggotnya." 

424 

L^ S JJ^' 

^ ^jc. 

gUui 

auI ^'tVi jiil ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Khalid Al Qazwini] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] dari 
[IsraTl] dari [Amir bin 
Syaqiq Al Asadi] dari 
[Abu WaTl] dari 
[Utsman bin 'Affan] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu lalu 
menyelah-nyelah 
jenggotnya." 

425 

Ij-a^ ^ <>Ill .1^ ^ .'l<^^ a llj.lk 

(jJ (_>^i tjJ 9:Jj Oi (j^ 

jil (jj liiia. lillLo 

lillLa (jj ^_)jiji jjC. 4j jj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Hafsh bin 
Hisyam bin Zaid bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



^ 'J-N. \ ^ ‘ 

Anas bin Malik] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Katsir Abu An Nadir] 
dari [Yazid Ar Raqasyi] 
dari [Anas bin Malik] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika berwudlu 
selalu menyelah-nyelah 
jenggotnya, dan 
merenggangkan jari- 
jemarinya dua kali." 

426 

.1^ I2j.ik jLdC ^ uj.ik 

^£.1 jjVI lljia. t _ IJJ^ 

(jj .1^1 jil iJjSk 

J 3^ ut' 

1 j| 4ll ^U.1 4ll 

^ ii3^)*JI (_ya3U ^.Jjja jlc, i21 JC. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Humaid bin Habib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Qais] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila 
berwudlu selalu 
menggosok kedua pipi 
lalu menyelah-nyelah 
jenggotnya dengan 
jemarinya dari bawah." 

427 

^3^1 4ll ^jj (Jja-ojoil U!i.lk 

3^ Siki 3jik 

^^^11311 t-JjLLill (jj (Jj.-alj Uj.lk. 

L)^ * L)^ 

Lja^ ^ Jdll ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abdullah Ar Raqqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Rabi'ah Al Kilabi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kami [Washil bin Sa'ib 

Ar Raqasyi] dari [Abu 
Saurah] dari [Abu 

Ayyub Al Anshari] ia 
berkata; "Aku melihat 
Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham 
berwudlu seraya 
menyelah-nyelah 
jenggotnya." 

428 

(jLajLoi U!i.lk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ar Rabi' 
bin Sulaiman] dan 
[Harmalah bin Yahya] 
keduanya berkata; telah 
mengabarkan kepada 
kami [Muhammad bin 
Idris Asy SYafi'i] 
berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari ['Amru bin Yahya] 
dari [Bapaknya] 
bahwasanya ia berkata 
kepada [Abduhah bin 
Zaid] -dia adalah kakek 
'Amru bin Yahya- 
berkata; "Bisakah 
engkau memperlihatkan 
kepadaku bagaimana 
Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham 
berwudlu?" Abduhah 
bin Zaid menjawab; "Ya, 

" lalu ia minta 
diambilkan air wudlu, 
kemudian ia 
menuangkan air ke 
tangannya seraya 
membasuh kedua 
tangannya dua kali, 
berkumur dan istintsar 
(mengeluarkan air dari 
hidung) tiga kali, 
membasuh wajah tiga 

(jj lijikl Vli (jJ 

L)t isi^ iSi LW 

jA J j lW 4ll Jll 

3a JJ^ ^ 

(jli i_a^ ljJ 

(JIIb ^ILjj ^ 

C-jJ-iajJ ^aJU Jjj ^ .li^ 

(ijLiii Aji ^ 

(jJa-ojJaAJ ^ 

^ lj!xi ^ liiiu 

AjujI^ TCjudJa ^ 

4_uii^ 1 ijj 

LaAJj ^ ^1 Lo^ (IjA j ^ 

!i gliil ^1 

AjI^^ (Jtur. ^ Aja 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




kali, membasuh kedua 
tangan hingga siku dua 
kali-dua kali, kemudian 
mengusap kepalanya 
dengan kedua tangan 
dimulai dari bagian 
depan kepala ke 
belakang lalu kembali 
lagi ke tempat semula. 
Setelah itu membasuh 
kedua kakinya." 

429 

Ijjii (jj jji Ujik 

ijj 

(jj jc fUaC 

<)iil ^ LVi 4il 

o> 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad bin Al 
'Awwam] dari [Hajjaj] 
dari ['Atho'] dari 
[Utsman bin ’Affan] 
berkata; "Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwudlu lalu mengusap 
kepalanya satu kali." 

430 

jji Uiiik [^j^\ jUa lijik 
(3^1 

^1 (l]j^ J L)t 4^^ 

0^^ ^juiA ^aLjJj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As S ani] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Ahwash] dari [Abu 

Ishaq] dari [Abu 

Hayyah] dari [Ali] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengusap 
kepalanya satu kali." 

431 

tjj t 

<-aijjj L)^ 

CjLyil tjJ <-*iiuJ 

^aijjjj 

0^^ 4_uii^ LijajJ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Harist Al Mishri] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Rasyid 
Al Bashri] dari [Yazid] - 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




mantan budak Salamah- 
dari [Salamah bin Al 
Akwa'] ia berkata; "Aku 
melihat Rasulullah 
shahahahu 'alaihi 
wasaham berwudlu lalu 
mengusap kepalanya 
satu kali." 

432 

jc Vla aia-o (jj 

<-uji^ ^'n)A°i ^aiuij 

g^> 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ah bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j dari 
[Sufyan] dari [Abduhah 
bin Muhammad bin 

Aqil] dari [Ar Rubayyi' 
binti Mu'awwidz bin 
Afra'] ia berkata, 
"Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham 
berwudlu lalu mengusap 
kepalanya dua kali." 

433 

^ ijjik 

(^' L)^ L>^J^] tjj 

L)^ ^dLil 

^1 ^jc. ^UjJJ (jj ^UaC. 
iiiil i)ill 

l' aU A. J 

Lo^UaUj Lo^^Ua 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abduhah bin 

Idris] dari [Ibnu 'Ajian] 
dari [Zaid] dari [Atho' 
bin Yasar] dari [Ibnu 
'Abbas] berkata; 
"Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham 
mengusap kedua 
telinganya bagian dalam 
dengan kedua jari 
telunjuk, dan bagian 
belakang dengan dua ibu 
jarinya, hingga beliau 
mengusapnya luar dan 
dalamnya." 

434 

Ujii “Lj^ (jj _jjl uiiaa. 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



^ ^ Uj.lk 

kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad bin 

Aqil] dari [Ar Rubayyi'] 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu lalu 
mengusap kedua 
telinganya pada bagian 
dalam dan luarnya." 

435 

^ i!)j 

^ .1^ ^jc, ^ 

C±u tjc- tjj 

tjji 

^ ‘ ^ Jdll ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
Hasan bin Shalih] dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin Aqil] 
dari [Ar Rubayyi' binti 
Mu'awwidz bin Afra'] ia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu lalu 
beliau memasukkan 
kedua jarinya ke dalam 
lubang telinga." 

4.iji ijjs^ ^ 4 j» J1 ^1 

436 

UjI^ yuaC~ ^ ^ 

^ L>^ jU^ tjj JJJ^ 

^ ^l.lLall ^jC. o^>>nio ^ 
iiill ^iiil ^Cj^^-laLo 

^JUdX^ Lld^ *^ ^ 

Lo^UaUj LoA^Ua 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hariz bin Utsman] 
dari [Abdurrahman bin 
Maisarah] dari [Al 
Miqdam bin Ma'dikarib] 
berkata; "Rasulullah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu, lalu 
mengusap kepalanya dan 
kedua telinga baik luar 
maupun dalamnya." 

437 

Uj.lk ,'IJir 111 ^ Uj.lk 

Sjili jc. siijl j (Ji Ij j 

^ j ^ (jt 

(Jlllll jj j (jj 4il .ijt (jc. 
jiililj 'ulc. iill ^U<-| <)Ill (JjjolJ 
O^i^i L>^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Zakaria 
bin Abu Za'idah] dari 
[Syu'bah] dari [Habib 
bin Zaid] dari [Abbad 
bin Tamim] dari 
[Abdullah bin Zaid] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kedua telinga termasuk 
bagian dari kepala." 

438 

jULk lil^i jU j ^ lijSk 

i> ^J (j^ (> fy J L)j 

(jfcbil (jc. 

jiiulj 'uic. iill <)Ill (3jjalJ 

(jlSj (_>ui^l (j« 0^3**^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ziyad] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Hammad bin 

Zaid] dari [Sinan bin 
Rabi'ah] dari [Syahr bin 
Hausyab] dari [Abu 
Umamah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kedua telinga 
adalah bagian dari 
kepala." Dan beliau 
mengusap kepalanya 
satu kali serta mengusap 
dua daun telinganya." 

439 

Ujlk iiy .'l<^^ ^ ijjlk 

1 (j(lLa^l (jj 

^ (^ ^1 ^ (^ 

LW 

(juii^ tjc- 

*^ AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

^ gU^Vl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Amru bin Al 
Hushain] berkata, telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah bin ’Ulatsah] 
dari [Abdul Karim Al 
Jazari] dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kedua telinga 
adalah bagian dari 
kepala." 

440 

^ Uj.lk ^ .^<'->'1 

1^ jj lh' 

^ 

^ jiul jl.i4 

(JlLs ^iLij 4.j]c. ^1 

J ^IjLal 

^ 4 «U II ^ 

U!i.lk 4j^ u!i.lk 
i'jLj jSia 4ji^ ^jj| 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mushaffa Al Himshi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Himyar] dari [Ibnu 
Lahi'ah] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Yazid bin 'Amru Al 
Ma'afiri] dari [Abu 
Abdurrahman Al 

Hubuli] dari [Al 
Mustaurid bin Syaddad] 
ia berkata; "Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwudlu lalu menyela 
jari-jari kakinya dengan 
jari kelingkingnya." Abu 
Al Hasan bin Salamah 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Khazim bin Yahya 
Al Hulwani berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami Qutaibah 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Ibnu Lahi'ah lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana hadits di 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




atas." 

441 

^ Ujik 

^ Alakil .iic. .iJtjal u!i.lk 

l> (> 

Ajk. 

(Julla (jjl jjc. Sjiijill 

jiiulj 4ll 4ll (JjjolJ 

'aM f.^'1 i4i^ 1 jj 

^LLal ^Loll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'd bin Abdul 
Hamid bin Ja'far] dari 
[Ibnu Abu Az Zinad] 
dari [Musa bin Uqbah] 
dari [Shalih] mantan 
budak At Tau'amah, dari 
[Ibnu Abbas] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila 
kamu ingin mendirikan 
shalat maka 

sempurnakanlah wudlu, 
dan jadikanlah air di 
antara jari-jari tangan 
dan kedua kakimu." 

442 

ijjii t_5ji (jj jji iijia. 

(^Uall (jj 

jj jc. JJjS jJ (JjaJojoil 

(JlUil 4^1 jj ojlLa (jj ia^ 

4.j1c- Jdll ^ i Jdll 
jU (JiLj ?.jjj3^l ijjoil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sulaim 
Ath ThaTfi] dari [Isma'il 
bin Katsir] dari [Ashim 
bin Laqith bin Shabrah] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sempurnakanlah wudlu 
dan sela-sela-lah antara 
jemari." 

443 

^ .1^ 1 

A ^ ^)Ja*Jo Uj.1^ 

|*il J (^ ^ ^ 

J ^ 

jiil 4il (JjjoiJ jl^i jc. 

LjajJ 1 jJ jl^ AjIc. 

AJ^\^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Malik bin Muhammad 

Ar Raqasyi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ma'mar 
bin Muhammad bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




Ubaidullah bin Abu 

Rafi'] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari 
[Ubaidullah bin Abu 
Rafi'] dari [Bapaknya] 
berkata, "Jika berwudlu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selalu 
menggerak-gerakkan 
cincinnya." 

444 

^ ^jc- ^J) \tn\A ^jc- ^UiuJ 

M ^ ^ jc l^lLy 

^1 Jjijj jj^ Cm 

A Ae^. ^ i 

Jlia ^ j]j (jjijjaJjJ 

Ijjit u J jUlI jj.0 (-jllcbU (Jjj 
lJj.lk ^Uakll 
^ .1^ lj!i.lk 

(jC. Cm -4^ Uj.lk 

L)f jM[ L^ »J 

j_jiLa 4ll J JJJ J Jls tillll SjijLc. 
(jj (_ 'Ur-^ (Jjj ^ijjj 

jllll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Manshur] 
dari [Hilal bin Yasaf] 
dari [Abu Yahya] dari 
[Abdullah bin 'Amru] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat suatu 
kaum yang sedang 
berwudlu, namun tumit- 
tumit mereka masih 
kering, maka beliau pun 
bersabda: "Tumit-tumit 
yang tidak terbasuh air 
wudlu akan masuk 
neraka, sempurnakanlah 
wudlu kalian." Al 
Qaththan berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Hatim 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abdul Mukmin bin 
Ali berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abdus Salam bin 
Harb dari Hisyam bin 
'Urwah dari Bapaknya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




dari Aisyah ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tumit-tumit 
yang tidak terbasuh air 
wudlu akan masuk 
neraka." 

445 

^ jjI Ujik J ^ 

LW 

<jijl^ <Jaijjj ^jC. 

AJjI ^ “ 1* <01 n 

tJjj ^ 

jUll ^ j*il 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Raja' Al Makki] dari 
[Ibnu Ajian]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dan [Abu Khalid bin 
Ahmar] dari 
[Muhammad bin Ajian] 
dari [Sa'id bin Abu 

Sa'id] dari [Abu 

Salamah] ia berkata; 
[Aisyah] melihat 
Abdurrahman sedang 
berwudlu, lalu ia 
berkata; 

"Sempurnakanlah 

wudlumu. 

Sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Araqib (urat di atas 
tumit) yang tidak 
terbasuh air wudlu akan 
masuk neraka." 

446 

^1 ^ 1^11:41 ^ ^ i''’:''^ 

jjj jj_^l .1^ Uj.lk <_Jjljjill 

(jc. 4.^1 jjc. (Jj^-u Ujia. jllaJall 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



^j-0 ^ ^ Jjj (JI 3 

jiiii 

Malik bin Abu Asy 
Syawarib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz Ibnul 
Mukhtar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Suhail] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tumit-tumit 
yang tidak terbasuh air 
wudlu akan masuk 
neraka." 

447 

Ijjii (jj jji Ujik 

0^ t3^] jji 

(jj 

Jiill Cja^AjuJU 

Jjj 

jlill ^j-o L^l jsLU 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Sa'id bin Abu Karib] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
ia berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Araqib (urat di atas 
tumit) yang tidak 
terbasuh air wudlu akan 
masuk neraka." 

448 

q\Jc^j ^Lailc. ^ ^jjjuaLll ru'\^ 

yjL!i\ J 

J*4iVl (1)^ 

^LL ji4VI ^1 ^ jjI 

Jjjjj ^311 (jj 
^ J 4 U»^ ^1 

^3-0 l^jat-ojuJ^V^A lA 
*^AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 
i_jUc.bU (Jjj (iJl^ 

jUll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al 'Abbas 
bin Utsman] dan 
[Utsman bin Isma'il Ad 
Dimasyqi] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaibah bin Al 
Ahnaf] dari [Abu Sallam 
Al Aswad] dari [Abu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Shalih Al Asy'ari] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Abdullah Al 
Asy'ari] dari [Khalid bin 
Al Walid] dan [Yazid 
bin Abu Sufyan] dan 
[Syurahbil bin Hasanah] 
dan ['Amru bin Al 'Ash] 
semuanya mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 
"Sempurnakanlah 
wudlu, tumit-tumit yang 
tidak terbasuh air wudlu 
akan masuk neraka." 

449 

Ujik (jj Uiiik 

(3^! 

tliaJjj lllt (Jlul jJll 4^ 

(Jla p ^1 (Jjoiii 

■Spj J djjijl 

^iuij ajIc. <4iI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Abu Hayyah] ia 
berkata; Aku melihat Ali 
berwudlu, lalu ia 
membasuh kedua 
telapak kakinya hingga 
mata kaki, kemudian 
([Ali]) berkata; "Aku 
ingin memperlihatkan 
kepada kalian tatacara 
Nabi kalian shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
bersuci." 

450 

Uj^k ^ pulA uiiAk 

^LoJC. ^ Uj.1^ ^ 

qc. $3^4^ 0^3^' 4^ cp 

3>»*^ Lja^ 

13512 4LL J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hariz bin 
Utsman] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




[Abdurrahman bin 
Maisarah] dari [Al 
Miqdam bin Ma'dikarib] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu lalu 
membasuh kedua 
kakinya tiga kali-tiga 
kali." 

451 

Ujik Ijjik 

jjk (jj ^ jj (jc- (jjl 

(jc. ^ ^ ^ 4ll 

(jjl tiiiill ^^1 

(''u'ik'l 1 jk (jc. (_jjllLia 

4il cJjlij (jt^jSi (_ 5 iil 

[jJa jj ^ jit-- Jdll ^ 1 

u! Ljj' J lUklCj 

(^j-iil VI ly (>lill 
^"iVlil^l^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu 'Ulayyah] 
dari [Rauh Ibnul Qasim] 
dari [Abdullah bin 
Muhammad bin Aqil] 
dari [Ar Rubayyi'] ia 
berkata; "Ibnu Abbas 
mendatangiku dan 
bertanya berkenaan 
dengan hadits ini, yaitu 
hadits yang 
menyebutkan bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwudlu dan membasuh 
kedua kakinya. Ibnu 
'Abbas berkata; 

"Manusia tidak 
menghendaki kecuali 
membasuh, sedangkan 
aku tidak mendapatkan 
dalam Kitabullah selain 
mengusap." 

452 

"lak « UJAk jUij (jj .'l<^k A Uj^k 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 

^jC- A jir > » 7 ^ ^ 

t'- w .fl . " ^ 

^ ^Ajjj Aji 

u**' 

\je^ ^\' 

dlljjJ^-all o!ylLalll 0^1 

ij^ UI uj) jliS 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




[Jami' bin Syaddad Abu 
Shakhrah] berkata; Di 
masjid aku mendengar 
[Humran] menceritakan 
kepada Abu Burdah 
bahwa ia pernah 
mendengar [Utsman bin 
Affan] menceritakan 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
menyempurnakan wudlu 
sebagaimana yang 
diperintahkan Allah 
maka shalat-shalat 
maktubah akan 
menghapus dosa antara 
shalat-shalat tersebut." 

453 

lijAk ^ a lijAk 

“'j ^Uj.1 ^ 

4.kiL ^1 ^ 

^ (jj, (jj ‘Jc. 

jl£ (jj J j^ 

AjIc. jill ILilLk 

AkV s5LLa ^ V 1-^) (Jlls 

jlll 1 Iij 

^ jj j j 

j^lJl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammam] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin 

Abdullah bin Abu 
Thalhah] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ali bin Yahya bin 
Khallad] dari 
[Bapaknya] dari 
pamannya [Rifa'ah bin 
Rafi'] ketika dia duduk 
di samping Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Shalat 
seseorang tidak akan 
sempurna hingga ia 
menyempurnakan wudlu 
sebagaimana yang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




diperintahkan oleh Allah 
Ta'ala, membasuh muka 
dan kedua tangannya 
hingga siku, lalu 
mengusap kepala dan 
membasuh kedua 
kakinya hingga ke kedua 
mata kakinya." 

454 

ijjii (jj jji liiia. 

LW ^j Uj.li JJiij (jj 

usik (Jll (Jla o3jl j 

(jUijol (jj ^akkJI (jt .IaL^ 
iil (_si»-a 4il Jjl'ij J 

.ikl ^ LjjaJ^ 4 .j1c. 

<k^ <J ^kaja «.La 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zakaria bin Abu 
Za'idah] ia berkata; 
[Manshur] berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Mujahid] dari [Al 
Hakam bin Sufyan Ats 
Tsaqafi] bahwasanya ia 
pernah melihat 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwudlu, kemudian 
mengambil air setelapak 
tangan dan 
memercikannya pada 
kemaluannya." 

455 

jjj 1^1 liiik 

I4j.lk <illl .1^ ^ Uj.lk 

J* ,CP L)^ lW' 

^ 4J(i1_uj1 Ujj^ (JU tjc. 

^ 

^ <^1 
u' 

Uf Cllkj ^Uajl 

(jliiaJI jji (Jla^jUa^l axJ (Jj4l 
^ ^Lk Ujlk 4 a' 111 jjj 

kkLjJ (jj 4ll Ijjlkj 

^ja 4 jL^ (jjl (jc. ^ Mijn'l 
ojkj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Muhammad Al 
Firwani] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hassan bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Lahi'ah] dari 
[Uqail] dari [Az Zuhri] 
dari [Urwah] berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Usamah 
bin Zaid bin Haritsah] ia 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 

"Jibril mengajariku 
wudlu dan 

memerintahkan agar aku 
memercikkan air pada 
bagian bawah kain 
karena (sisa) kencing 
yang keluar setelah 
wudhu." 

456 

^ L)^ LW 

AjIc- Jdll Jklil 

^jJajjll CjLJs^ I^J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Maslamah Al 
Yahmidi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Salm bin 

Qutaibah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin Ali 
Al Has 5 dmi] dari 
[Abdurrahman Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila kamu berwudlu 
maka percikkanlah (air 
pada kemaluan)." 

457 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [’Ashim bin Ali] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Qais] dari [Ibnu 
Abu Laila] dari [Abu 
Zubair] dari [Jabir] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu lalu 
memercikkan air pada 
kemaluannya." 

ijc. lija^ [Jc. ^ ^li. 

L)f L)^ (j^* 

jii Ljajilla 

^ ^ Jdll 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 


458 

Ijlii Ujik 

(jj (>■ L)j 

^ isi^ 

;^Ia jl (jk 

jl£ Uli UjlUa cluj 

^1 4ll ^jlll ^Ic. 

L a*i\t A ^kl ^ ^ ^ lil A A 

4j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Yazid bin Abu 
Habib] dari [Sa'id bin 
Abu Hind] bahwa [Abu 
Murrah] mantan budak 
Aqil menceritakan 
kepadanya, bahwa 
[Ummu Hani' binti Abu 
Thalib] menceritakan 
kepadanya, bahwa pada 
tahun penaklukan, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam masuk 
ke pemandiannya sedang 
Fatimah menutupi 
beliau. Kemudian beliau 
mengambil kain 
miliknya dan 
berselimut." 

459 

uii-lk ^ ^ c.s^ ^ 

^jj .1«^« jc. jjl Ijjia. 

*j0j LW (jj c>a^_^l ^ 

(_>^ ^ (lii^j4 ^ (jt 

iill Ul^VU iLal ^jj 

i.\ja ‘\1 

jjI ^)Jajl l^J (J-aijll 

5^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Laila] 
dari [Muhammad bin 
Abdurrahman bin As'ad 
bin Zurarah] dari 
[Muhammad bin 
Syurahbil] dari [Qais bin 
Sa'd] ia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangi 
kami, kemudian kami 
menyiapkan air 
untuknya hingga beliau 
pun mandi. Setelah itu 
kami memberikan kain 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




berwarna merah, lalu 
beliau berselimut 
dengannya hingga 
seakan-akan kami 
melihat bekas warnanya 
pada lipatan perutnya." 

460 

^ ^JUjj ^ ^jLaC-S/l 
uii^ 

4j11^ 

0^j-o Jjjj^ 1 

^Loll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 

A'masy] dari [Salim bin 
Abu Al Ja'd] dari 
[Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu ’Abbas] dari 
bibinya [Maimunah] ia 
berkata; "Ketika beliau 
mandi junub aku 
membawakan kain 
untuknya, namun beliau 
menolak seraya 
menyeka air." 

461 

jjj ia^ij jJjll (jJ j_)jiIj3l 1I liiik 
lH iJjii Vla jA jVI 

^jiLi (jc. frUat jj 

(jl^jllll jjLttlui (jc. 4 «g'r- jjj 

jiiuij 4.;^ 4ll ^_slj-a 4ll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al 'Abbas 
bin Al Walid] dan 
[Ahmad Al Azhar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
As Simth] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Wadlin bin 
'Atho'] dari [Mahfuzh 
bin Alqamah] dari 
[Salman Al Farisi] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




wasallam berwudlu lalu 
beliau membalik jubah 
wol yang dipakainya 
kemudian mengusap 
wajahnya dengannya." 

462 

^ ^ Uj^ 

Jjjj tjj 

UJ^k 1 jjI UJ^k 

J ^ iiill .1^ ^ 

Jjj ^ ^UuLjj 

(j^ L)^ ,^-^1 

^jJa (JI3 4j1c- auI ^ ^ 

(JU ^ ^jjoi^U LiJajJ 

V| V 9i> 

^1 V auI 

aJ 0.1^ ^ 

iUi l^i ^j-o ^l-o3 

^uAjuJ ^ ^1 

0 ^1 lijlk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Abdurrahman] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Ali] dan [Zaid Ibnul 
Hubab]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Amru bin 

Abdullah bin Wahb Abu 
Sulaiman An Nakha'i] 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Zaid Al Ammi] dari 
[Anas bin Malik] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
berwudlu dan 
membaguskannya, 
setelah itu membaca; 
ASYHADU ANLAA 
ILAAHA ILLAALLHU 
WAHDAHUU LAA 
SYARIIKALAH WA 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
ABDUHU WA 
RASUULUHU (Aku 
bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan yang berhak 
untuk disembah selain 
Allah Yang Maha Esa 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




dan tidak dan tidak ada 
sekutu bagi-Nya. Dan 
aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
hamba dan Rasul-Nya) 
sebanyak tiga kali, maka 
akan dibukakan 
untuknya delapan pintu 
surga, ia masuk dari 
pintu mana saja yang ia 
sukai." Abu Al Hasan 
bin Salamah Al 

Qaththan berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Nashr 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Nu'aim 
sebagaimana hadits 
diatas." 

463 

(jJ 4Jiaic. 

jc. (jj jjI lijia. 

^UaC. ^ iiiil .1^ ^jC. >»] 

^UaiJl L>^ 

iiil iiiil 

V tji Jj^ ^ ^.jjJa^l 

^1 V) 

ii Vj Ajjlijj 

1^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Alqamah 
bin ’Amm Ad Darimi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin 
'Ayyasy] dari [Abu 

Ishaq] dari [Abdullah 
bin 'Atho' Al B ajali] dari 
[Uqbah bin Amir Al 
Juhani] dari [Umar Ibnul 
Khaththab] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang muslim 
berwudlu dan 
membaguskan wudlunya 
kemudian membaca; 
ASYHADU ANLAA 
ILAAHA ILLAALLHU 
WA ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
ABDUHU WA 
RASUULUHU (Aku 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan yang berhak 
untuk disembah selain 
Allah. Dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad 
adalah hamba dan Rasul- 
Nya), kecuali akan 
dibukakan untuknya 
delapan pintu surga, ia 
masuk dari pintu mana 
saja yang ia suka." 

464 

Ijjii (jj jji Ujik 

jjjiJI ^ (jt ^1 ^ 

UJ.li a'l 

A^\ jc 

‘ j 

jjil jdil X \ 

^ «.La ^ 

<j [jjajjja jj.0 jjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin 
Abdullah] dari [Abdul 
Aziz bin Al Majisyun] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Yahya] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abdullah bin Zaid] 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangi 
kami, lalu kami 
mengeluarkan air dalam 
bejana kecil dari 
tembaga hingga beliau 
berwudlu dengannya." 

465 

L-bollS ^ ^ (_JjixJ lijAk 

'1«^^ jjj jj^^l .1^ ls.lk 
jic. (jj jc. 

<)ill (jj (jj ^ l^j (jt 

4^ j (14 5*' il)^ (^ 

CjIU jj.0 

X\:.'^ AjIc- Jdll ^ i Jdll 
aJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad bin Ad 
Darawardi] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Ibrahim bin 
Muhammad bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Abdullah bin Jahsy] dari 
[Bapaknya] dari [Zainab 
binti Jahsy] bahwasanya 
ia mempunyai bejana 
dari tembaga, ia berkata; 
"Aku biasa merapikan 
rambut Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan bejana 
tersebut." 

466 

(jj ^ jj 

ij^ U^6 jjjA L)^ 

J iiiajJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Syarik] dari [Ibrahim 
bin Jarir] dari [Abu 

Zur'ah bin 'Amru bin 
Jarir] dari [Abu 

Hurairah] berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu 
dalam mangkuk kecil 
dari tembaga." 

467 

^ J ^ l!)j J* 

Uj^k Vli ^ 

^jjjjVI tjC. ^jC- 

jil J J^J 4j^lc. 

^lulj 

^J f 

(JU ^jjosUJflll (JliljJajJJ 
'^TfcU» jA J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 

A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Al Aswad] dari 
[Aisyah] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidur 
hingga terdengar tarikan 
nafasnya, kemudian 
beliau bangun dan shalat 
tanpa berwudlu terlebih 
dahulu." Ath Thanafusi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




berkata; Waki' berkata; 
"Maksudnya bahwa 
beliau dalam keadaan 
sujud." 

468 

(jj (jj 4il .ijc iJjSa. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Amir bin Zurarah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Zakaria 
bin Abu Za'idah] dari 
[Al Hajjaj] dari [Fudlail 
bin 'Amru] dari 
[Ibrahim] dari 
[Alqamah] dari 
[Abdullah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidur 
hingga terdengar tarikan 
nafasnya, setelah itu 
beliau shalat dan tidak 
berwudlu." 

lW j Oi ® j' J j 

(JjjjaS (jC. (jC- Sijl j 

fJiLa JjLiJ ^ 

469 

(jj ^Lt (jj 4il liiia. 

i> f> 00 j 

L)C jlai (^i (^ ji 
(^jUiijVi ejj^ (^^ (jj 

lw' l> (jj t> 

jA J (Jjjljt 

AjIc. iiil 

4“j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Amir bin Zurarah] 
dari [Ibnu Abu Za'idah] 
dari [Huraits bin Abu 
Mathar] dari [Yahya bin 
Abbad Abu Hubairah Al 
Anshari] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 

Abbas], ia berkata; 
"Begitulah beliau tidur, 
yakni dalam keadaan 
duduk." Yang dimaksud 
adalah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." 

470 

(^ilaUI (^ Ujjl^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mushaffa Al Himshi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah] dari 
[Al Wadlin bin 'Atho'] 

^ ^ UijQ"v ^ c-UaC- ^ 

l] ,0 j (jOOa (^1 (^ (^C (jC. 
(JU ^ijjjj ^iiil ^^-iLa i)ill 

^ AjuJI c-l^^ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 













IbnuMajah 1-1000 




dari [Mahfuzh bin 
Alqamah] dari 
[Abdurrahman bin A'idz 
Al 'Azdi] dari [Ali bin 
Abu Thalib] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Mata adalah 
tali penutup dubur, maka 
barangsiapa tertidur 
hendaklah ia wudlu." 

471 

Uiiii. aj^ (jj jji liiia. 

^[c. (jc. 

(Jllic jljila jc J j 

jiiulJ A;^ 4ll 4ll (JjJOlJ 

Ajilj ulUa. ^3^ V 31 
(j£i (3“ 

e jjj J jjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [’Ashim] 
dari [Zirr] dari [Shafwan 
bin 'Assal] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan agar 
kami tidak melepas khuf 
kami selama tiga hari 
kecuali jika junub. dan 
tetap dibolehkan 
memakai karena sebab 
buang air besar, buang 
air kecil dan tidur." 

472 

(jj Adilll ^ ^ 1 ^ 

^jc. L>^ uj^k 

^jc- 4^1 ^jc- lH 

oj^ u'j>® 

^'*Vi -iiil (Jliilli 

l^j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Idris] dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Bapaknya] 
dari [Marwan Ibnul 
Hakam] dari [Busrah 
binti Shafwan] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




"Jika salah seorang dari 
kalian menyentuh 
kemaluannya hendaklah 
berwudlu." 

473 

UJ^k J ^ ^ > njr^ ^ tj*Ja Uj^k 

^'g ^ 

^jc. Uj.0-^ ^ liilk 

^ (jj (jji 

^ A ^jC- 

tjj tjj 

Jh\ (3^ 

(jjix 1 jlj * ^' ‘'^ ^ Jdll 

i jjJa^l AjiaLa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir Al 
Hizam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'n bin Isa]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Nafi'] dari [Ibnu Abu 
Dzi'b] dari [Uqbah bin 
Abdurrahman] dari 
[Muhammad bin 
Abdurrahman bin 
Tsauban] dari [Jabir bin 
Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
menyentuh 
kemaluannya, maka 
baginya wajib 
berwudlu." 

474 

Ujii (jj uiiAa. 

IJjik J ^ jjLala ^jj 

jjj jjjjjj (jj (jj 4il .ijc 

lW ^'^>»^111 ^1 jSi 

^ ^ 
ClijLkJl ^ iilill IJjik 

^UijjJ ^1 ^ AjjjJJC- ^jC- 

Cist-ojuujlU ^jc- 

^jJa ^' ‘'j; ^ Jdll ^ ^ Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'alla bin 
Manshur]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Ahmad bin Basyir bin 
Dzakwan Ad Dimasyqi] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Muhammad] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Haitsam bin 
Humaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al 'Ala' bin Al 
Harits] dari [Makhul] 
dari [Anbasah bin Abu 
Sufyan] dari [Ummu 
Habibah] ia berkata; 

Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menyentuh 

kemaluannya, hendaklah 
ia berwudlu." 

475 

.ilC. Ijiilk lijSk 

jjj iiil (jc. tjj ^51141 

jUii ^ 

4ll ("'T <Mn'l3 4 jjjI 

C)^ 

11^jJ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdus Salam bin 
Harb] dari [Ishaq bin 

Abu Farwah] dari [Az 
Zuhri] dari 

[Abdurrahman bin Abd 
Al Qoriy] dari [Abu 
Ayyub] ia berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menyentuh 
kemaluannya, hendaklah 
ia berwudlu." 

476 

^ ^ c.5^ ^ 

i‘'\f (Jla tjj UJ^k 

(3c. (jila 4w crt^ 

^1 j3jI Clut.xjuJll 

(JJiM (^jC- (JjjuJ ^ 

jA l-o^l ^ jjJaj (Jl^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Jabir] berkata; aku 
mendengar [Qais bin 
Thalq Al Hanafi] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang hukum 
menyentuh kemaluan, 
maka beliau menjawab: 
"Tidak ada kewajiban 
wudlu karena ia adalah 
bagian dari tubuhmu." 

477 

^ ^ 1 uW 

uiiAk (jJ L>^ 

L>J u'j>® 

iiil iiiil (JIjjJU 

LajI Jlia (jji-o {jC" ^lljjj 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] dari [Ja'far 
bin Zubair] dari [Al 
Qasim] dari [Abu 
Umamah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang hukum 
menyentuh kemaluan, 
lalu beliau menjawab: 

"Ia hanyalah bagian 
darimu." 

478 

Ujlk ^bLal) ^ A Ujlk 

^ a ^jC’ A njf:. ^ 

4Jaluj ^jc. <Jiiaic. 

(> ^ (jj 

illl j_si-a <^5^i U^® J:i J* 

Ula Iju>iJ^ (JU 

lij Ij ^ ^aXA^l 

iill iiiil cF" *--'i*-^**i 

a1 4-1 jjJaJ iii lij^k ^iuij <yc. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari 
[Muhammad bin 'Amru 
bin Alqamah] dari [Abu 
Salamah bin 

Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




"Berwudlulah kalian dari 
sesuatu yang telah 
diubah oleh api." Maka 
Ibnu 'Abbas pun 
bertanya; "Apakah kami 
juga berwudlu karena air 
hangat?" Abu Hurairah 
lalu berkata kepada Ibnu 
Abbas; "Wahai putra 
saudaraku, jika engkau 
mendengar hadits 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
janganlah membuat 
perumpamaan- 
perumpamaan." 

479 

^jc- ^ lilil S-A J 

<j^lc- ^jc- ^ ^ £ > h 

4j1c- Jdll Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 

Wahb] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Yunus bin Yazid] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[’Urwah] dari [Aisyah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Berwudlulah dari 
sesuatu yang tersentuh 
oleh api." 

480 

^ ^12ua lijik 
^ (jj ^ 

liiiLo ^ 

(3j^j 

t**!-! ^>n ^ 

^ ■ ■'jj 4 j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Khalid Al Azraq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Yazid 
bin Abu Malik] dari 
[Bapaknya] dari [Anas 
bin Malik], Yazid 
menuturkan; dia 
meletakkan kedua 
tangannya di kedua 
telinganya, dan berkata; 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




diamlah kalian berdua, 
sekiranya aku tidak 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Berwudlulah dari 
sesuatu yang tersentuh 
oleh api." 

481 

ijjii (jj jji 

dlL&ui jjc. 

C>“^ (jji (jt 5Ji^ 

iii jsvil 

AjJj ^ UjS 

silLJi Ji p 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Simak bin Harb] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas], ia menuturkan; 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam makan kaki 
kambing, lalu beliau 
mengusap kedua 
tangannya dengan kain 
yang ada di bawahnya 
dan bergegas 
menegakkan shalat." 

482 

^ lijik 

tjc. 

tjJ J^)^J 

^JC^ LW ^ L>J ‘=*^l 

iill ^JiLa l^\ (^Vll 4ll ^ (jj 

1J h >tjJJ \ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dan ['Amru 
bin Dinar] dan 
[Abdullah bin 
Muhammad bin 'Aqil] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
ia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Abu Bakar 
dan Umar makan roti 
dan daging, namun 
mereka tidak berwudlu." 

483 


Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



ts J* lijla. jjVi lijla. 

^ il£=JI UJa ^1 

JJMC- (jj ja*^ lliajjV 

^ (^1 
*^ AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

jlill cllj^ ILq UilsLia (3S! 4j! 

Jll jlliaJjJ P 

lil J (jj 4il (jj 

4U j 

kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Az Zuhri] berkata; 
Aku menghadiri jamuan 
makan malam Al Walid 
atau Abdul Malik, ketika 
waktu shalat tiba aku 
berdiri dan berwudlu, 
maka berkatalah [Ja'far 
bin 'Amru bin 

Umayyah]; "Aku 
bersaksi atas [bapakku], 
bahwa ia bersaksi atas 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam; 
bahwasanya beliau 
makan makanan yang 
telah diubah oleh api, 
kemudian beliau shalat 
dan tidak berwudlu." 

[Ali bin Abdullah bin 
'Abbas] berkata; "Aku 
bersaksi atas [bapakku] 
seperti itu pula." 

484 

Ijiilk ^ULall ^ .'l<^^^ lijSk 

LW ^>a*^ ijc. (JjaJojaij ^jj ^La. 

(j^ tp L)^ 

4 aUo ^1 duj j (jC. 

4il J ^fjJla 4joioi jjc. 

t ^4jalJ 4.jlc- ^1 

tLa (Jjiij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin Isma'il] 
dari [Ja'far bin 
Muhammad] dari 
[Bapaknya] dari [Ali 
Ibnul Husain] dari 
[Zainab binti Ummu 
Salamah] dari [Ummu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Salamah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam diberi 
hidangan kaki kambing, 
kemudian beliau makan 
dan shalat tanpa 
menyentuh air." 

485 

Ijjii (jj jji Ujik 

(jj 

Ijlii (jj (jc. AlajJi 

jLLajSi 1 (jLttijll jjj 
iill 4ll ^ 

1 jij ^ ^'J"»- ^ jW 

^ g.1 

(jJjLiJ V] (ils A «T liL ItJ 

Uj i^glLai ^ eli 

g jiiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Busyair bin Yasar] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Suwaid bin An 
Nu'man Al Anshari]; 
bahwasanya para 
sahabat berangkat 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menuju 
Khaibar, dan ketika 
mereka sampai Ash 
Shahba' beliau shalat 
ashar. Kemudian beliau 
minta dihidangkan 
makanan, namun beliau 
tidak mendapat hidangan 
kecuali sawiq hingga 
para sahabat ikut makan 
dan minum. Setelah itu 
beliau minta dibawakan 
air, kemudian beliau 
berkumur lalu berdiri 
dan shalat maghrib 
bersama kami." 

486 

^ .iic. ^ .'l<^^^ iJjSk 

jjj .1^ Uj.lk <_Jjl Jjjill 

(jc. Ajji (jc (Jj'^ ■" 

(^La ^1 

oUi i_ijS (JSl (iiuij 4.^ iiil 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu Asy 
Syawarib] berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kami [Abdul Aziz Ibnul 
Mukhtar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Suhail] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam makan 
kaki kambing, lalu 
beliau berkumur, 
mencuci tangan dan 
shalat." 

487 

ijjSi (jj jj! liiSa. 

lW 4il 

4ll ^LIC. (jc Jjiic-Vl liSlk Vli 
^ (jc ^1 ^ ^ 

(jJ 

AjIc. iill iiiil (JIjjJU 

^ jjc jiiliij 

Ljia IjiliaJjj (Jlia (J^V^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Idris] dan [Abu 
Mu'awiyah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abdullah bin Abdullah] 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Laila] dari [Al 

Bara' bin Azib] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang wudlu karena 
makan daging unta, 
maka beliau menjawab: 
"Berwudlulah kalian 
karena memakannya." 

488 

0^1^ 1 LW 

j_yj| (jj CLlaJii (jc J^l jjoilj 

ll)^ fUiiill 

Cj3-Vli jt 

Vj lJ^V' of 0^ 

*’'* L>^ LjaJ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Za'idah] dan 
[Isra'il] dari [Asy'ats bin 
Abu Asy Sya'tsa'] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




[Ja'far bin Abu Tsaur] 
dari [Jabir bin Samurah] 
berkata; " Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kami 
untuk berwudlu karena 
makan daging unta, dan 
tidak berwudlu karena 
makan daging kambing." 

489 

jUc lljlk 4il . 4 ^ (jj 

^ (jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ishaq 
Al Harawi Ibrahim bin 
Abdullah bin Hatim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad Ibnul 
Awwam] dari [Hajjaj] 
dari [Abdullah bin 
Abdullah] mantan budak 
bani Hasyim, -ia adalah 
seorang yang dapat 
dipercaya dan Al Hakam 
mengambil hadits 
darinya, - dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Usaid bin 
Hudlair], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
kalian berwudlu karena 
susu kambing dan 
berwudlulah karena susu 
unta." 

Cl^J ^ lW 

^ic. ^£^1 jl£j ^ 

idll (JlilU ^ 

(j* IjjlajJj ^4ill (jUii IJA 

0 ^'^ ' ' 

490 

Jjjj Uj.i£. ^ .'l<^^^ Uj.lk 

.llLL (jc 4^ u!i.lk 4 jJ :lic. jjj 

(^ 3^ (j^ ^ (j^ 

‘ _ 'M ^.'1 ^jj f,UaC. (jt 3 
jljJ jjj LJjLaJl C.,l«.Ajal Jla 

^ 4ll . 1 ^ (" 'T «111 

Jdll ^ i Jdll ^ 3^3 1 ** 1 * ^ ‘ 

(j .0 1 j'i 1 'i-i^ 4jic. 

(j .0 IjlIiaJjjj Vj ^ 3 ^ 

(jUli (jf IjjliajJj ^ajaJ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Abdu 
Rabbih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah] dari 
[Khalid bin Yazid bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 



tj-o IjljJajJ Vj 

Vj IjLaJ 

Umar bin Hubairah Al 
Fajari] dari ['Atho' bin 

As Sa'ib] ia berkata; aku 
mendengar [Muharib bin 
Ditsar] berkata; aku 
mendengar [Abdullah 
bin Umar] berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Berwudlulah kalian 
karena daging unta, dan 
jangan berwudlu karena 
daging kambing. 
Berwudlulah kalian 
karena susu unta, dan 
jangan berwudlu karena 
susu kambing. Dan 
shalatlah kalian di 
kandang kambing, dan 
jangan shalat di kandang 
unta." 

491 

^ lijAk 

jli 

A^JC. (jj ^1 ^ jj ^1 jc 

iil (_sij-a jLjljC. (jjl jc. 

jj.» 1 jjJaAjJai (JU 4.jic. 

Telah meneeritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibarhim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Az Zuhri] dari 
[Ubaidullah bin 

Abdullah bin ’Utbah] 
dari [Ibnu Abbas] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Berkumur- 
kumurlah kalian karena 
susu, sebab di dalamnya 
terdapat lemak." 

492 

Ujii (jj uiiia. 

jj lW 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 

^ (jj 0Jji (_54'^ ‘tJJ^ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



4 jt-a j ^ 

AjIc. iill 

jjil jdil ^ ‘ 

lil ^luij 

Lajuj^ 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] dari [Musa bin 
Ya'qub] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Ubaidah bin 
Abdullah bin Zam'ah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Ummu Salamah] istri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia 
menuturkan; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila kalian 
meminum susu, maka 
berkumurlah, karena ia 
mengandung lemak." 

493 

L)^ 

(jc Ajj! jjc ^.IclLll .iLul 

4.;^ 4ll ^U.-| 4ll (Jjjolj jjlAik 
(j^l ijA IjjJaAjJai Jll jiiuiJj 

ULiJ ^ (jU 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Muhaimin 
bin 'Abbas bin Sahi bin 
Sa'd] dari [Bapaknya] 
dari [Kakeknya] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Berkumurlah 
kalian karena susu, 
sesungguhnya ia 
mengandung lemak." 

494 

^ ‘ ‘'j ^ 

^14^ tjjl ^ lJJ <klj 

<.^ ^Lo ^ tjc- 

dlll *^■ ■'jj 4 j 1 c- Jdll Jdll 

(^UiJ Ic-^ ^ cj^ 

LaLj^ <1 ^1 (Jl^j oll O^AjJaA^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Ibrahim As Sawwaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ad Dlahhak bin 
Makhlad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zam'ah bin 

Shalih] dari [Ibnu 

Syihab] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata; 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerah susu kambing 
dan meminumnya. 
Kemudian beliau minta 
diambilkan air lalu 
berkumur-kumur seraya 
bersabda: 

"Sesungguhnya ia 
mengandung lemak." 

495 

Lffi'' CP 

CP Cm ‘‘JP Cp 

<)Ill u^Ca 4ll (Jjjjij jji<jijlc. 

lliaji o^lLoil 

Cjjl vj i-<i <-i>k 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 

A'masy] dari [Habib bin 
Abu Tsabit] dari [Urwah 
bin Az Zubair] dari 
[Aisyah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mencium sebagian 
isterinya kemudian pergi 
shalat tanpa berwudlu 
dahulu," Aku berkata, 
"Bukankah yang beliau 
cium engkau sendiri?." 
Aisyah pun tertawa. 

496 

Ijjik jjJ _jji liiik 

Ip P ij^ 

J l> (jj 

4ll jjc. Iill 

LijajJJ ^l£ 4 jI i_gCt-a 

llajJJ Vj (3^ p 

^ 1-4 JJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari [Al Hajjaj] 
dari ['Amru bin S 5 m'aib] 
dari [Zainab As 
Sahmiyah] dari [Aisyah] 
berkata; "Beliau 
berwudlu kemudian 
mencium dan shalat 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




tanpa berwudlu kembali. 
Dan barangkali hal itu 
beliau lakukan karena 
aku." 

497 

IjjSi (jJ jj! liiia. 

j lW 4; jj jc ^jiiA 

^ i Jdll (J ' ‘ ‘'ii ^ 

4.^ (Jlia ^ 

15^^^ LS^J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Yazid bin Abu Zinad] 
dari [Abdurrahman bin 
Abu Laila] dari [Ali] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya 
tentang madzi, lalu 
beliau menjawab: 

"dalam masalah ini 
(hanya) wudlu, 
sedangkan mani harus 
mandi." 

498 

^ lillLo lS.1^ ^ ^Loilc. 

jii Jjjaill ^Lui jc 

^ ^l.lLa!l ^jC. tjJ ^l-ajijuJ 

Jdll ^ 

Ikj lil (Jll ^ <ji jxl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Umar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Salim Abu An 
Nadir] dari [Sulaiman 
bin Yasar] dari [Al 
Miqdad bin Al Aswad] 
bahwasanya ia bertanya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
seorang laki-laki yang 
bercumbu dengan 
isterinya kemudian tidak 
mengeluarkan mani, 
maka beliau lalu 
menjawab: "Jika salah 
seorang dari kalian 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




mendapati yang 
demikian hendaklah 
memercikkan air pada 
kemaluannya. Yakni 
mencucinya dan 
berwudlu." 

499 

jjj 4ll Alk Ujik I-JJJji iJjik. 
(jc. (jLajLoi (jj liljUUI 

^ ‘ ‘ ‘'j ^ ^ 

(jc. 4.;ui (jc (jULill (jj A^ 

(jA (^i (iiiiiii ajw (jj (j^ 
(JUkicVI Aio oIjj (_5 iiill 

A^C. jill (_jlka 4ll (J jIaj 
i^'a (j.i> Ikjl (JUs 

i_Sj£ 4ll (jjjjoi^ Ij cllk 

LojJ (Jll (_^ jj ‘ . 'J ■ 
bljjj (j.11 ^jJajj «.Ik (jA L_j£ 

(JjU-ai (_j Jj Cjjk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah Ibnul 
Mubarak] dan [Abdah 
bin Sulaiman] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Ubaid 

As Sabbaq] dari 
[Bapaknya] dari [Sahal 
bin Hunaif] berkata; Aku 
banyak mengeluarkan 
madzi hingga aku pun 
sering mandi. Lalu aku 
bertanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
menjawab: "Kamu 
cukup berwudlu dari hal 
itu," aku bertanya lagi; 
"Wahai Rasulullah, 
bagaimana dengan 
madzi yang mengenai 
kainku?" beliau 
menjawab: "Engkau 
cukup memercikkan air 
dengan telapak tangan 
pada kain yang 
menurutmu terkena." 

500 

Ujik. (_jJ| (jj Uiiik 

(jc ljj.lk ^)JU^ (jj ."^^k A 

(_ nj^ (_jji (jc (jJ (....ULj.^nli 

(> ^ (jj 

4jkij uji£ (^ (^i xLj^ 

(_jj| (Jlal 1 «ISjic ^ ^>ac 

(_gj^'A Uia ("t'lkj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] berkata, telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



ji cAlSa^j 

menceritakan kepada 
kami [Mis'ar] dari 
[Mush'ab bin Syaibah] 
dari [Abu Habib bin 

Ya'la bin Munabbih] dari 
[Ibnu ’Abbas] 
bahwasanya ia 
mendatangi Ubai bin 
Ka'ab yang waktu itu ia 
sedang bersama Umar, 
ia menemui keduanya 
dan berkata: "Aku 
mendapati madzi, lalu 
aku mencuci 
kemaluanku dan 
berwudlu." Umar 
berkata; "Apakah itu 
bisa mencukupi?" ia 
menjawab; "Ya." Umar 
bertanya lagi, "Apakah 
kamu mendengarnya 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam?" ia 
menjawab; "Benar." 

(j-o 4 "lir «.J Jll ^ Jll lillj 
r* jit-- Jdll ^ i Jdll 

^ (IJU 

501 

Ijiilk '1«^ <1 ^ Ijiilk 

is (lA»-a.iji 

(3a Ul U 4Jilj3 (jj o3jl^ 

^ (jj <-oiui 

iill ^_5ii-a (jLuil^ jjjl 

e-jlLll (3^ja (J^l (j-0 ^la jiljij 

4.^J (JjoiC ^ AikLa. ^ i>i<4 
jjj jij jji iJja^U ^ ''■“J 
<_S^ IJjlk 

(Jla i-jjjS (jt lili! (Jj^ 

jjjl (jc ^ u'1^4 IjjjS Cjj^ 

“Ulc. ^1 (j^ (_>“^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki] 
berkata; Aku mendengar 
Sufyan Ats Tsauri 
bertanya kepada 
[Za'idah bin Qudamah]; 
"Wahai Abu Shalt, 
apakah engkau pernah 
mendengar sesuatu 
tentang hal ini?" Maka ia 
menjawab; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Salamah bin 
Kuhail] dari [Kuraib] 
dari [Ibnu Abbas]; 
bahwa pada suatu malam 
Nabi shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




wasallam bangun lalu 
masuk ke kamar kecil 
dan membuang hajatnya, 
kemudian beliau 
membasuh muka dan 
kedua telapak tangannya 
dan tidur kembali." 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Khallad Al Bahili] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Salamah 
bin Kuhail], berkata; 
telah memberitakan 
kepada kami [Bukair] 
dari [Kuraib], ia berkata; 
aku bertemu Kuraib, lalu 
ia menceritakan 
kepadaku dari [Ibnu 
'Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu dia 
menyebutkan 
sebagaimana hadits 
diatas. 

502 

(jj °(J^ 
^1 ^ <iill J dllLa 

e^LLa 4.j1c. 

^ dij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
['Amru bin Amir] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selalu 
berwudlu setiap kali 
shalat, sedangkan kami 
melakukan semua shalat 
dengan satu wudlu." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


503 

^jC. 0^3^ tjj ^LajJjjj 

^l£ (3^^ 

^Jj 

l^J£ diljll^l aSm 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Muharib 
bin Ditsar] dari 
[Sulaiman bin Buraidah] 
dari [Bapaknya]; "bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu 
setiap kali shalat. Ketika 
terjadi penaklukan kota 
Makkah beliau 
melakukan semua shalat 
dengan satu kali wudlu." 

504 

^IjJ uilAk ^jJ (jJ Jj*-ojujj uilAk 
^jj (3^^aall Ujlk jill ^ 

jiiii ^ 3^^ ^^^3^^ 

L?^ ^ dilia 

^iLaJ ^Ijujj A^Ac. 

jULa UU I 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Taubah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ziyad bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadhl bin 
Mubasysyir] ia berkata; 
Aku melihat [Jabir bin 
Abdullah] melaksanakan 
beberapa shalat dengan 
satu kali wudlu, maka 
aku bertanya; "Apa ini?" 
ia menjawab; "Aku 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melakukan 
seperti ini, maka aku 
melakukan sebagaimana 
yang dilakukan oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 

505 

^Lic. Ujik ^ jittll 4j jj (jj 4il 
t ajlnr. (_yjl jc jU j (jj jtta.^1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 

^yic. jj <iill AjC. i—uLojJli (jJ.^1 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 


^ A 'a ^ L^UaLll 
d^Ljta^ll t " -V. 1 

UJs 4 ^1 jlc. ^ ^U.-ij 

LijaJ^ (_J^)iLall ‘"'^' ^■*- 

‘4. .'\-v 4 ^ ^ \ r 

4 H 1 4.jjaJj3l ^1 i^lklLal 
ji (JU siLLa d jjJa_jll 

iljis ^Jla liA yj t"i'i!-i4 

o!^LLal cAl^^ jl V (Jlls ^3tj 

Cij^J ^ bi 

x \'4jb. jJjI ^jJll 
^jjjic. 4ja t.S^ LjjaJ^ 

^ ("'jr-J bttjlj t"'! Uii^ 


menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid Al Muqri'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Ziyad] dari [Abu 
Ghuthaif Al Hudzali] ia 
berkata; "Aku 
mendengar [Abdullah 
bin Umar bin Al 
Khaththab] di maj lisnya 
dalam masjid. Tatkala 
masuk waktu shalat ia 
bangun berwudlu dan 
shalat, kemudian 
kembali ke maj lisnya. 
Tatkala tiba waktu shalat 
ashar, ia kembali bangun 
wudlu dan shalat, 
kemudian kembali ke 
maj lisnya. Tatkala tiba 
waktu shalat maghrib, ia 
kembali bangun wudlu 
dan shalat, kemudian 
kembali ke maj lisnya. 
Maka aku bertanya; 
"Semoga Allah 
memberikan 

kemaslahatan kepadamu, 
sesuatu yang wajib atau 
sunnah berwudlu dalam 
setiap waktu shalat?" ia 
menjawab; "Apakah 
kamu sudah paham 
kepadaku dan kepada 
apa yang datang 
dariku?" aku menjawab; 
"Ya." Dia berkata; 
"Tidak, sekiranya aku 
berwudlu untuk shalat 
subuh,sungguh aku 
akan melakukan semua 
shalat dengan satu kali 
wudlu selama aku belum 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




berhadats. Tetapi aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa berwudlu 
untuk setiap suci maka 
baginya sepuluh 
kebaikan, dan aku sangat 
menyukai kebaikan." 

506 

Uljji (Jll ^ULall ii Ijjik 

(jt ij J* jli (jt (jj 

4^C. (jc. ^ AUjal 

^ iii ^ (^1 ^^1 

iS^ . 1 ^ 

Lkjj V pl^\ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Az 

Zuhri] dari [Sa'id] dan 
[Abbad bin Tamim] dari 
[Pamannya] ia berkata; 
Telah diadukan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam perihal 
seorang lelaki yang 
menemui kejanggalan 
dalam shalatnya, lalu 
beliau bersabda: "Tidak, 
hingga ia mencium bau 
atau mendengar suara." 

507 

^jLaJJI iJjik <-JJ^ _jji liiia. 

jAj^i (jc. J (jc 

(_yji (jc. ‘ _ ^jj iuiLi Ijlii 

jLa ,^^1 dJiliilll £5 j.laJI Ainlii 

A hti’i'l (jc. 

^ V jui sllJI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muharibi] dari 
[Ma'mar bin Rasyid] dari 
[Az Zuhri] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Sa'id bin Al 
Musayyab] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] ia 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang perasaan ragu 
dalam shalat. Beliau lalu 
menjawab: "Jangan 
berhenti, sehingga ia 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




mendengar suara atau 
mencium bau." 

508 

^ ^ J ^ 

^0*7- ^ ^ 

^ ^ j* >» 

jc 

^_jiLa <iill (JlSojjjA 

V) f V ^1^^ 4j1c. jdil 

pj J j| 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki']. 

Dan menurut jalur yang 
lain; Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] dan 
[Abdurrahman] 
keduanya menuturkan; 
telah menceritakan 
kepada kami [ 8501 'bah] 
dari [Suhail bin Abu 
Shalih] dari [Bapaknya] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada wudlu 
kecuali karena suara atau 
Kentut." 

509 

liiiik ^'-j^ ^_5ji (jj _jji liiik 

.i^ (jc. (jil^ ^jJ (Jja-ojjiJ 
oiaJi (jc ^1 jj 

(' '*ll Mi'I Cjjl^la «.UaC. (jj J^>*C. 

^ CjI^ ^9jj ^jj Ca 

^_jlLa <iill JjJJJ ("'» «in ^_5jJ (Jll 
Vj i J^J V 

^Laiii jl ^j ijM 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ayyasy] dari [Abdul 

Aziz bin Ubaidullah] 
dari [Muhammad bin 
'Amru bin 'Atho'] ia 
berkata; "Aku melihat 
[As SaTb bin Yazid] 
mencium kainnya, maka 
akupun bertanya; 
"Kenapa?" ia menjawab; 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
wudlu kecuali karena 
bau atau suara." 

510 

^^Uil jji liilk 

a (jjjli tjJ jj Ijjik 

«dil :isc. (jj <iiil (jc j^3li 

("'4 a^iilla ^jc. ^)iC. (jj 

jiililj AJc. iill «llll (JjjolJ 

(j-0 oilalLj «.Lall jjc. (Jjjoi 

(jf ‘'-Jjjj 1-«J 

^ i Jdll hull^ 

^ i-\^\ ^ 1^1 A^ 

^ “ Ajai^jj 

(jc. ^ <dil i'''''^ 

Qi '1«^« (jc (3^^] (jj 

jjj <iill .1^ ^jj <iill jjc. ^>4*^ 

iIf 5*^ ll)^ 3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Khallad Al Bahili] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ishaq] dari [Muhammad 
bin Ja'far bin Az Zubair] 
dari [Ubaidullah bin 
Abdullah bin Umar] dari 
[Bapaknya] berkata; 

Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang hukum air yang 
berada di tanah lapang 
dan air yang dijilat oleh 
binatang melata dan 
binatang buas?" maka 
beliau pun menjawab: 
"Jika air itu mencapai 
dua qullah (tempayan 
besar) maka ia tidak 
akan najis karena 
sesuatu." Telah 
menceritakan kepada 
kami ['Amru bin Rafi'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah Ibnul 
Mubarak] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Muhammad bin 
Ja'far] dari [Ubaidullah 
bin Abdullah bin Umar] 
dari [Bapaknya] dari 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagaimana 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




hadits diatas. 

511 

IjiiSk ^glc. Uiilk 

ijc. 4 «K 11 ^ 1 

(jj «lili -4^ 

JUltI AjjI (jc ^aC. «iill 
jiiulj 4.;Jc. iill <)Ill 

^ 1^515 jl ;uii ji£ iji 

(jj (jjoiaJI 4 iiAn 

4jijlc. jjjl J 4 «1111 
jjj jUik Uiilk 1 jlli 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari ['Ashim 
Ibnul Mundzir] dari 
[Ubaidullah bin 

Abdullah bin Umar] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika banyak 
air itu mencapai dua atau 
tiga qullah, maka ia 
tidak menjadi najis 
karena sesuatu." Abu Al 
Hasan bin Salamah 
berkata; Telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Hatim 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Al Walid dan 
Abu Salamah dan Ibnu 
Aisyah Al Qurasyi 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Hammad bin 
Salamah sebagaimana 
hadits diatas. 

512 

UiiSk 1 _ IT \^a IjjSk 

(jj ^j (jj (jia.^1 :lic. 
(^ jllj (^ fUat (^ 

iill (^lla (jlj jlail 

(j^nl j-\'l (jC. (Jjjoi (iijjij 

IaJjj 4jjiall j 4 £x (jjj (_jj1 I 

\ljj 

t ** 1 \ ^ -N. ^ t ^ \ QA t ^ 'i 0 ^1^-^] 1 

J Lo Ulj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab Al Madani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Zaid bin Aslam] dari 
[Bapaknya] dari ['Atho' 
bin Yasar] dari [Abu 

Sa'id Al Khudri] bahwa 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya 
tentang telaga-telaga 
yang terdapat di antara 
Makkah dan Madinah 
yang dikunjungi hewan 
buas, anjing dan himar, 
serta hukum bersuei 
dengannya. Maka beliau 
pun menjawab: 

"Baginya apa yang 
dikandung di dalam 
perutnya dan bagi kita 
tidak menghalangi untuk 
bersuei." 

513 

ujj^ 

Ul t'*!* .otti (JU ^ ^ 

LW sJjJaj 

4.^ lili jj.ii ^_5lj Ljj^Vli 4il 
4Jc. Jli jLo^ ^4^ 

iiii 4il (3j^j t.s4^l 

V «-Uall jjj (Jlia 4.jic. 

Ijjj^l^ 1 ' ‘ ‘'l ^ 4 . .'4 n 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sinan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Tharif bin Syihab] ia 
berkata; aku mendengar 
[Abu Nadlrah] 
menceritakan dari [Jabir 
bin Abdullah] ia berkata; 
Kami sampai pada 
sebuah mata air, ternyata 
di sana terdapat bangkai 
keledai. Jabir berkata; 
Kami menahan diri 
darinya hingga 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam datang. 
Maka beliau bersabda: 
"Sesungguhnya air tidak 
menjadi najis karena 
sesuatu". Lalu kami 
mengambil dan 
meminum serta berbekal 
dengannya." 

514 

jjjjUitJlj ^ 1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



1 'l A ^ 

yAUJl 5jiUi jkLi 

iiil iiiil (J(Jl^U 

Vj ^ tj] 

a .fl* Lij c_jI& La 

bin Khalid] dan ['Abbas 
bin Al Walid Ad 
Dimasyqi] keduanya 
berkata; telah 
meneeritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Risydin] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Shalih] dari [Rasyid bin 
Sa'd] dari [Abu Umamah 
Al Bahili] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya air tidak 
bisa menjadi najis 
karena sesuatu kecuali 
bila merubah bau, rasa 
dan warnanya." 

515 

Ujii (jj uiiAa. 

(jj jc. Jji 

jj jc ‘-H 

(.lijLkJI ciuj jjc. (jjLLjJI 

^ (jj jjL^I 

dlks ^^Lalj 4.^ jill 
(_JJ1^I J (_jj]aC.1 <iill Ij 

(j.0 ^jJajj Lajj 0 Ijjj 

(^Vi (Jjj (j- Jjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Ahwash] 
dari [Simak bin Harb] 
dari [Qabus bin Abui 
Mukhariq] dari 
[Lubabah binti Al 

Harits] ia berkata; Al 
Hasan bin Ali kencing di 
pangkuan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka aku 
berkata; "Ya Rasulullah, 
berikan bajumu 
kepadaku, dan pakailah 
baju yang lainnya." 

Maka beliau pun 
bersabda: "Kencing bayi 
lelaki cukup diperciki 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




dan kencing bayi 
perempuan hendaknya 
dicuci." 

516 

^jc- i^jC" tjj 

iill ^_5i»-a <jijlc. 

AjIc. JUa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Urwah] dari 
[Bapaknya] dari 
[Aisyah] ia berkata; 
"Seorang anak kecil 
diberikan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian ia 
mengencinginya, maka 
beliau pun memercikkan 
air dan tidak 
mencucinya." 

517 

lijik Vla^ljLall jjj .llaJij 

ll)^ iJ ^ ll)^ lW 

^1 ^jc. <iiil :lic. ^jj «dil 
^ (jjL C.UJ 

4.;^ <iill Jj-a J t.s^ 

^ (JUs ^UJJI (jilj ^ 

4j1c. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Ubaidullah bin 
Abdullah] dari [Ummu 
Qais binti Mihshan] ia 
berkata; "Aku bersama 
anakku yang belum 
makan makanan (masih 
bayi), masuk menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam hingga 
ia mengencinginya, 
maka beliau pun minta 
diambilkan air seraya 
memercikinya." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 


518 


jjj .Va^ A j jjj 0^ UJ^ 

ijjj 
^ 'AiA 

jjljc jjc. 4^i jjc. JjjjiVl 

Jia ^hjij iiil ^_5i»-3 <^5^1 

(3 jj J _ 

(JUSjjL^I (Jjj (J Ml» J J ^51*11 

jjI IJjlk (Jaii (jj (jj 

>"''1 Ml (JU jj.-a*ll 

ijlLa >’'uW jjc. ^»^1 Mi'I 

(JjJ (jx (jjj^ aAc. <>iil 
(Jjj (jxi (J Ml» J J 
(jV (Jll ' »J«> ^jULiilj 

(jjlallj ^Lall (j/i jailiJI (JjJ 

P J iDjjJ 

(Jia Jll ji J Jla 
(jii. ISJ o] 

^5l»JI (Jjj jlLaS Jjj-aali 
(JjJ jU-aj (jjJallj fLall 

Jll (JU ^A\j ^1 2u jUJi 

1^1» j'l ^ (Jll ^xj dik ^_gl 

<J ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hautsarah 
bin Muhammad] dan 
[Muhammad bin Sa'id 
bin Yazid bin Ibrahim] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Bapakku] dari 
[Qotadah] dari [Abu 
Harb bin Abui Aswad 
Ad Dili] dari [Bapaknya] 
dari [Ali] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
berkenaan dengan 
kencing anak kecil yang 
masih men 5 arsu: "Anak 
laki-laki diperciki 
sedangkan anak 
perempuan di cuci." Abu 
Al Hasan bin Salamah 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Ahmad bin Musa 
bin Ma'qil berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Al Yamani Al 
Mishri berkata; aku 
bertanya kepada Imam 
Asy Syafi'i berkenaan 
dengan hadits Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Pada bayi 
laki-laki diperciki dan 
pada bayi perempuan di 
cuci. Sedang kedua air 
tersebut adalah satu." 
Beliau bersabda lagi: 
"Sebab kencing anak 
laki-laki dari air dan 
tanah sedangkan kencing 
anak perempuan dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




daging dan darah." 
Setelah itu Imam Syafi'i 
berkata kepadaku; 
"Engkau paham! ", atau 
ia mengatakan, "engkau 
mengerti! " Abu Al 
Yamani Al Mishri 
berkata; Aku berkata; 
"Tidak." Imam Syafi'i 
berkata; "Ketika Allah 
menciptakan Adam, 

Hawa juga dicipta dari 
tulang rusuknya yang 
pendek. Maka kencing 
anak laki-laki dari air 
dan tanah sedangkan 
kencing anak perempuan 
dari daging dan darah." 
Abu Al Yamani Al 

Mishri berkata; "Imam 
Syafi'i berkata 
kepadaku; "Engkau 
paham! " Aku 
menjawab; "Ya," Imam 
Syafi'i berkata 
kepadaku; "Semoga 
dengannya Allah 
memberimu manfaat." 

519 

^ UiiAk 1 jlU 

^311 lijik 

^a^LL dilSlll 

ji ^jJotaJlj ^iiuij iill 

^ UVt iiill cJ^ ojKuirj 

jLau *^1 

Jjj ijf (^JdJ cJjj 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Ali] dan [Mujahid bin 
Musa] dan ['Abbas bin 
Abdul Azhim] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya Ibnul 

Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhil bin 

Khalifah] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abu As Samh] ia 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




berkata; Ketika Aku 
menjadi pembantu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Hasan atau 
Husain datang hingga ia 
kencing di dada beliau. 
Maka para sahabat pun 
hendak mencucinya. 
Namun Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Percikilah ia, 
sesungguhnya kencing 
bayi wanita dicuci dan 
kencing bayi lelaki 
cukup diperciki." 

520 

LW Ujik 

Ajic. iill ^_si-a (j^ j 

^jjajj ^iLiJI Jjj Jll jiiliij 

(J MIT J 4.J jL^I (JjJj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr Al 
Hanafi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Usamah bin Zaid] 
dari ['Amru bin S 5 m'aib] 
dari [Ummi Kurz] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kencing bayi lelaki 
cukup diperciki 
sedangkan kencing bayi 
wanita dicuci." 

521 

Aj:^ liljii ^ .IaLI 

^Ljijl ^jC- dljlj Ijjik JjJ ^ 
4jJj3 A^JLoaII ^ (3-J 
jill 

AjIc. 11' ^La ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Abdah] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit] dari 
[Anas] berkata; Seorang 
arab badui kencing di 
dalam masjid hingga 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




sebagian para sahabat 
melompat kepadanya 
(hendak menghajar). 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian 
jadikan ia lari! " lalu 
beliau minta diambilkan 
satu ember air dan 
menyiramkannya. 

522 

Ijjii (jj jji Ujik 

,1«^« (jc. (jj 

^ 4JiLi jc JJ^ 

AaJLiAll 

*^ AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

J ^ 

UaLo AkV ^)aij Vj 

4.^ 

L*-uj1^ (ij^^ * ^' ‘'J) 

lij Jj p 
Djp ■'!•> 

yj ^ (jl ^ 

(j! 4^ pj 4“^ p3 

1-4]J 4.^ (^Ip V .w’^'all 

p ft51 ].nll^ jluI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Muhammad bin 
'Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
"Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk, 
seorang arab badui 
masuk ke dalam masjid. 
Kemudian arab badui itu 
berdoa; "Ya Allah, 
ampunilah aku dan 
Muhammad dan jangan 
engkau ampuni orang 
lain bersama kami." 

Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tertawa seraya 
bersabda: "Engkau telah 
mempersempit sesuatu 
yang luas." Laki-laki itu 
kemudian berlalu dan 
kencing di pojok masjid, 
maka ketika arab badui 
itu telah memahami 
(tidak boleh kencing 
dalam masjid) ia 
berjalan ke arahku dan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




berkata; "Demi bapak 
dan ibuku, ia 
(Muhammad) tidak 
menghardik dan tidak 
mencela." Beliau lalu 
bersabda: 

"Sesungguhnya masjid 
ini tidak boleh 
dikencingi, ia dibangun 
untuk dzikir dan shalat 
kepada Allah." Beliau 
kemudian minta 
diambilkan satu ember 
air, lalu menyiramkan 
pada bekas kencing 
tersebut." 

523 

^1 M ^ ^ 

jjjl U.ljc. jA Oi 

^.1^1 Ul^l .ILO^ 

f.L^ll ^LaliVI (jj ^Ij (jc. 
iill Jla 

AJ ^iLlJ 

liljj Vj 

ji \jLui\j ^ (Jl^ 

(JUa 

AjIc. UjLkLal 

^ '*V> ^1 (Jl^ ^ 

^ ojc.^ ^dljj iiil 

^ uVia ^Ltt 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah] dari 
[Ubaidullah Al Hudzali], 
berkata Muhammad bin 
Yahya -menurut kami 
dia itu anaknya Abu 
Humaid-, telah 
memberitakan kepada 
kami [Abu Malih Al 
Hudzali] dari [Watsilah 
bin Al Asyqa'] ia 
berkata; Seorang arab 
badui datang kepada 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seraya berkata; 
"Ya Allah, rahmatilah 
aku dan Muhammad, 
dan jangan Engkau 
sekutukan kami dengan 
seorang pun dalam 
rahmat-Mu." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Engkau telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




mempersempit sesuatu 
yang luas, celaka 
engkau," atau beliau 
mengatakan, 

"malangnya dirimu." 
Watsilah berkata; 
"Kemudian arab badui 
tersebut kencing. Para 
sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menghardiknya; "pergi! 

" Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Biarkan dia." 

Kemudian beliau 
meminta setimba air dan 
menyiramkan ke 
atasnya." 

524 

0jLaC. (jj 1 «^« IJjik jjj 

'1«^« (jc (jJ (jJ 

jjc. (.lljLaJI 

(jj ^ ^ 

L " 

^iLij 4.^ iiil ^_5ij-3 

iA 

(Jjjjij (JU jjflll (jlS^I 

oj)\ lij 4il 

a.l3U La 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Anas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Umarah bin 'Amru bin 
Hazm] dari [Muhammad 
bin Ibrahim Ibnul Harits 
At Taimi] dari [Budak 
wanita] milik Ibrahim 
bin Abdurrahman bin 
Auf, bahwasanya ia 
bertanya kepada Ummu 
Salamah, isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Ia berkata; 
"Sesungguhnya aku 
adalah seorang wanita 
yang kain bajunya 
memanjang ke bawah, 
dan aku berjalan di 
tempat-tempat kotor?" 
[Ummu Salamah] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




menjawab; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ia 
akan disucikan oleh 
tanah setelahnya." 

525 

jjc. (JjaJojall 

(jlloUl (Ji 3j|j jc <1^ 

ejjjA LJC 

AaJawJl u] lJjjjJJ Ij 

iill ‘=*^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 

Isma'il Al Yasykuri] dari 
[Ibnu Abu Habibah] dari 
[Dawud bin Al Hushain] 
dari [Abu Sufyan] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya; "Ya 
Rasulullah, ketika kami 
ingin bergegas ke 
masjid, kami menginjak 
tanah yang bernajis! " 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Antara tanah 
satu dengan yang lain 
saling mensucikan." 


526 

Ijjik. J$iJ jji Ijjik 

(jc. ^ I njr- (jj <iill .1^ jjc. dL JJJ 

^ %y^\ 

2jI dliLuiilll 

.W Mia'l uj <—2^ 

^jL (Jll Sjia iLjJa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Abdullah bin Isa] dari 
[Musa bin Abdullah bin 
Yazid] dari [Seorang 
wanita] bani Abdul 
Asyhal, ia berkata; Aku 
bertanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam; 

"Sesungguhnya antara 
aku dan masjid ada jalan 
yang kotor (najis), " 
maka beliau bersabda: 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




"Apakah selelahnya ada 
jalan yang lebih bersih 
darinya?" aku 
menjawab; "Benar." 
Beliau bersabda: "Yang 
kotor akan disucikan 
dengan yang bersih." 

527 

Ujik (jj jji 

tjC. (Jj* A > nj 

^0 (^1 L)^ L« ^ 

iiil jjJ* 

t T'-n. ^LijJ-ail 

^luij 

* jd ui U (jii 

Uij (IJ J^J ^ 

<iill ^iiil tj > hV- i 

''J V aIjujj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 

Ulaiyah] dari [Humaid] 
dari [Bakr bin Abdullah] 
dari [Abu Rafi'] dari 
[Abu Hurairah] 
bahwasanya ia pernah 
bertemu dengan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di jalanan 
Madinah, sedangkan 
dirinya dalam kondisi 
junub. Ia kemudian 
menghilang pergi hingga 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mencarinya. 
Ketika ia datang. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: 
"Wahai Abu Hurairah, 
dari mana engkau?" Abu 
Hurairah menjawab; 
"Wahai Rasulullah, 
ketika engkau bertemu 
dengan aku, 

sesungguhnya aku dalam 
keadaan junub, dan aku 
tidak nyaman untuk 
duduk bersamamu 
hingga aku mandi 
dahulu." Maka 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




mukmin itu tidak najis." 

528 

^ u ^ >»j V'u'\^ J ^ 

^jC- .IMjuJ ^ ul^l 

(jc. (1 j£ 

^ ji. (^Ij 

^_jjjal3 jiililj iill 

diljjjjcLs ^■*'v^^N■q t T'-n. uIj 

diis ujIb La ^ 

iiil iiiil cJ^ ^4^ 

'n V (jl ^lJc- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki']. 

Dan menurut jalur yang 
lain; Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id], 
semuanya dari [Mis'ar] 
dari [Washil Al Ahdab] 
dari [Abu WaTl] dari 
[Hudzaifah] ia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar dan 
bertemu denganku 
sedangkan aku dalam 
kodisi junub. Maka aku 
merasa tidak nyaman 
hingga aku mandi dan 
datang kembali 
menemui beliau. Beliau 
pun bertanya: "Ada apa 
denganmu?" aku 
menjawab; "Aku dalam 
kondisi junub, " maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: 

"Sesungguhnya seorang 
muslim tidak najis." 

529 

lijAk ^ ^1 ujAk 

l4 lF l4 

^ (JIb 

^-Lall AjLU-aJ lJ^ 

(JIb (JjuHLJ ^jjudAjI 

lIJIb ^Lojiul 

Ajjj ^ ^ n>^luij jiill 

iA p iiP of ^'‘‘"3^ 

'jp ijj\ Uij o5lL»ll ^^1 

A^ (JLiiJI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdah bin 
Sulaiman] dari ['Amru 
bin Maimun] ia berkata; 
Aku bertanya kepada 
[Sulaiman bin Yasar] 
tentang kain yang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




terkena mani, apakah 
kami cukup mencuci 
bekasnya atau mencuci 
kain seluruhnya? Maka 
Sulaiman menjawab; 
[Aisyah] berkata; "Kain 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam terkena mani, 
lalu beliau mencuci 
bekas mani pada kain 
tersebut. Setelah itu 
beliau keluar shalat dan 
aku masih melihat bekas 
cuciannya tersebut." 

530 

^ ^ ^ J ^ ^jULa 

^LclAjuj ^ d.1^ UjJ^ 

^jC- tjC- 

^JC^' ^ ^UiA ^jc- 

J JJJJ J L>® LoJ jilll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Tharifj 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdah bin 
Sulaiman] semuanya 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari 
[Hammam Ibnul Harits] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
"Aku pernah mengerik 
bekas mani pada kain 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
tanganku." 

531 

^ J ^ i!« ^ 

^j\jLA ^1 UJJ^ ^ ^ 

^jc. ^jc. 

A > »'il * \ (JjilU ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



Lojj ^ 

4^33 u' 

AuI ^ ^ ‘ Jdll U^ 

h^U ^iLij 

[Ibrahim] dari [Himam 
Ibnul Harits] berkata; 
"Seorang tamu singgah 
di rumah Aisyah, lalu 
Aisyah memberikan 
selimut kuning miliknya. 
Tamu tersebut mimpi 
basah dan mengenai 
selimut tersebut hingga 
timbul rasa malu untuk 
mengembalikan kepada 
Aisyah sedangkan di 
dalamnya masih ada 
bekas air maninya. Maka 
tamu tersebut 
meneelupkan selimut 
tersebut ke dalam air 
setelah itu 

mengirimkannya kepada 
Aisyah. Maka [Aisyah] 
pun berkata; "Kenapa 
orang itu merusak kain 
kami, padahal cukup 
baginya mengerik 
dengan jari tangannya. 
Aku pernah mengerik 
bekas mani pada kain 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
jemariku." 

532 

liiiik (jj _jji Uiiik 

L>^ ij^ 

^_jjjjij .i^la Sjijlc. (jc 

Ula ^1 (J ^j ^ oU 

ijc. 4ji.U 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Mughirah] dari 
[Ibrahim] dari [Al 

Aswad] dari [Aisyah] ia 
berkata; "Aku pernah 
mendapati pada kain 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam (bekas 
mani), lalu aku 
menggosoknya." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


533 

Ulii Ujik 

(jj (>■ L>i 

^jUJi (jt (jt 

^ j j 4'nj^ Ala.! "(jLoi ^jtiULoi 

^ jit-- Jdll ^ i ' ^ 

aJc. ^I ^ 4il (Jjjjij (jl^ 

^ 1 j) lilHl 4.^ 

(_5ii ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Laits bin Sa'd] 
dari [Yazid bin Abu 
Habib] dari [Suwaid bin 
Qais] dari [Mu'awiyah 
bin Judaih] dari 
[Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan]; bahwasanya ia 
pernah bertanya kepada 
saudara perempuannya, 
[Ummu Habibah], istri 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam; "Apakah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
shalat dengan kain yang 
ia pakai untuk 
bersetubuh?" Ummu 
Habibah menjawab; 

"Iya, jika tidak terkena 
kotoran." 

534 

(JJ jVl .lll.^ jjJ ^UiA Ujik 
^ 'utik 'I ^jj (jliiaJI u!i.lk. 

(^ jLiJ (jt ^ij pj lijlk 

jk 

^_jiLa 4ll Jjjjj Ij^ ^pLlU 

^La i'4 j\r-. jjjI 

1 ^ !t.j’: i' ujjj llj ^^jlLaS 

Uik 4.^ jla (j^ 1—tlLk ja 4j 

u plLkll (j: (Jla 

(_j^ ^ Uj Jl-aJ 4ll (iJjJJ J 

^1 j»*-j (Jla aa.1 J 

^ iluLiU. jl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Khalid Al Azraq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Yahya Al Khusyani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Waqid] 
dari [Busr bin 

Ubaidullah] dari [Abu 
Idris Al Khaulani] dari 
[Abu Darda'] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar 
mengunjungi kami, 
sedang dari kepalanya 
mengalir air (sisa 
mandi), kemudian beliau 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




shalat bersama kami 
dengan satu kain 
mutawakhisyan 
(memakai dengan cara 
menyelimutkan pada 
tubuh). Tatkala beliau 
berlalu pergi, Umar bin 
Al Khaththab bertanya; 
"Ya Rasulullah, engkau 
mengimami kami 
dengan satu kain?" 
beliau bersabda: "Benar, 
aku shalat dengan 
mengenakan satu kain, 
dan di dalamnya ada sisa 
dari persetubuhanku." 

535 

J i''’: J ^ ^ i''’: 

Uj.ia. J ^ Cm 

Qj^-> jjLoic. 

Vll 5^i (jj 

■4^ (jt JJ^ Cm "4^ Uj.la. 

lw Cm 

(_jiLa (Ji-uilla 

UJ^I ^ ^ ' ''l ** 

(ji Vj (iij ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Yusuf 
Az Zimmi]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Utsman bin Hakim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Ubaidullah Ar Raqqi] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Amru] dari [Abdul 

Malik bin Umair] dari 
[Jabir bin Samurah] ia 
berkata; Seorang laki- 
laki bertanya kepada 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam; "apakah 
seseorang boleh shalat 
dengan mengenakan 
kain yang ia kenakan 
untuk bersetubuh dengan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




isterinya?" beliau 
menjawab: "Ya boleh, 
kecuali ia melihat 
sesuatu pada kain 
tersebut, maka 
hendaklah ia 
mencucinya." 

536 

(jc. 

LW lijLkJI ^UiA 

^_jJc. ^ <iill 

Jll liA aJ (3^ 

«dll djjjoij J jsj 

(JUg AjIc. 

Jj jj ^ (jl^ AJi511u| 
siijuii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari 
[Hammam Ibnul Harits] 
ia berkata; [Jarir bin 
Abdullah kencing], 
kemudian ia berwudlu 
dan mengusap khufnya. 
Lalu ditanyakan 
kepadanya; "Kenapa 
engkau melakukan ini?" 
ia menjawab; "Apa yang 
menghalangiku! Aku 
pernah melihat 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melakukan seperti itu." 
Ibrahim berkata; 
"Orang-orang merasa 
ta'ajub dengan hadits 

Jarir, sebab ia masuk 
Islam setelah turunnya 
surat Al Maidah." 

537 

^ JkUl ^ 5^^ i 1 

ijjik Vll .llki J 

jjj jJjll ^L*a Ujla. J ^ 

ijj^J liilk (jj 

(3t lll^. j ^^\ (jjij 

L>^ L)^ ^jiic-VI 

<)iil ^U.1 <iiil ^jU jj.w 

^ > n Lja^ \ 4.j1c. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
dan [Ali bin 

Muhammad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kepada kami [Abu 
Hammam Al Walid bin 
Syuja' bin Al Walid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] dan 
[Ibnu ’Uyainah] dan 
[Ibnu Abu Za'idah] 
semuanya dari [Al 
A'masy] dari [Abu 

Wa'il] dari [Hudzaifah] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu dan 
mengusap bagian atas 
kedua khufnya." 

538 

^ 

iS^ LW 

jjj (jj 

(jy ?jy^' L>^ jy^ 

illl iiiil ^jC.4_JxJu 

AikLkJ ^3^ 

^La D^ir-all 

Lla^ 5^'-^ i>? ^ j3 
(J^l ^Jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Sa'd bin Ibrahim] 
dari [Nafi' bin Jubair] 
dari [Urwah Ibnul 
Mughirah bin Syu'bah] 
dari bapaknya [Al 
Mughirah bin Syu'bah] 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam; bahwasanya 
beliau keluar untuk 
buang hajat, lalu Al 
Mughirah mengikutinya 
dengan membawa 
seember air, ketika 
selesai beliau berwudlu 
dan mengusap kedua 
khufnya." 

539 

(jj (jlUj.ik 

l> 4^3 

.iLol ij\j ajI jic. jjl jc. 2^4 
^ jA J lillLo ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Imran bin 
Musa Al Laitsi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



Jic. (^1 

J ^ L>^J ^)ic. 

^jouu 4.j1c. 4il ^U.14il 

Lliij ij 'ji 'i lialli. 

i>? u|j lw' 

■Jtj Jll li'iU'l 

[Muhammad bin Sawa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
'Arubah] dari [Ayyub] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar], Bahwasanya ia 
pernah melihat Sa'd bin 
Malik sedang mengusap 
kedua khufnya, maka ia 
pun bertanya; "Apa 
alasan kalian melakukan 
itu?" Maka kami 
berkumpul menghadap 
Umar, dan berkatalah 

Sa'd kepada Umar; 
"Wahai putra saudaraku, 
berilah kami fatwa 
dalam masalah 
mengusap kedua khuf." 
[Umar] berkata: "Ketika 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kami 
mengusap khuf, dan 
kami tidak menganggap 
tindakan itu salah." Ibnu 
Umar; "Meski datang 
dari buang air besar?" Ia 
menjawab; "Iya." 

540 

liiiSk ^3:41 (_ 'T \^a IjjSk 

Ljj -4^ 

(jc. (jc. .liLi (jj 

A;^ iill 4ll jjCkik 

^.Ui-o ^aLjJj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab Al Madani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Muhaimin 
bin Al 'Abbas bin Sahi 
bin Sa'd As Sa'idi] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengusap kedua 
khufnya, dan beliau juga 
memerintahkan kami 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




untuk mengusap kedua 
khuf." 

541 

^ jlll ^ lijAk 

^ iU\l ^ ^)ac- ^ 

C-UaC- ^^ 

lilll-o ^ (jC. ^Ijjj1^_)^1 

iill JjIjJ ^ 

U-® ^ijjjJ 

^ LLcaJ^ C-l^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Ubaid 

At Thanafusi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Al Mutsanna] dari 
[Atho' Al Khurasani] 
dari [Anas bin Malik] ia 
berkata; Aku pernah 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam suatu 
perjalanan, beliau 
bertanya: "Apakah ada 
air?" kemudian beliau 
pun berwudlu dan 
mengusap kedua 
khufnya. Setelah itu 
beliau menyusul tentara 
dan mengimami 
mereka." 

542 

U!i.lk ^ ^ u!i.lk 

Ujla. 

(jj| ^jc. 4ll .IJC. ^jj jjf - 

j_53Ai ^ (ji^l (jc. 6^^ 

(jjii. ^iuij iill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Dalham bin Shalih 
Al Kindi] dari [Hujair 
bin Abdullah Al Kindi] 
dari [Ibnu Buraidah] dari 
[Bapaknya] berkata; 

"Raja Najasyi memberi 
hadiah kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dua khuf hitam 
yang sederhana, maka 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




beliau memakainya, 
kemudian berwudlu dan 
mengusap keduanya." 

543 

^ 

4j jj (jj jjj L)j 

.ll JJ jjc- 6J:f^ (ji 
tjj OJJ^II (jc 

AjIc- JJjI ^ i Jdll Jir >» 

^ \q“'Ijj L Q-^\l 1 ‘ ‘'j; 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Tsaur bin 
Yazid] dari [Raja' bin 
Haiwah] dari [Warrad] 
penulis Al Mughirah bin 
Syu'bah, dari [Al 
Mughirah bin Syu'bah] 
ia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengusap 
bagian atas dan bawah 
khufnya." 

544 

^ Aa^ a 1 

^ IJjSk Jli 

tjj 

^jc, ^ Aa^ a ^ U'\^ 

iiil -iiil 

^ ‘ ‘'j; ^ 

Ij^l 4 jl3^ AjIS 

iiill ^tulAllj 

'-5^ ^ILjj ^jIc. 

JjLfisi ^1 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa Al Himshi] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah] dari 
[Jarir bin Yazid] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Mundzir] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewati 
seorang lelaki yang 
sedang berwudlu dan 
mencuci kedua khufnya, 
maka dengan tangannya 
seakan-akan 
mendorongnya beliau 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




bersabda: "Kamu hanya 
diperintah untuk 
mengusapnya." Beliau 
bersabda lagi sambil 
memperagakan dengan 
tangannya: "Seperti ini." 
Mulai dari bagian ujung 
jari hingga ke pangkal 
betis, dan menggaris 
dengan jari-jarinya." 

545 

a UJ.lk (jJ .'1«^ A 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [8501 'bah] dari [Al 
Hakam] ia berkata; aku 
mendengar [Al Qasim 
bin Mukhaimirah] dari 
[Syuraih bin Hani'] 
berkata; aku bertanya 
kepada Aisyah seputar 
mengusap kedua khuf, 
maka ia pun berkata; 
"Datanglah kepada [Ali], 
sebab ia lebih tahu 
dariku dalam persoalan 
ini." Maka aku pun 
mendatanginya dan 
bertanya tentang 
mengusap khuf, maka ia 
menjawab; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan kami, 
agar bagi orang yang 
muqim mengusap 
selama satu hari satu 
malam dan bagi orang 
yang safar tiga hari tiga 
malam." 

^jc- A Jir >» ^ 

^ (JI 3 

cJLjJII ^Ia ^ ^ L)^ 

^.5^^ gr uia'I ^jC. 
llf.f aJjujS 1 CIjjI 

AjIIjjjS t Clujll i^ju 

^ iiiil ^juiJall 

Aj^ilj ^^LjoiaIIj 

546 

UjAk "lak A ^ UJ^k 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



> >1 1 UW 

UJ^ 

JjjjjJ C±i\h 

JjLuJI Ij^ 

kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Bapaknya] dari 
[Ibrahim At Taimi] dari 
[Amru bin Maimun] 
dari [Khuzaimah bin 
Tsabit] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menetapkan bagi orang 
yang muqim untuk 
mengusap khuf selama 
tiga hari, sekiranya 
orang yang bertanya itu 
tetap minta, sungguh 
beliau akan 

menetapkannya menjadi 
lima hari." 

547 

A «i 111 ^jc. 4 'iT in '''' ^ 

("'»«1 n (Jla L>J 

jjj UJjLkll jjC. (‘‘tWj 

QJ^ ( 5 ^ 

^1 Cy 

4 h.i^l ^Iji 4j51j (Jll 4.^ 

grliia'l (_j 3 ^LuiiU (JU 

Jii 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [8501 'bah] dari 
[Salamah bin Kuhail] ia 
berkata; aku mendengar 
[Ibrahim At Taimi] 
menceritakan dari [Al 
Harits bin Suwaid] dari 
['Amru bin Maimun] 
dari [Khuzaimah bin 
Tsabit] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tiga hari, - 
dan aku kira beliau 
mengatakan; - "dan tiga 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




malam bagi musafir 
untuk mengusap kedua 
khufnya." 

548 

4^ (jj ^ jj! 1^4^ 

ujUiJI jj j lijik Vll 

jjj 4ll .iic. jmC. Uj.lk (JU 

(jc. Sjliol J_5jl (jc. 

4ii JjliiJ Ij I jiiilii jA 

Jll (jjiaJI 

4j5tj jSU.ia" 

4i^j ^ jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Abu Kuraib] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 

Hubab] ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin 

Abdullah bin Abu 
Khats'am Ats Tsumali] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 

Para sahabat bertanya; 
"Ya Rasulullah, 
bagaimana cara 
bersucinya kedua khuf?" 
Beliau menjawab: "Bagi 
musafir tiga hari tiga 
malam, dan bagi orang 
yang muqim satu hari 
satu malam." 

549 

.li^ 

Ujik jil ^ 

^j£- ^ 

jjc. Sji ^1 ^ 

4J1 ^iLjjj A^c, (^-4^1 

Lja^ lil ^Luwill 

^ui<aJ ^1 'f j)‘^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan [Bisyr bin 
Hilal Ash Shawwaf] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul W^hab 
bin Abdul Majid] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muhajir Abu 
Makhlad] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Bakrah] dari [Bapaknya] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam; bahwa 
beliau memberi 
keringanan bagi seorang 
musafir yang 
mengenakan khuf, 
apabila ia batal dan ingin 
berwudlu, hendaknya ia 
mengusap selama tiga 
hari tiga malam, dan 
bagi orang yang muqim 
satu hari satu malam." 

550 

j ^ Uiiik 

1'uw Vla jjlj^)j.-a*ll 
jjj ^j-kj lilil l-iA J jjj <iiil 

udjj (jj 

j L>^ 

oal^ jc (jla3 ^ LJjjI 
gl£3 0 jblC^ (^Lij 

AjIc- Jdll ^ l Jdll 

(^jILo <iiil (Jla <jiLa^jjl£ 

^iLij AjIc. ^I 

(Jla cJ^ cJ^ cJ^ 

Loj Ai Jla L»^ ^ Ij51jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Karmalah 
bin Yahya] dan ['Amru 
bin Sawwad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Yahya bin Ayyub] 
dari [Abdurrahman bin 
Razin] dari [Muhammad 
bin Yazid bin Abu 

Ziyad] dari [Ay 3 mb bin 
Qathan] dari [Ubadah 
bin Nusai] dari [Ubai bin 
’lmarah], bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
shalat di rumahnya 
menghadap dua kiblat, 
dan pada saat itu ia 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam; 

"Apakah aku boleh 
mengusap kedua khuf?" 
beliau menjawab: "Ya," 
ia bertanya lagi; "Untuk 
sehari?" beliau 
menjawab: "Bisa juga 
untuk dua hari, " ia 
bertanya; "Dan tiga 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




hari?" hingga mencapai 
tujuh hari. Rasulullah 
menjawab: "Terserah 
menurutmu." 

551 

^ «Un'l ‘ ° ■ ■'^ 

^ tJjlk tJjSk 

L)^ 

jc ^1 ^ ijs (j:. 

^jic. Jc. 4jiyi^ -s'l j^lc. (jj 

SlM (Jlla ^>^.0 ^j-0 ^jUa^l ^ 
AjLa^I (JI 3 ^ 

AJjuJI f iiT^i ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yusuf As Sulami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu ’Ashim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Haiwah bin 
S 5 mraih] dari [Yazid bin 
Abu Habib] dari [Al 
Hakam bin Abdullah Al 
Balwi] dari [Ali bin 
Rabah Al Lakhmi] dari 
[Uqbah bin Amir Al 
Juhani] bahwasanya ia 
datang dari Mesir 
menemui [Umar bin Al 
Khaththab], lalu 
bertanya, "Sejak kapan 
kamu tidak melepas 
kedua khufmu?" ia 
menjawab; "Sejak hari 
Jum'at hingga hari 
jum'at." Umar berkata, 
"Engkau telah sesuai 
sunnah." 

552 

Ijiilk A yjJ ^^Ic. Ijiilk 

(_jjj^ ^jc. (jUijoi Ujla. 

3j^j (jiA^ OJJ^I gc 

Ll^a^j -hjij ‘ulc' ^1 <lill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Qais Al Audi] dari [Al 
Huzail bin S 5 mrahbil] 
dari [Al Mughirah] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu lalu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




mengusap kedua kaus 
kaki dan kedua sandal." 

553 

u!i.ik Ca ^ u!i.ik 

Vll (jj j4ij 3 JJ.^U (jj 

6^^ Ljj 

^ t.^11 t>iii ^jc, ^ ^ ^tnf:. 

jc. y^ ^ 

^1 Jjjol J 

X \^ jlr-- 

VI V' ^ ,^1 Jll 

Jiiliijjil”' 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'alla bin 
Manshur] dan [Bisyr bin 
Adam] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus] 
dari [Isa bin Sinan] dari 
[Adi Dlahhak bin 
Abdurrahman bin 

Arzab] dari [Abu Musa 
Al Asy'ari]; bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwudlu lalu mengusap 
kedua kaus kaki dan 
kedua sandalnya." Al 
Mu'alla berkata tentang 
haditsnya, "Aku tidak 
mengetahui kecuali 
bahwa ia mengatakan, 
"Dan kedua sandalnya." 

554 

Uj.ik jUic ^ Uj.ik 

(jliC.VI (jc- t>4jJ (jj 

^ L)^ LJ^ 

0^ (J^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Yunus] dari [Al A'masy] 
dari [Al Hakam] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Ka'ab bin 
Ujrah] dari [Bilal] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengusap 
kedua khuf dan 
khimamya (semacam 
surban untuk ikat 
kepala)." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 


555 

^ Uj.lk U!i.lk 

jjI IJjik J ^ jjVi lijli 

Ijjik jjVI _ 'li i.-i« 

jji Ujik jjj 

dijl^U ^^-oi tjj ^ ioU >1 

* ^ AjIc- Jdll Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Duhaim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i]. (dalan 
jalur lain disebutkan, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Mush'ab] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Katsir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Salamah] 
dari ['Amru bin 
Umaiyyah] ia berkata; 
"Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengusap 
kedua khuf dan 
imamahnya (surban 
yang dililitkan pada 
kepala)." 

556 

l^ik. jjj j$ij Uiiik. 

JjIj (jc. jlkJi tjj 

li)^ fy j il)^ ^1 jiil 

^ l> 

^ (jLkjj-a ^jj jj j 

5y^ ls^j2 u'-^ 

^j.^1 ^1 ioi t n a1 

«illl dJjjjij J 1 ‘~i'^J 

ginnj 4 .j1c. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] dari 
[Dawud bin Abui Furat] 
dari [Muhammad bin 
Zaid] dari [Abu Syuraih] 
dari [Abu Muslim] 
mantan budak Zaid bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Shuhan, ia berkata; Aku 
pernah bersama 
[Salman], tiba-tiba ia 
melihat seorang lelaki 
melepas kedua khufnya 
untuk berwudlu. Maka 
iapun menegurnya; 
"Usaplah kedua khuf, 
imamah dan ubun- 
ubunmu. Karena aku 
pernah melihat 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengusap kedua khuf 
dan surbannya." 

557 

jAUs Jji Uiiia. 
(jj «iill .iic. iJjia. 

(jj SjjliLa uii.lk '-JAj 

^ ^ L)^ 

ikllLo ^ tjc- (Jit-o 

* ^ 4j1c- Jdll Jdll 

Ajic. J LiJa^ 
oJj 

''J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 

Thahir Ahmad bin 
'Amru bin As Sarh] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Shalih] dari [Abdul Aziz 
bin Muslim] dari [Abu 
Ma'qil] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata; "Aku 
pernah melihat 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berwudlu sementara 
beliau mengenakan 
imamah Qithriyyah, lalu 
beliau memasukkan 
tangannya pada bagian 
bawah surbannya, 
kemudian mengusap 
bagian depan kepalanya 
dan tidak melepaskan 
surbannya." 

558 

‘"'j"! i''’:''^ “ i''’'''^ 

lW^ u^ lH 

(jj jLac. (jc <iill .1^ (jj <i3jl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



^ 

jc. illl cJ^j^ ^_>ulill Mi‘l-k 

1 'i-^ 111:«^ (Jla laj'i'l ^ 

(jiiajli Jls ‘ _ '<1 ;:x'l 
li (Jlia SJijLt jji 

4^jUill dl3l (-'«'r. 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Ubaidullah bin 

Abdullah] dari ['Ammar 
bin Yasir] bahwasanya 
ia berkata; kalung 

Aisyah jatuh hingga ia 
tertinggal karena 
mencarinya. Lalu Abu 
Bakar menemui Aisyah 
dengan murka karena 
pasukan tertahan 
melanjutkan perjalanan 
karena sebab dirinya. 
Maka Allah pun 
menurunkan ruhshah 
untuk bertayamum. 
'Ammar bin Yasir 
berkata; "Maka ketika 
itu kami mengusap 
hingga pundak-pundak 
kami." 'Ammar bin Yasir 
berkata; "Akhirnya Abu 
Bakar pergi menemui 
Aisyah dan berkata; 

"Aku tidak tahu bahwa 
engkau membawa 
berkah." 

559 

^3*j| yac. I^\ jj .lia-o Ujia. 
JJ^ (jt ^jj (jl^ liiia. 

^ ^1 ^ (jc jA jlJ (jt 

jjj jLac. (jc 4.^1 jjc. <i3jl 

Jiill li*a*oJl3 

t ^ U\l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Umar Al Adani] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari ['Amruj 
dari [Az Zuhri] dari 
[Ubaidullah bin 

Abdullah] dari 
[Bapaknya] dari [Amar 
bin Yasir] berkata; 

"Kami bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




berwudlu hingga 
pundak." 

560 

^ ^ Uj.ik 

J» jU. ^^\ (jj 

ijyj^\ (3^1 jji j ^ 

lirja-^ J j» -s (JjaJojoi] uj.la. 

f5Ull jc. 

iill ^_sij-a <iill 
(_>iajSil (Jll 

I.W 111« 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'quh hin 
Humaid hin Kasih] 
herkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahdul Aziz hin 
Ahu Hazim]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ahu Ishaq 
Al Harawi] herkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il hin 
Ja'far] semuanya dari [Al 
'Ala'] dari [Bapaknya] 
dari [Ahu Hurairah], 
hahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam hersahda: 

"Bumi dijadikan 
untukku sehagai masjid 
dan alat hersuci." 

561 

Ujik ;_5ji Oi Ijjii 

®J y 

cjjUiLil (jc. 

0^513 g-1 > »1 

LLilJl 4 jW itn 

eilLall 

1^1 LaIb 

1 jj^ >» 4 jW ^.IjLa 

Vj -iaB ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahu Bakr 
hin Ahu Syaihah] 
herkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahu Usamah] dari 
[Hisyam hin 'Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Aisyah] bahwasanya ia 
pernah meminjam 
sebuah kalung dari 
Asma', namun kalung 
itu hilang hingga Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
beberapa orang untuk 
mencarinya. Lalu waktu 
shalat tiba dan mereka 
shalat dengan tanpa 
wudlu, maka setelah 
kembali mereka 

^jjaILlaU ^Jx^j Jiill 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




mengadukan hal itu 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dan 
turunlah ayat tentang 
tayamum. Usaid bin 
Hudlair lalu berkata; 
"Semoga Allah 
memberimu kebaikan. 
Demi Allah, tidaklah Ia 
menurunkan ayat 
kepadamu kecuali itu 
merupakan jalan keluar 
bagimu dan berkah bagi 
kaum muslimin." 

562 

a ^ .' 1 «^ A Uj.lk 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari [Al 
Hakam] dari [Dzar] dari 
[Sa'id bin Abdurrahman 
bin Abza] dari 
[Bapaknya] berkata; 
"Seorang laki-laki 
datang menemui Umar 
Ibnul Kbaththab dan 
bertanya; "Akujunub 
namun tidak 
mendapatkan air?" maka 
Umar menjawab; 
"Janganlah engkau 
shalat." Lalu [’Ammar 
bin Yasir] berkata; 
"Wahai Amirul 
Mukminin, tidakkah 
engkau ingat ketika aku 
dan engkau dalam 
sebuah ekspedisi 
mengalami junub dan 
kita tidak mendapatkan 
air. Waktu itu engkau 

^jC. A \it iti 1^/' 

^ J j (jt 

lP LsSi'^ (jj 

(Jlia LjUaLll jjj yaC. j_jji 

(JUa iUil Vl jiJs iluikl 
(jj jLac (Jlaa (jLaj V 

^ 1 'ij'i>U ^ Cjjl J IjI j] 

Ullj (jLaJ ^ dul Ulll ^Loll 
t"nU^a ^ lil 

^1 ^^ 5^1 Cjjji UJa 

Ijajl 

4 . 5 ^] 4.jic. illl 

J ^xjijij \ :ngja ^ 

a!^j 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




tidak shalat sedangkan 
aku bergulingan di tanah 
kemudian shalat. Maka 
ketika aku datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan aku 
sebutkan hal itu kepada 
beliau, beliau lalu 
bersabda: "Sebenarnya 
cukup bagimu, lalu 
beliau memukulkan 
kedua tangannya ke 
tanah dan meniupnya, 
lalu beliau mengusapkan 
kedua tangannya ke 
wajah dan kedua telapak 
tangannya." 

563 

(^1 (jc- ^ tjj 4^ 

^^\ jj 4^ 

^4^1 jc- 

LagjJaa.1 ^ O^jVI 
(Jlsj 4^j (3la 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid bin 
Abdurrahman] dari 
[Ibnu Abu Laila] dari 
[Al Hakam] dan 
[Salamah bin Kuhail] 
bahwa keduanya 
bertanya kepada 
[Abdullah bin Abu 

Aufa] tentang tayamum, 
maka ia pun menjawab, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan 'Ammar 
untuk melakukan seperti 
ini, lalu ia menepukkan 
kedua tangannya ke 
tanah, kemudian 
mengibaskannya dan 
mengusap mukanya, [Al 
Hakam] berkata; "Dan 
kedua tangannya." 
Sementara [Salamah] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




menyebutkan, "Dan 
kedua sikunya." 

564 

.13^ ^ 

iJJijjJ liLil (Jli S-lA J jill 

<illl .1±3C~ ^jC. ^ ^ ^jC. 

gj jUi& ^ ^ 

jill 

^luij 

U^ (.-jl^^l Q*o 1 j>>1 i'gj 

JJA-Lall Ij^l^ ^ 

1 jaJjiA3 0^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ath 
Thahir Ahmad bin 
'Amru bin As Sarh Al 
Mishri] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Yunus bin Yazid] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Ubaidullah bin 

Abdullah] dari ['Ammar 
bin Yasir] ketika ia 
bertayamum bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam beliau 
memerintahkan kaum 
muslimin, lalu mereka 
pun memukulkan kedua 
tangannya ke tanah 
tanpa menggenggam 
tanah sedikitpun, lalu 
mereka mengusap muka 
satu kali. Setelah itu 
mereka mengulangi lagi, 
mereka memukulkan 
kedua telapak tangannya 
ke tanah sekali lagi dan 
mengusapkannya ke 
tangan." 

565 

cW i. U.'^ tjj 

jjj fUaC. jc 4^1 jjVI lijii 
j_>jjI^ (jjl C:*.^ JU ^Uj J_yji 

^^La ^1 (JjLiJ ^ j^\j 

^ILal ^ 

JUinf-VL j^U 

2jI CjUiI 

^1 0 (Jl^ 4_ilc. 

(Jla (Jl_^jalll (^jJtll flLi jjSj ^ji 

^_jiLa alll (Jjjjj (jl 1 '4 i. 'J tUaC. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Hamid bin Hubaib bin 
Abu Al Isyrin] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Auza'i] 
dari ['Atho' bin Abu 
Rabah] berkata; aku 
mendengar [Ibnu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



4_jljLa1 

'Abbas] berkata; "Pada 
masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ada seorang 
laki-laki yang kepalanya 
terkena luka, laki-laki 
tersebut mimpi basah, 
lalu ia diperintahkan 
untuk mandi hingga 
lukanya bertambah 
parah dan mati. Maka 
sampailah berita itu 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Mereka telah 
membunuhnya, semoga 
Allah akan 

membunuhnya. Tidaklah 
obat orang yang bodoh 
itu bertanya." 'Atho' 
berkata, "Telah sampai 
kepada kami bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya ia 
hanya membasuh 
badannya dan 
mengecualikan 
kepalanya yang terkena 
luka." 

566 

^ 1 !« 

(jc. ^ ^ 

>'l ^jj ^Lul (jc. ^JJdiC.VI 

(jji 

AjILL (jc. (jjl llj.lk 

l_^La (^jiU dutjJajilll ^ 

jyi (JIiiV-ll 5LuiC 

iliVI tiiU 2uU^I 

jpilli ^ lj5i^ A^ (iJUii Al^ 
''-?■ js (_5Jc 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j dari [Al 
A'masy] dari [Salim bin 
Abu Al Ju'd] dari 
[Kuraib] -mantan 
pelayan Ibnu 'Abbas- 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
'Abbas] dari bibinya 

(JjujCV^ >7iVl>»1^ ^ 

p liilj liilj 

^ oJjuo^ ^ILi ^Loll 

4.ji^ J (J1 *ul3 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




[Maimunah] ia berkata; 
"Aku menyiapkan air 
mandi Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
beliau pun mandi junub. 
Beliau menuangkan 
bejana dengan tangan 
kirinya ke tangan kanan 
dan membasuhnya tiga 
kali, kemudian beliau 
menuangkan pada 
kemaluannya lalu 
menggosokkan 
tangannya ke bumi. 
Setelah itu beliau 
berkumur, memasukkan 
air ke hidung dan 
membasuh wajahnya 
tiga kali, serta kedua 
sikunya tiga kali. 
Kemudian menuangkan 
air ke seluruh tubuh, 
kemudian menjauh dari 
tempat mandinya dan 
mencuci kedua kakinya." 

567 

dll/JI .iic. ^ lijSk 

^ .1^ 1 uW 

IJT I.i (jj ^.iLa IJjlk .:Ij j 
(jj i''’:^ilaJI 

I_gj^ ^ CjkUajVll 
<jijlc. UiL^ 

(3 ‘ °j^ IaUIILis 

Jjc. <>^1 

jl£ tLill ijA 4iIjC. 

^ dll^ Cllilj 4.^ ^_jit ij '—J°J 
<Lil^ (JiiiTJ ^ ''J 

O.ImiJ» tj^ljjj ^ i^5u 

UU Ulij o^LUall ^1 ^ 

^j-0 UUj^ (J > »* ’l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu Asy 
Syawarib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Ziyad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Shodaqoh bin 

Sa'id Al Hanafi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Jumai' bin 
Umair At Taimi] ia 
berkata; "Aku bersama 
dengan bibiku dari pihak 
ayah dan ibu menemui 
Aisyah, lalu kami 
bertanya kepadanya 
bagaimana Rasulullah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam mandi junub. 
[Aisyah] menjawab, 
"Beliau menuangkan air 
ke dalam telapak 
tangannya tiga kali baru 
memasukkan tangannya 
ke dalam bejana. Dan 
membasuh kepalanya 
tiga kali baru 
menuangkan air ke 
seluruh tubuhnya. 

Setelah itu beliau pergi 
melaksanakan shalat. 
Adapun kami (isteri- 
isteri Nabi) mandi 
dengan membasuh 
kepala hingga lima kali 
karena masalah rambut 
(panjang)." 

568 

Ujik Jji 

LW ^ 

^j-O (JjjJlSI 

Jdll JlUI 4jL1^I 

iiiil l! 

^__pa^la Iji Uii ^Ljjj 

J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Sulaiman bin Shurad] 
dari [Jubair bin Muth'im] 
ia berkata; "Para sahabat 
berdebat masalah cara 
mandi junub di sisi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Aku 
menuangkan air ke atas 
kepalaku sebanyak tiga 
telapak tangan." 

569 

J 

lBjJj^ l>; u^ 

-^J L^ ■‘4^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



Jjjoill ^jc. AJLui 

4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

<A\a ^ijjJj 

menceritakan kepada 
kami [Waki']. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Fudlail] 
semuanya dari [Fudlail 
bin Marzuq] dari 
[’Athiyah] dari [Abu 

Sa'id] bahwa seorang 
laki-laki bertanya 
kepadanya tentang 
mandi junub, maka ia 
menjawab; "Tiga kali." 
Lelaki itu bertanya 
kembali, "Sesungguhnya 
rambutku sangat lebat." 
Abu Sa'id menjawab; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
rambutnya lebih banyak 
dan lebih bagus dari 
rambutmu." 

570 

(Jta jjj jji Ujik 

jik^ (jc. ('1 jr- jjJ Uj.lk 

(jc. AjjI (jc ^ (jj 

(_>ia ji (_ja lii (J j^j ^ tlilfllla 

SjU^I (j.0 (JLulII t aj^'^ 
lii l^i 4.j]c. <>ill ijkLa (Jlls 

Ij51j (^i j ^J^:. jjlU 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 

Ghiyats] dari [Ja'far bin 
Muhammad] dari 
[Bapaknya] dari [Jabir] 
ia berkata; "Wahai 
Rasulullah, aku berada 
di suatu wilayah yang 
sangat dingin, 
bagaimana aku harus 
mandi junub?" 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Aku 
menuangkan air ke atas 
kepalaku sebanyak tiga 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




kali." 

571 

Uiiik Uiiik 

(j5Lax. ^jjl jjc .llLi. jji 

^ aJILio jj jA 

D4^ 9^5 J 

jlL^ ^LuJJ 

(Jll CllUik cllilj 4jjj1 J 

jl£ (JU uJ lJ4 ^' 

^aiuij iill ^.iLa Jiill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khallad Al 
Ahmar] dari [Ibnu 

Ajian] dari [Sa'id bin 

Abu Sa'id] dari [Abu 
Hurairah] bahwa ia 
pernah ditanya oleh 
seorang laki-laki, 

"Berapa kali aku harus 
menuangkan air ke atas 
kepalaku ketika junub?" 
ia menjawab; 

"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menuangkan tiga 
siraman di atas 
kepalanya." Laki-laki itu 
berkata; "Sesungguhnya 
rambutku sangat 
panjang?" Abu Hurairah 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam rambutnya 
lebih panjang dan lebih 
baik dari milikmu." 

572 

^ J lW ^ j5' 

Jjjt-ojjjj J tjJ iiiil 

cjc- t3^] 

^LuiA^ (^jC- 

V ^^Jc- iiiil 

(JjuJlII .IaJ LjaJ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Abdullah bin 'Amir bin 
Zurarah] dan [Isma'il bin 
Musa As Suddi] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Aswad] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
berwudlu setelah mandi 
janabah." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 


573 

^ J* >»li ^jc. ^jc. 

^aijjJj iiil iiill 

j (3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik dari 

Huraits] dari [Huraits] 
dari [Asy Sya'bi] dari 
[Masruq] dari [Aisyah] 
ia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mandi dari 
janabah, kemudian 
beliau menghangatkan 
badannya pada tubuhku 
sebelum aku mandi." 

574 

^ ^ t'*' 

^ ^jSwiC-Vl tjt 0^4^ C^ 

3)^ t3^! 

Jdll 

Vj ^ ^ ^ ^ijUJJ 

.Iaj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin 
Ayyasy] dari [Al 

A'masy] dari [Abu 

Ishaq] dari [Al Aswad] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam junub 
kemudian tidur tanpa 
menyentuh air. Setelah 
itu beliau bangun dan 
mandi." 

575 

ijjik jjj _jji liiik 

t3 ^] jjI 

^jc. ^jjjjVI 
CLul^ ^jl jilliij iill ^_5ii-a 4ll 

^ lAljjaS 4^Lk ^Jii ^_5ij ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Abu Ishaq] dari [Al 
Aswad] dari [Aisyah] ia 
berkata; "Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ingin 
menyetubuhi isterinya, 
beliau melakukannya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




kemudian tidur dalam 
keadaan seperti itu tanpa 
menyentuh air." 

576 

qc. t3^] 

t _ 'Wj 

(Jllf-Lo (JJiiJ V ^ 

(JUs i-AJJ <.lu.lkJI (jU^ 

liA .IjjIj ^_jJ2 Ij (Jjt a i iil ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Aswad] 
dari [Aisyah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jika 
junub beliau tidur dalam 
keadaan seperti itu tanpa 
menyentuh air." Sufyan 
berkata; "Pada suatu hari 
aku menyebutkan hadits 
ini, maka berkatalah 
Isma'il kepadaku; 

"Wahai anak muda, 
hadits ini ada sesuatu 
yang mengikatnya 
(butuh penafsiran)." 

577 

jA^l .iklu ^ 

<jijl^ ^jc. AJAui ^jc. 

4j1c- Jdll ^ <Ull 

Lija^ ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
Al Mishri] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Aisyah] ia berkata; 

"Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ingin tidur 
dalam keadaan junub, 
maka beliau berwudlu 
sebagaimana wudlunya 
ketika shalat." 

578 

^ (^Jc. jjj jj.^ Ijjik 

<lill Ujlk ■il^ Ujlk 

Telah menceritakan 
kepada kami [An Nashr 
bin Ali Al Jahdlami] 

(} jic. (^1 (jc. |*jlJ (jc. jic. (jj 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 











IbnuMajah 1-1000 



Uokl iill 

Lija^ Ijlj (JI 2 ^ ^ 3^^ 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Umar] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] bahwa 

Umar Ibnul Khaththab 
berkata kepada 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 

"Apakah salah seorang 
dari kami boleh tidur 
dalam keadaan junub?" 
beliau menjawab: 

"Boleh, jika berwudlu." 

579 

Aa^a 1 uW 

L>J lijAk ^Loiic. ^ 

^ auI ^ 0 ^ ^ 

(jc. ^jj jill ^jc. jl-^l 

A jj > ^’i 4 jIj jAaJl A\9 >>i 

o^U 

4j1c- Jdll Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Al Utsmani 
Muhammad bin Utsman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari [Yazid 
bin Abdullah bin Al Hal] 
dari [Abdullah bin 
Khabbab] dari [Abu 

Sa'id Al Khudri]; 
bahwasanya pada suatu 
malam ia junub lalu 
ingin tidur kembali, 
namun Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkannya 
untuk berwudlu baru 
setelah itu tidur." 

580 

^ .1^ 

^jC. ^j-alc. lijik ^Uj 

^ KVi -iiil (Jl^U 

^Ja! ^. 1^1 ^1 lil ^lliij aAc. iiil 
^j*J 31 ji ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu Asy 
Syawarib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Ziyad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [’Ashim Al Ahwal] 
dari [Abu Al 

Mutawakkil] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika salah seorang dari 
kalian menyetubuhi 
isterinya dan ingin 
mengulanginya, 
hendaklah ia berwudlu." 

581 

.lic. U!i.lk a U!i.lk 

(jc. lili Jjl3 ijl 

(jl jili (jc. 

iiil (jLuijI 

Jjjjfc AjILiJ L)^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] dan [Abu 

Ahmad] dari [Sufyan] 
dari [Ma'mar] dari 
[Qotadah] dari [Anas] 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menggilir 
isteri-isterinya dengan 
satu kali mandi." 

582 

Uiill ^ ^ ^^ic. iJjll 

(jc. ^PalVI ^Ua jc. 

^^Jc- Jiiil JJJJJ^ 

AjLudJ (J unf-ll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Shalih bin Abu Al 
Ahdlar] dari [Az Zuhri] 
dari [Anas] ia berkata; 
"Aku menyediakan air 
untuk mandi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
mandi setelah menggilir 
semua isterinya dalam 
satu malam." 

583 

Ulli jjLaHi (3^^) 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 



CiUa iill ^1 

J Ajiij Vi ^1 Qj^J 

j^b Cy^b lAJ a 

kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdu Ash 

Shamad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Abu 
Rafi'] dari bibinya 
[Salma] dari [Abu Rafi'], 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menggilir 
semua isterinya 
semalam, dan beliau 
mandi setiap menggilir 
salah seorang dari 
mereka. Beliau lalu 
ditanya; "Ya Rasulullah, 
kenapa tidak engkau 
jadikan dalam satu kali 
mandi saja?" Beliau 
menjawab: "Hal itu lebih 
bersih, lebih baik dan 
lebih suci." 

584 

^ (jj ^ jji 

i> ^jj j4it J ^ (jj' 
^1:^1 e^l ^ 

lJ^j jl^li <2ajl^ ^ 

31 j1 

jAj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu 'Ulayyah] 
dan [Ghundar] dan 
[Waki'] dari [Syu'bah] 
dari [Al Hakam] dari 
[Ibrahim] dari [Al 

Aswad] dari [Aisyah] ia 
berkata; "Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ingin makan 
ketika dalam kondisi 
junub beliau berwudlu 
terlebih dahulu." 

585 

jjj ^jj .'l<^^ In Llj.lk 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



Jpli ^1 ^ g: 

kepada kami 
[Muhammad bin Umar 
bin Hayyaj] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Shubaih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Uwais] dari 
[Syurahbil bin Sa'd] dari 
[Jabir bin Abdullah] ia 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang junub; "bolehkah 
seseorang tidur, atau 
makan, atau minum 
(dalam keadaan junub)?" 
beliau bersabda: "Boleh, 
jika ia berwudlu 
sebagaimana wudlunya 
untuk shalat." 

586 

iji^i' 0:1 ii 

L)^ i> l5 L)^ 

j*j J -^0^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah Ibnul 
Mubarak] dari [Yunus] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Aisyah], ia menuturkan; 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam jika ingin 
makan sedang beliau 
dalam keadaan junub, 
maka beliau mencuci 
tangannya." 

587 

SkTissrj^rsniiriisr 

jji AjiJi Ujik jai^ (jj 
AJiL gL ^I ^ (jc (jj 

CS% 

DJ^J lJ'^ ^ J 

ijajj (ilillj jjiJI Uii 
'i Jli Ujjj L)' 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



Aj'UiJI 

['Amru bin Murrah] dari 
[Abdullah bin Salamah] 
ia berkata; Aku 
menemui [Ali bin Abu 
Thalib], lalu ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam masuk 
ke dalam WC dan 
menyelesaikan hajatnya, 
kemudian beliau keluar 
lalu makan roti dan 
daging serta membaca 

Al Qur'an bersama 
kami, dan tidak ada yang 
menghalanginya, -dan 
mungkin saja ia 
mengatakan; - "tidak ada 
yang menghalanginya 
untuk membaca Al 
Qur'an selain junub." 

588 

lw l)j* ^ ‘ ‘j 

'j^ ^ L« 

Ajic. iill ^_5ij-a <iill l]j (iJlaJll 

Vj <4^1 \'Ji V 

^ > 'i (JlajJajl^l 

Uj^k jU^ ^ lijAk 

(Jjx4luj| 

(^' t> ^ lW ^ 

jiiil (iJl^ (Jla 

^j-O 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
'Ayyasy] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Uqbah] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang junub 
dan wanita haid tidak 
boleh membaca Al 
Qur'an." Abui Hasan 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Hati m 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Hisyam bin 
'Ammar berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Isma'il bin Ayyasy 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Musa bin 'Uqbah 
dari Nafi' dari Ibnu 

Umar ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang junub 
dan wanita haid tidak 
boleh membaca sesuatu 
pun dari Al Qur'an." 

589 

(jj ^>laj Luik 

^ a ^jc. tjJ iilll-0 

jUill 0 JJ jA ^ 

*^^ Jdll ^ ^ Jdll 

IjUnr-ll (3^ 

1 jijlj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Harits bin 
Wajih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Dinar] 
dari [Muhammad bin 
Sirin] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya di 
bawah setiap rambut itu 
terdapat j anabah, maka 
basuhlah rambut dan 
bersihkan kulit wajah 
kalian." 

590 

Lij.lk jLaC jjj ^UiA UJ.lk 

^LjU-aj^l 4^ 'n.'"'!^ 

(JU aLjjj ^^Jc. ^1 

^ * ^7^ \l J ^jjiA^I CIjI jlLall 

Lol S^ll^ ^LaV) ^l^ij 
jii 2JUV1 ili Uj cJ 

(3£ 4_ju^l Jjjj& 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hamzah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
saya ['Utbah bin Abu 
Hakim] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Thalhah bin Nafi'] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




[Abu Ay 5 aib Al Anshari] 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Shalat lima 
waktu, jum'at ke jum'at 
berikutnya dan 
menunaikan amanah 
adalah penghapus dosa." 
Aku bertanya; "Apa 
yang dimaksud dengan 
menunaikan amanah?" 
beliau menjawab: 

"Mandi janabah, 
sesungguhnya di bawah 
setiap rambut itu 
terdapat janabah." 

591 

ijjSi (jj jji liiia. 

UjSk 

^jc. c _ i‘il Mi'I ^ »1 lir- Qc. 4 «K 11 

0^}^ ij yj 

(Jla jiijJ 4.^ iill 

li£ Aj JjtS IjgKuirj ^ tj-o 

P L>^ j'^' Of '^J 

^jl£j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Aswad bin 
Amir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari ['Atho' 
bin As Sa'ib] dari 
[Zadzan] dari [Ali bin 
Abu Thalib], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
meninggalkan sekadar 
satu lembar rambut dari 
tubuhnya ketika mandi 
junub, maka ia akan 
diperlakukan begini dan 
begini dalam neraka." 

Ali berkata; "Karena itu 
aku selalu mengulang- 
ulang (membasuh) 
rambutku." Dan ia 
memendekkan 
rambutnya. 

592 


Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



jc Vla aiki (jj 

jji. jjc. ^\2iA 

(jC. A 'a\ \ II iJluj 

qC. 4’i'! fii^ 

^ JJ La i_gi tjjj ol jjJI 

iUil ii J lal ^ Jla 

(JI 3 ol^^l Ja J 

I^J Ub^j UhJ ^ 

kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam bin ’Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Zainah binti IJmmu 
Salamah] dari ibunya 
[Ummu Salamah] ia 
berkata; Ummu Sulaim 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya 
tentang seorang wanita 
yang mimpi basah dalam 
tidurnya sebagaimana 
seorang laki-laki 
bermimpi, maka beliau 
menjawab: "Ya, jika ia 
melihat air maka 
hendaklah ia mandi." 

Aku berkata; "Engkau 
telah membuka aiV 
wanita, apakah wanita 
juga bisa bermimpi?" 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"semoga engkau selalu 
bersama keuntungan, 
kalau begitu dari mana 
anaknya dapat 
menyerupainya! " 

593 

jj| Uja^ ^ na'l jj Ujak 

^ 1> es^VI ^3 

1> sal^ ‘>„^-5^ . 

Jdll dllLui > n ^Ljjj! 

oi^^l fjC. ^aijjjj jiiil 

AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

IgjUg (ilii^U J 

Ij ^1 (JjuiirJi 

c-Lo ^XJ (JI 3 1^ 

iUoj hj'r^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dan [Abdul A'la] dari 
[Sa'id bin Abu 'Arubah] 
dari [Qotadah] dari 
[Anas] bahwa Ummu 
Sulaim bertanya kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
seorang wanita yang 
bermimpi dalam tidur 
sebagaimana seorang 
laki-laki bermimpi. 

Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 

"Jika seorang wanita 
bermimpi seperti itu 
hingga orgasme maka ia 
wajib mandi." Ummu 
Salamah berkata; 

"Wahai Rasulullah, 
mungkinkah itu terjadi?" 
beliau menjawab; "Ya, 
air laki-laki kental 
berwarna putih, 
sedangkan air wanita 
adalah cair dan berwarna 
kuning. Manapun 
keduanya yang lebih 
dahulu, atau lebih tinggi 
maka anaknya nanti 
akan menyerupainya." 

594 

^jc- Uj!!^ ^ 

^aj£^ duj ^ 

Jdll ^ \tVi 

(_5 jj oljiiil (jt pit 

(jpl (Jlia l5 Jd ^ p^lio 

4ji LoS l^jV- 

pLic. ppjll ppl 

Pjjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j dari 
[Sufyan] dari [Ali bin 
Zaid] dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] dari 
[Khaulah binti Hakim]; 
bahwasanya ia bertanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 
seorang wanita yang 
mimpi basah dalam tidur 
sebagaimana seorang 
laki-laki mimpi, maka 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




beliau menjawab: "Ia 
tidak wajib mandi 
hingga orgasme 
sebagaimana seorang 
laki-laki tidak wajib 
mandi hingga ia 
orgasme." 

595 

Ijjii (jJ Jji liiia. 

4jjji jc 

pj CP 

^\'j jjj pl pc. jc 

Ij t * \\'a '\l A ^jc- 

Jlia 4jli^l (JLiiJ 4jjafljtal 

4pc. iji 

liUc. p «.La ^ 

liU Jll jl tUlI (jx 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ayyub 
bin Musa] dari [Sa'id bin 
Abu Sa'id Al Khudri] 
dari [Abdullah bin Rafi'] 
dari [Ummu Salamah] ia 
berkata; Aku bertanya; 
"Wahai Rasulullah, aku 
adalah wanita yang kuat 
ikatan rambutnya, 
apakah aku harus 
membuka gulungan 
rambutku untuk mandi 
junub?" beliau bersabda: 
"Sebenarnya cukup 
bagimu untuk 
menuangkan tiga kali 
tuangan air, setelah itu 
gu 5 mrlah tubuhmu dan 
bersuci dengan air, -atau 
beliau mengatakan; - 
"Jika demikian maka 
engkau telah suci." 

596 

Ujik lW Ijji^ 

^jc, L^jji ^jc. tjjl tJj* ^ > »j 

jPc ^ (> ^pll 

^jj jill ^ Jll 

^1 ^iiiuc-l lil o^lLij 

Lj'* L}A^ij ^\ 1^ 

lii ^ 

^alujj iiil ^U«n jill 

Jj )i iU '9 ^IJl [’j-o J > nlir 'l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ulaiyah] dari [Ayyub] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Ubaid bin Umair] 
berkata; Telah sampai 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



iiiiij J ^ (ji 

ujLilJal 

kepada [Aisyah] bahwa 
Abdullah bin Amru 
menyuruh isteri-isterinya 
membuka gulungan 
rambutnya ketika mandi 
junub. Maka Aisyah pun 
berkata; "Mengherankan 
sekali Ibnu Amru ini, 
kenapa tidak sekalian ia 
perintahkan isteri- 
isterinya untuk 
menggundul kepalanya? 
Sungguh, aku pernah 
mandi bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
satu bejana, aku tidak 
menambah siraman pada 
rambut kepalaku selain 
tiga guyuran air." 

597 

^ 'l njr- ^ 

liiiik Vla (jljjjLa*!! 

HlW 

^Vl ^1 ^ jS (jt 

L^LuJI IjI 

Ui ^«111 4j| <jia. »3* j 
<Jc. «iiil <i3jl (JlaljSj 

(J > »1*J V 

(Jitaj ‘ °}^ jAj 

VjlJ2 Jla ojjjA Iji Ij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Isa Al Mishri] dan 
[Harmalah bin Yahya Al 
Mishri] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] dari 
[Amru Ibnul Harits] dari 
[Bukair bin Abdullah 
Ibnul Asyaj] bahwa 
[Abu Sa'ib] mantan 
budak Hisyam bin 

Zuhrah menceritakan 
kepadanya; bahwa ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
salah seorang dari kalian 
mandi dalam air yang 
diam (tidak mengalir) 
sedang ia dalam keadaan 
junub." Abu As Sa'ib 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




berkata; "Lalu apa yang 
dilakukan Rasulullah, 
wahai Abu Hurairah?" ia 
menjawab; "Beliau 
mengambilnya 
alakadarnya saja 
(sekedar untuk mandi)." 

598 

^ jiLk ^ 

JJjI ^ i Jdil 

<jaii J AjII (Jliijla jU-ajVI 

ji*j Jla 1^1 'iKr-l iJJaJ Jlia 31 =*^ 
j1 tllia£.i lil Jll «iill Jjliij Ij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin 
Basysyar] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] dari [Syu'bah] 
dari [Al Hakam] dari 
[Dzakwan] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melewati seorang lelaki 
Anshar, lalu beliau 
mengutus utusan 
kepadanya hingga ia 
keluar menemui 
Rasulullah dengan 
rambut yang masih 
basah. Maka beliau pun 
bertanya: "Sepertinya 
kami telah menjadikan 
kamu terburu-buru?" 
laki-laki itu menjawab; 
"Benar, wahai 
Rasulullah." Beliau 
bersabda: "Jika engkau 
dibuat terburu-buru 
(menyelesaikan 
persetubuhan), -atau 
beliau mengatakan, - 
"engkau belum 
mencapai orgasme, 
maka engkau tidak perlu 
mandi dan cukup 
bagimu berwudlu." 



Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


599 

u!i.lk ^ULall ^ Uj.lk 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari ['Amru 
bin Dinar] dari [Ibnu As 
Sa'ib] dari 
[Abdurrahman bin 

Su'ad] dari [Abu Ayyub] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Adanya air (mandi) itu 
karena air (mani)." 

JJ^ Cfi- Oi 

^ (jc. ,^1 (jc jlijJ 

jiiil iiiil JlllU 

^ ‘ ‘'j; 

600 

^ .„alVU'l ^ ^ ^ 

lW -^J 

jjj jJjll Ujia. Vll 
:isc. ulil jjVI lijSi 

^ ‘ ‘'i oi' - ‘ ‘'i oi' ^ 

^ j j 4jijlc. (jc. (jj 

1 iliill iill 

Ajlit2 (Jiiit'I *' '^j; .lis 

4.^ ^1 Ji-a ^1 lJ J^JJ i^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad Ath 
Thanafusi] dan 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdurrahman 

Ibnul Qasim] berkata, 
telah mengabarkan 
kepada kami [Al Qasim 
bin Muhammad] dari 
[Aisyah] isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia 
menuturkan; "Jika dua 
khitan telah bertemu 
maka telah wajib mandi. 
Aku dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melakukannya hingga 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kami pun mandi." 

601 

Uj.lk jUjij (jj .'\A^A Uj.lk 

(jc. Ulii jjLoiic. 

L_1*£ (jj lilil 

Jj! ^ <LsaL.j CjjlS 

(J > i\ir ilj ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Umar] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Yunus] dari [Az 
Zuhri] ia berkata; [Sahal 
bin Sa'd As Sa'idi] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ubai bin Ka'ab] ia 
berkata; "Hal itu adalah 
keringanan di awal-awal 
Islam, setelah itu kami 
diperintahkan untuk 
mencuci." 

602 

Ujik ^_5ji (jJ _Jji Ijjik 

^12a (jc. (j^J (jj (Jliaflll 
(jliiaJI (jt oJua (jc (jjl jilioll 

jiiLlj ^'-Jc. <iill 

1 g;» Ml (j^ L>^ 

(jLiJI lis ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadhl bin 
Dukain] dari [Hisyam 

Ad DustuwaT] dari 
[Qotadah] dari [Al 

Hasan] dari [Abu Rafi'] 
dari [Abu Hurairah], dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Jika seorang 
laki-laki duduk di atas 
empat cabangnya yang 
empat lalu bersungguh- 
sungguh, maka ia wajib 
mandi." 

603 

liiiik (_5ji (jJ _yji Ijiiik 

(> jLU. (> jjI 

oik t.. m >» ^ 

-iiil JlllU 

1^] *^‘‘'J) 

■ l'* \ 1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




dari [Hajjaj] dari ['Amru 
bin S 5 ai'aib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika dua 
khitan bertemu dan 
kepala dzakar (penis) 
laki-laki tersembunyi 
dalam kemaluan wanita, 
wajib mandi." 

604 

Ujik ^ jji 

tjj 

Jiill .^jV^ 

AjIc. iill 

JaLlJjujI l^j (JI3 *^ 

^dikl 4j! jj !& jS A-o^ 

^ Aj! lijj 

A^ (IJLjc. ila ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Khalid] dari [Al Umari] 
dari [Ubaidullah] dari 
[Al Qasim] dari [Aisyah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
bangun tidur lalu 
mendapati sesuatu yang 
basah padahal tidak 
merasa bermimpi, maka 
ia wajib mandi. Dan 
barangsiapa bermimpi 
namun tidak 
mendapatkan sesuatu 
yang basah, maka ia 
tidak wajib mandi." 

605 

^ijhir'l .llC. ^ ^uitil IJjSk 
lW JJ^ o-ai^ jjij iS 

(jj ^1445 (^5uii <yt 

''^ IjlU 

^jll u!i.ik 

jjj (J^ j4-^ 

(jiiisiii jjI 

1 jj (j42 4.j1c. ^I 

<Jjl3 (Jm^tj q\ jijl 

<J OjialU jjjuij (l^lal 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al 'Abbas 
bin Abdul Azhim Al 
"Anbari] dan [Abu 

Hafsh 'Amru bin Ali Al 
Fallas] dan [Mujahid bin 
Musa] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Mahdi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Al 
Walid] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Muhill bin Khalifah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu As Samh] ia 
berkata; Aku pernah 
menjadi pelayan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Jika ingin 
mandi, beliau bersabda: 
"Belakangilah aku, " 
maka aku 
membelakanginya 
dengan tengkukku, dan 
aku membentangkan 
kain, agar aku dapat 
menutupinya. 

606 

1'l 

^ ^xlji Uli! 

<>iil :lsc. iul :isc. ^JC. ujI^j 

«dil (J jljij (ji tlillLilll 4ji (Ja jj 

U4 jir. <uil ^ \ 

JUa 

^):da ^Ic. ^.la 4ji 

(^Loj ^fui ^ (Junf-la <jic- jloia 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
Al Mishri] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Abdullah bin Abdullah 
bin Naufal] Bahwasanya 
ia berkata; Aku bertanya 
apakah benar 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertasbih 
(shalat sunnah) di dalam 
safar, namun tidak ada 
seorang pun yang 
memberiku kabar 
tentang hal itu hingga 
[Ummu Hani' binti Ali 
bin Abu Thalib] 
mengabarkan kepadaku, 
bahwasanya Rasulullah 
ketika datang pada tahun 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




penaklukan, beliau 
meminta untuk 
dibuatkan satir, maka 
beliau pun dibuatkan 
satir dan mandi. Setelah 
itu beliau bertasbih 
delapan raka'at." 

607 

Aj1xj ^ ^ ^ UjSk 

''J-'-*- 'I ^'I 

jjj jjliiaJI Uj.lk ^j->j 

lP LW (jt ojl-oc 

Jjilii ^1 ^ (jt 

Ajic. iill ^_5ij-a <iili l] jl-ij (JlaJll 

jL ^j'unit J V 

^iaoi (jji Vj oiil 

L5^ ml (_5 Jj ^ (jU 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ubaid 
bin Tsa'labah Al 
Himmani] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Hamid Abu 
Yahya Al Himmani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Umarah] dari [Al Minhal 
bin 'Amru] dari [Abu 
Ubaidah] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jangan 
sekali-kali salah seorang 
di antara kalian mandi di 
tanah lapang dan di atas 
atap yang tidak ditutupi 
oleh sesuatu, karena jika 
dia tidak dapat melihat 
sesungguhnya dia 
terlihat." 

608 

Ul^i ^ ^ t 

Qj ^ L}J 

^ ^ ^ bjjc- 

iiill iiiil (JlilU J 

Jajl^l 1^1 ^lulj 

Aj d^^lLall uIlcUbIj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Hisyam 
bin 'Urwah] dari 
[Bapaknya] dari 
[Abdullah bin Arqam] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




wasallam bersabda: 

"Jika salah seorang dari 
kalian ingin buang hajat 
dan iqamah telah 
dikumandangkan, maka 
hendaklah ia 
mendahulukan buang 
hajatnya." 

609 

^ uj.ik ^31 ^ i''’' 

jjj SjjLiii uii.lk (_ l'l-k'l 
jjj ijjj Jc jjj Jfllill Jc. 

(ji 

jaLk jAj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Adam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid Ibnul Hubab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Shalih] dari [As Safar 
binNusair] dari [Yazid 
bin S 5 mraih] dari [Abu 
Umamah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang seorang laki- 
laki shalat dengan 
menahan kencing." 

610 

iJjik j_jji jjj jji lijik 

(jt sjiUiii jji 

0jjjA jc jc 

V jiiulj 4 .j1c, ^_jiLa <iill 

^'A oilLall ^Jsij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Idris Al Audi] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
salah seorang di antara 
kalian bangun untuk 
menegakkan shalat 
sementara dia terkena 
kotoran." 

611 

^ a OuW 

‘ _ (jc. 4 ^ ^ 

^jj (jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



(1)^ 

4j1c- Jdll Jdll 

^ jAj 

Mushaffa Al Himshi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah] dari 
[Habib bin Shalih] dari 
[Yazid bin S 5 mrahbil] 
dari [Abu Hay Al 
Mu'adzdzin] dari 
[Tsauban] dari 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
bahwasanya beliau 
bersabda: "Janganlah 
seorang dari kaum 
muslimin berdiri shalat 
sedangkan ia menahan 
kencing hingga 
memperingannya." 

612 

("ni'I Ulil (jJ lijik 

L)j 

j^l ^ jS (jt 

jijll jj 6j jc Jc. tjj 

C.UJ 4JaJall jjl 

^_jiLa <iill Jjjjj tlul l'^'llg^'ir'l^ 

A;^ ilil <iiil (Jjjoi J (Jlsa 

lil j_5^)Jajla (JJC' l^] 

3a lita J1sj 2 iU ja 

^:;Sil Jl ^jA\ ' ' 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Yazid bin Abu 
Habib] dari [Bukair bin 
Abdullah] dari [Al 
Mundzir Ibnul 

Mughirah] dari [’Urwah 
bin Az Zubair] bahwa 
[Fatimah binti Abu 
Hubaisy] menceritakan 
kepadanya, bahwasanya 
ia pernah datang 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengeluhkan 
tentang darah, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
menjawab: "Itu hanyalah 
penyakit, maka 
tunggulah. Jika tiba 
waktu Qar' (haidl) mu 
maka janganlah engkau 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




shalat, jika haidl itu telah 
usai maka bersucilah, 
kemudian shalatlah 
antara haidl hingga 
berikutnya." 

613 

Ujlk 4ll liiia. 

_jji IJjik J ^ j jjj jLLk 

Vii (jj J (jj 

(jc. AjjI jjc 

^1 duj 4jJall 

^ K AjIc. Jdll ^ i ' ^ Jdll 

oi^ii (_sjj 4il Jjl'ij Ij ilJlis 
^jtal ill J_pal.aajaii 

lil V sllall 

dll^] I^U 4.jjaj^Lj (3^4^J 

1 jjj e!^LLall 4.jJaj^| 

^lll dlic. ^ ' . .if-ll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
Ibnul Jarrah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin Abu 
Syaibah] dan [Ali bin 
Muhammad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j dari 
[Hisyam bin ’Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Aisyah] ia berkata; 
Fatimah binti Abu 
Hubaisy datang 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya; 
"Wahai Rasulullah, aku 
adalah wanita yang 
keluar darah istihadlah 
hingga tidak suci, maka 
apakah aku boleh 
meninggalkan shalat?" 
beliau menjawab: "Itu 
hanyalah penyakit dan 
bukan haidl. Jika haidl 
itu tiba maka tinggalkan 
shalat dan jika telah usai 
maka bersihkanlah darah 
dari dirimu (mandi) dan 
kerjakan shalat." Hadits 
ini adalah hadits Waki'. 

614 

4jIjS (j.0 £jJc. iilil (jl 
jjjl Ijlii (Jjlliill (jl^j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


d 


<iill .1^ Qc. 

' jj] LJ^ iJd^ 

u'" 

(_jiLa ^(^^1 ulli^ Ujll 

tiilli 4^ j ^ 

i23^J (j! J^J ^ ‘■^ 

uJa elift ([jA lij Jll 444 

4jjjla 4U;a^ -\^Mii ^1 
D^iLLall 'la aSj s 

(Jll 142 43 ^jLallj 

(4a 4 4jli (_a4j^l 4l uluLjl 
jaj jSia jA cJa ^lll 


berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
dengan mendektekan 
kepadaku dari bukunya - 
dan orang yang bertanya 
bukan aku- berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Ibnu 
Juraij] dari [Abdullah 
bin Muhammad bin 
Aqil] dari [Ibrahim bin 
Muhammad bin 
Thalhah] dari [Imran bin 
Thalhah] dari [Ummu 
Habibah binti Jahsy] ia 
berkata; Aku 
mengeluarkan darah 
istihadlah sangat banyak 
dan dalam waktu yang 
lama, lantas aku 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk 
mengabarkan dan 
meminta fatwa kepada 
beliau." Ia berkata; "Aku 
mendapati beliau sedang 
berada di sisi saudara 
perempuanku, Zainab. 
Aku pun berkata; 

"Wahai Rasulullah, Aku 
punya keperluan 
denganmu," beliau 
bertanya: "Keperluan 
apa itu?" aku menjawab; 
"Aku mengeluarkan 
darah istihadlah sangat 
banyak dan dalam waktu 
yang lama, hingga hal 
itu menghalangiku dari 
shalat dan puasa, lalu 
apa yang engkau 
perintahkan?" beliau 
menjawab: "Hendaknya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




engkau menggunakan 
kapas, karena itu akan 
menghilangkan darah, " 
aku berkata; "Darahnya 
lebih banyak! " lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana hadits 

Syarik diatas. 

615 

4JiUiil jjI Ijjik Vla alaja 
^iu (jc jic. ^1 (jc 

(3^ (jUiuluJ 

^1 ei^^l djlLalilla 

(J Mli ^1 Calla 

i Jla sll=JI £aUi 5la 

jjI (Jla (jjjJajaj tliiS 

P j^l jaaJ 

iS 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari 
[Sulaiman bin Yasar] 
dari [Ummu Salamah] ia 
berkata; Seorang wanita 
bertanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata; 
"Aku adalah wanita yang 
keluar darah istihadlah 
hingga tidak suci, maka 
apakah aku boleh 
meninggalkan shalat?" 
beliau menjawab: 

"Tidak, namun engkau 
hanya boleh 
meninggalkannya pada 
hari-hari engkau haid." 
Abu Bakr menyebutkan 
dalam haditsnya; "dan 
sesuai kebiasaannya 
dalam setiap bulan, 
setelah itu mandi dan 
sumbatlah dengan kain 
dan lakukanlah shalat." 

616 

(Ji jSj Jjij aiaJi jj Ujia. 

Vll 

jc Cm ®j u^ 

(jjiua. CMii 4Jiiala dlpL^la 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan [Abu 
Bakr bin Abu Syaibah] 
keduanya berkata; telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



jiiuij iiil t.s^! 

ol «iiil (iJjjjj Ij ijlilUi 

;;3> lii i jii siiaii 

^ \\ li'ir-1 ^ .4, ^lj| 

'Jhk (jp 6!iLa ^^5^323 

.T\'l 

menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Habib bin 
Abu Tsabit] dari [Urwah 
bin Az Zubair] dari 
[Aisyah] ia berkata; 
Fatimah binti Hubaisy 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya; 
"Sesungguhnya aku 
adalah wanita yang 
keluar darah istihadlah 
hingga tidak suci, maka 
apakah aku boleh 
meninggalkan shalat?" 
beliau menjawab: 

"Tidak, itu hanyalah 
penyakit dan bukan 
haidl. Jauhilah shalat di 
hari-hari haidlmu 
kemudian shalatlah, dan 
wudlulah pada setiap 
shalat meskipun darah 
menetes di atas tikar." 

617 

Ujia. 

jc (jUi^l (jt ijjj^ 

(JU ^aijjJj iill (^5^^ 

^Ul <jJal^Jjjd^l 

LiJajjjj jjjjiu ^ i^i^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Isma'il bin Musa] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari [Abui 
Yaqzhan] dari [Adi bin 
Tsabit] dari [Bapaknya] 
dari [Kakeknya] dari 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Wanita yang 
mengalami istihadlah 
hendaknya 

meninggalkan shalat di 
hari-hari haidlnya, 
kemudian ia mandi dan 
berwudlu di setiap 
shalat, dan ia tetap 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




berpuasa serta shalat." 

618 

(jC jjVl IJjik 

j^j[\ ^ iyj^ jii 

o[ g^J^[ ^ ‘ffj 

iill ^ j j <jijlc. 

iil t^j 

jiiil ^ ^lJc- 

fijiA ^' ‘'^ ^4^ 

liU ^jJaJ^Lj 

lijj o!ylLall dli^i 

CA\1 Jl-aj ^^gJjjjJC-ll ^JJ^I 

^JjuJjij NA 

A»ij CijlSJ tjij-ijJ 

(jl j 

pljJI j^laill a^yi^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Mughirah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Az Zuhri] dari [Urwah 
bin Az Zubair] dan 
[Amrah binti 
Abdurrahman], bahwa 
[Aisyah] isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menuturkan; 
Ummu Habibah binti 
Jahsy -isteri 

Abdurrahman bin Auf- 
keluar darah istihadlah 
selama tujuh tahun, 
hingga iapun 
mengadukan hal itu 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; 
"Sesungguhnya ini 
bukanlah haidl tetapi 
penyakit, jika haidl tiba 
maka tinggalkanlah 
shalat dan jika ia telah 
usai maka mandi dan 
kerjakanlah shalat." 
Aisyah berkata; "Ummu 
Habibah mandi setiap 
akan melaksanakan 
shalat, ia berendam di 
dalam mirkan (bak 
besar) milik saudara 
perempuannya, Zainab 
binti Jahsy, hingga 
warna darahnya 
mengalahkan warna air." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


619 


(jj _jji ijjik 
jjc. ijl^I ^jjIa (jj -Ij jj 

^jc. (JjAC. ^ ^ ^ <dll 

jjc 4^iila ^ (jj ^ I jjJ 
<«i jC. 4.kiJa 

jill ^^ila ^1 JjLiJ ^ 

^_jiLa <iill (j]jjji J CjjII ^^3 4.jJc. 
^1 ciJiia ^aiuij jdii 

jj CjJll llll jS ^ Ml'i-^l l^j Jli 
(Jla L^ ^1 ijUj ^ya jjl 

XijLi jl gd ^ 

^ \ t' ^ K n IfV \ ^ 

’J 

LS 

i_gi^j 4^jLiji (^j^ij jjliic. 
^IjuoC- Uo^ ^ \..' iri I^ c-LiltJI 

(yi^>vi4^i" 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin Aqil] 
dari [Ibrahim bin 
Muhammad bin 
Thalhah] dari pamannya 
[Imran bin Thalhah] dari 
ibunya [Hamnah binti 
Jahsy], bahwasanya ia 
pernah mengalami 
istihadlah pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, ia pun 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata; 
"Sesungguhnya aku 
mengeluarkan darah 
istihadlah yang sangat 
deras," beliau bersabda: 
"Sumbatlah dengan 
kapas, " ia berkata; 
"darahku lebih dari itu, 
ia mengalir sangat deras, 
" beliau bersabda: 
"Sumbatlah dengan kain, 
lalu tentukanlah 
kebiasaan haidl sesuai 
dengan ilmu Allah enam 
atau tujuh hari, setelah 
itu hendaklah engkau 
mandi, shalat dan puasa 
dua puluh tiga atau dua 
puluh empat hari. 
Akhirkanlah waktu 
shalat zhuhur dan 
majukanlah shalat ashar. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




serta mandilah untuk 
melaksanakan kedua 
shalat tersebut. Juga, 
akhirkanlah shalat 
maghrib dan majukan 
shalat isya, serta 
mandilah untuk 
melaksanakan kedua 
shalat tersebut, inilah 
yang lebih aku sukai dari 
dua perkara itu." 

620 

jj tjj 

jjj ciulj jjc liiilk Vla 

(jj jc j* 

^_jlLa <>iil J dillLijlla 
^j:nj-\'l ^jc. 4_ilc. 

4jK>ir-l (3-^ ^ ^ t 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dan [Abdurrahman bin 
Mahdi] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Tsabit bin Hurmuz 

Abui Miqdam] dari [Adi 
bin Dinar] dari [Ummu 
Qais binti Mihshan] ia 
berkata; Aku bertanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang darah 
haidl yang mengenai 
kain, beliau menjawab: 
"Cucilah dengan air dan 
daun Sidr, serta 
gosoklah meskipun 
dengan kuku." 

621 

l2iik ^i jjj lliiik 

(jj jiljiA (jc jia.Vi alLL jjl 
(jt jaiill tlljj <-aJala (jt Sj jc. 
(jaai^all (_^! Cajj i\.Aui\ 

<jic. «illl (_slj-a ‘'ill J (Juinila 

Ljj^ 

4jjalC. 1 j 4.;1 j.-3^I Jll a_!^l 
^ t,S^ J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Hisyam 
bin 'Urwah] dari 
[Fatimah binti Al 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Mundzir] dari [Asma' 
binti Abu Bakar Ash 
Shiddiq] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang darah haidl yang 
mengenai kain, maka 
beliau menjawab: "Kerik 
dan eucilah, setelah itu 
shalatlah dengannya." 

622 

jjjl Uj.lk UJ.lk 

IgM ^ j j jc. 

Cjjl^ ^4^^ ^iiuij 4.^ ilil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 

Wahb] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Amru bin Al Harits] 
dari [Abdurrahman bin 
Qasim] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah] isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata; 
"Jika salah seorang dari 
kami mengalami haidl 
kemudian darah 
merembes dari kainnya 
tatkala dalam keadaan 
suci, maka ia 
mencucinya dan 
memerciki semuanya 
kemudian shalat dengan 
kain tersebut." 

623 

t_5ji (jJ _Jji uiiAa. 

^1 ^ ^ ^ ^ 

djULo jjc. (jc. 4jjJC. 

eijil jji<jijlc. (jc. 4.jj.l*JI 
sjtLall (j‘.->'il ^'1 1 

ja tlui <JJjJ^\ SjijLc Clllll 

li'l ^ 

slUl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Sa'd bin Abu 
'Arubah] dari [Qotadah] 
dari [Mu'adzah Al 
'Adawiyah] dari 
[Aisyah]; bahwasanya 
ada seorang wanita yang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




bertanya kepadanya; 
apakah wanita haidl 
harus mengqadla shalat? 
Aisyah berkata kepada 
wanita tersebut; 

"Apakah engkau seorang 
Haruriah? Kami pernah 
mengalami haidl 
kemudian suci di masa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, namun beliau 
tidak memerintahkan 
kami untuk mengqadla 
shalat." 

624 

ijjik liiik 

jjI 

^aiulj iiil 

dma ^j-0 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Abu Ishaq] dari [Al 
Bahi] dari [Aisyah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata 
kepadaku: "Ambilkan 
tikar kecil di masjid 
untukku," tapi aku 
menyela; "Aku dalam 
keadaan haid! " maka 
beliau pun bersabda: 
"Haidmu bukan di 
tanganmu." 

‘4'i. t I, ,'j\ ^ •.-. i ^ 

625 

^ J ^ 

UjI^ ^ 

^jc- ^jc- tjj ^liA 

iill jl^ll <2djl& 

IjIjj yi 4lai J 

\ Q^'* A ^ Wi (J-^^ 

4Kur-U 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam bin 'Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Aisyah] ia berkata; 
"Ketika aku haidl. Nabi 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 











IbnuMajah 1-1000 




wasallam mendekatkan 
kepalanya kepadaku, 
sedang beliau waktu itu 
setatusnya mujawir 
(i'tikaaf), hingga aku 
bisa membasuh dan 
menyela-nyela 
rambutnya." 

626 

^ ^ UJ^k 

^jc. nljkjj 

^jc. ^jC, (jj 

auI Jdll 

^JOlI J ^ ‘ ^ 

jl^l 1 jflJj O^lk. IjIj ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Manshur bin Shafiah] 
dari [ibunya] dari 
[Aisyah], ia menuturkan; 
"Pernah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meletakkan 
kepalanya di 
pangkuanku sambil 
membaca Al Qur'an, 
padahal aku sedang 
haidl." 

627 

liiilk jjj <)iil . 4 ^ Ujik 

C ^ jjI 

^ J ^UAjuJ ^ ^ 

jjj ,'l«k:<' (jc. ^_jlc.VI IjjSk. 

J_yji jj jjI Ujlk J ^ (3^j 

Jj£. j|Ui (jL Uiiik 

^jc. ' »j -'T- ^liiIUl 
<jijlc. (jc. 4.;ui (jc (jj 

UikU ilii i\i 

i'4 j1c Jdll ^ i 

P jjs (^ jjji^ i) 

tillkj 

AJc. jill 0 ^ 

Aj^I X \' .'JJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
Ibnul Jarrah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Abdul 
Karim]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Salamah 
Yahya bin Khalaf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] dari 
[Muhammad bin Ishaq]. 
Dan menurut jalur yang 
lain; Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Asy Syaibani] 
semuanya dari 
[Abdurrahman Ibnul 
Aswad] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah], ia berkata; 
"Jika salah seorang dari 
kami haid, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
memerintahkan 
kepadanya untuk 
mengenakan kain sarung 
(antara pusar dan apa 
yang di bawahnya) baru 
Rasulullah 
mencumbuinya. Dan 
hendaklah kalian 
menguasai syahwatnya 
sebagaimana Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
menguasainya." 

628 

IjjSi (jj jji Ujik 

(TiK’i'U <2ijlc. jjc. (jc 

^1 Ub>j iiLbU IjI UliLI 

^ji*-- jdil ^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Al 

Aswad] dari [Aisyah] ia 
berkata; "Jika salah 
seorang dari kami 
mengalami haid, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkannya 
untuk memakai kain 
sarung, kemudian 
Rasulullah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




mencumbuinya." 

629 

^ A a 1 cj^ ^ 

Jiill J ^ AJiiLi 

<aLaJ ^ ^iLjj A^c. iiil 
.1^ La 

L al'^Wi dilLjdjll A r>i '-N.\l 

4j1c- Jdil ^ jjjI (ijl^ 

La (Jla A ^LjjIII 

Jlilll CjUj 4^ 

iiiil ^ (Jl^ 

^Lu 

kiua CJll L-flLklll ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Amru] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Salamah] 
dari [Ummu Salamah] ia 
berkata; "Aku dan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berada 
dalam satu selimut 
miliknya, namun aku 
mengalami haidl 
sebagaimana wanita 
haidl hingga aku keluar 
dari dalam selimutnya. 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bertanya: 
"Apakah kamu haidl?" 
aku menjawab; "Aku 
mengalami haidl 
sebagaimana wanita 
mengalaminya?" beliau 
bersabda: "Itu adalah 
ketetapan Allah untuk 
anak cucu Adam." 

Ummu Salamah berkata; 
Aku lalu keluar dari 
dalam selimut dan 
merapikan kondisiku 
setelah itu aku kembali 
lagi, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
berkata kepadaku: 
"Kemari dan masuklah 
ke dalam selimut." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Ummu Salamah berkata; 
"Maka aku pun masuk 
selimut bersama beliau." 

630 

jjj jc tjj ^jj 

qc ^jUi jc. 

L)^ (j^ 

^ iill ^ j j 

<i3j| ^U.1 <iill J ^ (jJajj-aJ 

li Jji Ia jji iJlikJ tlijlS 

jjll 1 jl jl .Iji) 

AjIc- ^ i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Khalil 
bin 'Amru] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Salamah] 
dari [Muhammad bin 
Ishaq] dari [Yazidbin 
Abu Habib] dari 
[Suwaid bin Qais] dari 
[Mu'awiyah bin Hudaij] 
dari [Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan] dari [Ummu 
Habibah] istri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Mu'awiyah 
berkata; Aku bertanya 
kepadanya; apa yang 
engkau lakukan bersama 
Rasulullah ketika haidl?" 
ia menjawab; "Pertama 
kali yang segera 
dilakukan oleh salah 
seorang dari kami adalah 
menutup antara paha 
dengan kain, setelah itu 
berbaring bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 

631 

(JlJ ^ ^ 

^jC- 4 ioKu ^ ^ 

4?33i'i i> ejj^i 

<iiii L)^ 

^j*a ^aijjjj ^iiil 

j1 ol^yil ji lliajl^ 

jQ< ^ l!j^ ^ Aijj-aa l3kl£ 
aiki (3 jji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] dari 
[Hakim Al Atsari] dari 
[Abu Tamimah Al 
Hujaimi] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menyetubuhi wanita 
haidl, atau menyetubuhi 
wanita dari duburnya, 
atau mendatangi dukun 
lalu membenarkan apa 
yang diucapkannya 
maka ia telah kafir 
dengan wahyu yang 
diturunkan kepada 
Muhammad." 

632 

uj.lk ^ Uj.lk 

LW^J L>i 

(> kik^ 

^jc- ^uiLo ^j£- .1^ ^jc- 

Ajic. iiil (j* >>il 

J 

j| (Jb 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dan [Muhammad bin 
Ja'far] dan [Ibnu Abu 
'Adi] dari [Syu'bah] dari 
[Al Hakam] dari [Abdul 
Hamid] dari [Miqsam] 
dari [Ibnu ’Abbas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 
seseorang yang 
mendatangi isterinya 
yang sedang haidl, 
beliau mengatakan: 
"Hendaknya ia 
bersedekah dengan satu 
dinar atau setengahnya." 

633 

y. Ujlk Vla (jj 

(jc. Ajji jjc. jjJ alliA 

4.^ iill ^_sij-a (jlSjijLt 

1 r ^.nl ^ clulS^ (Jla i' 

(JU ^Kinr-ij ^ > >iq'll 

tiluii J ^ >>lVll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam bin 'Urwah] 
dari [bapaknya] dari 
[Aisyah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




wasallam berkata 
kepadanya ketika sedang 
haidl: "Urailah 
rambutmu kemudian 
mandilah." -Ali 
menyebutkan dalam 
haditsnya, - 

"Lepaskanlah gulungan 
rambutmu." 

634 

(jj IjiiSk 

13 ^] (jc. 4 4 Ml Uj.la. ijJ 

Jll 

iiill 

(JjoJlSI ^jC. 
Ub^La .I^Ij 

Jj^Jall (juikja J^i=J3 

iA 

p ujj^ 

4^.ii4a Al^jp .l^lj p pLolI 

4ll (jLkloi (Jll l^J J^aji 

^lll Jj! 4j 4Uib^ 

(jjj (JjoUlII jjc. 4jJILij clllla 

.l^lj (JUs 

ji jj^-lall (jjjikja J^luS 
i.\^\ C uA'\ J_^-lall 

^ 4iJ^ b^b ij^ 

f.'iaW (>aJ^ p J (jjj^ 

Cjllis lA.lLik i_Pc. 

^ jpLaj^\ ^Ujij «.Ujilll 

(^^1 u' 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Ibrahim bin Muhajir] 
berkata; aku mendengar 
[Shafiah] menceritakan 
dari [Aisyah], bahwa 
Asma' bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
mandi junub, lalu beliau 
menjawab: "Salah 
seorang dari kalian 
mengambil air dan daun 
Sidr lalu ia bersuci dan 
membaguskan 
bersucinya, atau hingga 
menjadi bersih. Setelah 
itu hendaknya ia 
menuangkan air di 
kepalanya seraya 
memij at-mij atnya 
dengan kuat hingga 
sampai meresap di pori- 
pori kepalanya. 

Kemudian menuangkan 
air di kemaluannya lalu 
mengambil potongan 
kapas untuk 
membersihkannya." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Asma' bertanya; 
"Bagaimana cara aku 
membersihkannya? " 
beliau bersabda: 
"Subhaanallah, 
bersihkanlah dengannya! 

" Aisyah berkata - 
dengan 

mengucapkannya 
dengan pelan-, "Engkau 
bersihkan sisa darah itu 
dengan kapas tersebut." 
Aisyah berkata; Asma' 
juga bertanya Rasulullah 
tentang cara mandi 
junub, maka beliau pun 
menjawab: "Salah 
seorang dari kalian 
mengambil air lalu ia 
bersuci dan 
membaguskan 
bersucinya, atau hingga 
menjadi bersih. Setelah 
itu hendaknya ia 
menuangkan air di 
kepalanya seraya 
memij at-mij atnya 
dengan kuat hingga 
meresap sampai pori- 
pori kepalanya. 

Kemudian tuangkan air 
ke seluruh tubuhnya." 
Aisyah berkata; "Sebaik- 
baik wanita adalah 
wanita Anshar, rasa 
malu tidak menjadi 
penghalang mereka 
untuk memperdalam 
ilmu agama." 

635 

L)j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 

^jC- A jir >» 7^ ^ 

jc jc ^Ia jj ^ lW 

IjIJ 'I (Jjjiui CjiSjlla <jijlc. 

<>ill ^ 

CLuk 4Ji£ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



^ jl£ d 4 ^ ajI 
li! J 

Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari [Al 
Miqdam bin S 5 mraih bin 
Hani'] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah], ia berkata; 
"Aku menggigit tulang 
sedangkan aku dalam 
keadaan haidl, lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengambilnya dan 
meletakkan mulutnya 
persis dimana mulutku 
aku letakkan. Dan aku 
minum dengan cangkir, 
lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengambilnya 
dan meletakkan 
mulutnya persis dimana 
mulutku aku letakkan, 
padahal aku dalam 
keadaan haidl." 

636 

IJJSk J ^ ^ 

Qc. 4 a' 111 ^ UJ.lk .^3^1 

V Ijjl^ U^ dijlj 

iS^ t>ajUil ^ gj''']>J 
jll ijji'jJ^ 'i J gjisij Vj ^ 

4jic. iill jSis 

(jc. i^jlLoijj <iiil (33^U jiiijij 
ljljjc.ll jA jl (jjaJaJill 

(Jjjoij jlal ^j^ajaJJI iLulill 

1 J» 'u.il ^lljj AjIc. jlll jlll 

^LgJl Vl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Walid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Tsabit] 
dari [Anas] berkata; 
Orang-orang Yahudi 
tidak mau duduk, makan 
dan minum bersama 
wanita haid. Maka hal 
itu diceritakan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka Allah 
pun menurunkan ayat: 
"Mereka bertanya 
kepadamu tentang haidl. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Katakanlah: 'Haidl itu 
adalah suatu kotoran.' 
Oleh sebab itu 
hendaklah kamu 
menjauhkan diri dari 
wanita di waktu haid, " 
lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Lakukanlah segala 
sesuatu kecuali 
persetubuhan." 

637 

jji Ijjik Vlj Ca 

^jiLi (jc. ^>^1 ^UaUl ^ 
iilll ojjjia. (jt 
^'■Vi «iill (JiijJla 4 a' Ml 

Vj ^ ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin Yahya] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 
Ghaniyyah] dari [Abui 
Khaththab Al Hajari] 
dari [Mahduj Adz 

Dzuhli] dari [Jasrah] 
berkata; [Ummu 

Salamah] mengabarkan 
kepadaku, bahwa 
Rasulullah pernah 
memasuki halaman 
masjid ini kemudian 
berseru dengan suaranya 
yang sangat keras: 
"Sesungguhnya masjid 
tidak halal bagi orang 
junub dan haidl." 

638 

(jU^ (jt (jj ^1 

^1 ^ 

(ji l^i jjC. 4 a' Ml 

^ aul 4 Ml il ^ 

li ^ JJ oi jail 

laji JU jjUI .i*j I44ij^ 

jj ."la^a jUSjjC. j' (jjc 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] dari [Syaiban An 
Nahwi] dari [Yahya bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



lILulII liu ^Jall .liu Aj )J ,i 

Abu Katsir] dari [Abu 
Salamah] dari [Ummu 
Bakr] ia telah diberi 
kabar bahwa [Aisyah] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
dalam perkara seorang 
wanita yang melihat 
sesuatu yang 
membingunkannya 
setelah suci, beliau 
bersabda: "Itu hanyalah 
penyakit." Muhammad 
bin Yahya berkata; 

"Yang dimaksud dengan 
'setelah suci' adalah 
setelah mandi." 

639 

L>^ ^)a3L« 

LJt (jjl (jt 

DJ.i£1Ij D^jn-l'l i_s'^ ^aiiUj 

lijAk ^ .'l<^^ A 

Ujlk <>iii Aic. (jj 

L>t AlJk^ jc. LJjji (l)t 44*^ 
au v ili 4 jiI 

jjJ .'l<^^ a (JU UAj 0j.1^1 j 

1.1^ ' V^V- LoA^ji 44^J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Ayyub] dari [Ibnu 

Sirin] dari [Ummu 
Athiyyah] ia berkata; 
"Warna kuning atau 
warna keruh, kami tidak 
menganggapnya." 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah Ar Raqasyi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib] dari 
[Ayyub] dari [Hafshah] 
dari [Ummu Athiyyah] 
ia berkata; "Warna 
kuning atau warna 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




keruh, kami tidak 
menganggapnya." 
Muhammad bin Yahya 
berkata; "Menurut kami 
Wuhaib lebih layak dari 
keduanya." 

640 

^ ^ (jJ 

f*- ^ \<*‘- . .'Q'<\I i “ X nl A 

*^AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

USj l>4 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [S 5 Tjja' Ibnul 

Walid] dari [Ali bin 
Abdul A'la] dari [Abu 
Sahal] dari [Mussah Al 
Azdiah] dari [Ummu 
Salamah] ia berkata; 
"Pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam wanita-wanita 
yang nifas duduk 
berdiam diri selama 
empat puluh hari, dan 
kami membersihkan 
wajah mereka dengan 
waras (semacam 
tumbuhan yang wangi) 
dari kotoran." 

641 

lijlk .'ij» 1.1 ^ 4il . 4 ^ iJjlk 
jl (j^ (^jUJill 

(jjul jjI 

i)iil ^iiil 

f ^ ‘‘'O CLi^^ xK.'jj 

(3^ ci JJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muharibi] dari 
[Sallam bin Sulaim] atau 
Salm -Abui Hasan masih 
merasa ragu, dan 
menurutku dia adalah 
Abui Ahwash- dari 
[Humaid] dari [Anas], ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan 
waktu bagi wanita- 
wanita yang nifas empat 
puluh hari, kecuali jika 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




mereka telah suci 
sebelum itu." 

642 

jjj 4ll . 4 ^ liiia. 

(jlSlll (jjl (jt 

<jic. 4il ^U .1 ^jill o^)ii 

c_Q. ' \ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
Ibnul Jarrah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Ahwash] dari [Abdul 
Karim] dari [Miqsam] 
dari [Ibnu 'Abbas] ia 
berkata; "Jika ada 
seorang laki-laki yang 
menggauli isterinya 
dalam keadaan junub, 
maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkannya 
untuk bersedekah 
setengah dinar." 

643 

i—ili. ^jj Jji l2iSa. 

(jt Ljj -4^ Uj.la. 

(jj (jt ^ILa ^jj SjjUJi 

L>^ s'Hj'-^' 

CjiU4ll .iaLi ^ 4il 4 J 1 C. 

jiililj 4ll «iill (Jjjolj 

l^J^lj (_pajLkJI aJ^I^ ijc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin Khalaf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Mu'awiyah 
bin Shalih] dari [Al 'Ala' 
Ibnul Harits] dari 
[Haram bin Hakim] dari 
pamannya [Abdullah bin 
Sa'd], ia berkata; Aku 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam hukum 
makan bersama wanita 
haidl, maka beliau 
menjawab: "Makanlah 
bersamanya." 

644 

Ujik Aj^ ^_5ji (jJ J^ _Jji Ijjik 
jc (jj Ajaiia (jc ^3 

jc ^1 ^ 4ll ^ 

^ '>Vi l!j^^ 

^1 lii J jiiii 

J i=jf J O^Lk ulj A^ 

^ 1 ^ '\ci JJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Thalhah bin Yahya] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




dari [Ubaidullah bin 
Abdullah bin ’Utbah] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat di 
sampingku yang waktu 
itu sedang haidl, dan di 
tubuhku ada kain wol 
yang sebagiannya 
mengenai Rasulullah." 

645 

If. Jlli 4ll ^ (jt 
illl ^U.-i 4ll (Jjjoig 
lag.li 4.j1c. J 

L>^'^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sahal bin 
Abu Sahal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
'Uyainah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Asy Syaibani] dari 
[Abdullah bin Syaddad] 
dari [Maimunah] bahwa, 
pernah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat dengan 
memakai kain wol yang 
sebagian mengenai 
isterinya, padahal ia 
sedang haidl." 

646 

jc 1^3 Vla (jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Abdul 
Karim] dari ['Amru bin 
Sa'id] dari [Aisyah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menemuinya, lalu 
mantan budaknya 
bersembunyi. Maka 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bertanya: 
"Apakah ia telah haidl?" 

jgic. gt a^ (jc- jlaioi 

(jc. ajjiLi gj 

1 (Sj'r- (J^a ^llnj 4 .j1c. llll 

JUa oV^ CjljiLla 

t ** 1 . !.^l a a j\r-. ^ i ' ^ 

la^J (gj.oli.1 Jlaa 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Aisyah menjawab; "Ya." 
Beliau kemudian 
membelah imamahnya 
dan diberikan kepadanya 
seraya bersabda: 
"Berkerudunglah dengan 
ini." 

647 

^Laat-ill jjSj 

^jC, 0^1^ ^jc. 4-aiuj ^ 

diij Ajix^ L)^ a 

(jc ^jLkll^ 

(3^ V Jll ^ j'f- iill J_si-a 

«'S J Vj (J :n*il ^ a!^LLa ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Walid] dan 
[Abu An Nu'man] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Qotadah] 
dari [Muhammad bin 
Sirin] dari [Shafiah binti 
Al Harits] dari [Aisyah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Allah tidak 
menerima shalat wanita 
yang telah haidl kecuah 
dengan mengenakan 
kerudung." 

648 

lijAk ^ A uj^k 

clw ^ 

oi^^l ^ioiULo ^jc. 

.ijc. u^ la ciilUa 
^ ■ ■'jj 4 j1c- Jdll ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dari 
[Mu'adzah] berkata; 
Seorang wanita bertanya 
kepada [Aisyah], 

"Apakah seorang wanita 
yang sedang haidl boleh 
menyemir rambutnya?" 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




ia menjawab, "Pernah 
kami di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menyemir 
rambut, dan beliau tidak 
melarang kami." 

649 

(jc. (ji 

Is^ 

(ji jc oli jc jc 

Cj^^Li^Vla c _ 'H'li j_yjl 

iiil ^KVi jji^i is^j 

^J\ jill 

A a' ■ 11 jjj jjI jla^U^I 

(jl jjll ^ jc jjjlll Utji 
i'jLl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Aban 

Al Balkhi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazzaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Isra'il] dari 
['Amru bin Khalid] dari 
[Zaid bin Ali] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] dari [Ali bin 
Abu Thalib] ia berkata; 
"Salah satu lengan 
tanganku retak, maka 
aku tanyakan hal itu 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 
Kemudian beliau 
memerintahkan 
kepadaku agar 
mengusap bagian atas 
kain pembalut luka." 

Abu Al Hasan bin 
Salamah berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami Ad Dabari dari 
Abdurrazzaq 
sebagaimana hadits 
diatas tersebut. 

650 

^ (jj 

cjjljlll ojjjA jc jUj 

jaLk ^iiaj 4.j1c. 4ll j41' 

a£Ic ^ (jj^i 

Ajic jjjaJ AjUlSJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Hammad bin 
Salamah] dari 
[Muhammad bin Ziyad] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; "Aku melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menggendong 
Husain bin Ali di atas 
pundaknya, sedang air 
liurnya mengalir ke 
tubuh beliau." 

651 

Uj.lk J ^ J» iii<' jjc. 4 nV- jjj 

Uj.lk 4Jol^ jjLoiic. ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Mis'ar]. 
Dan menurut jalur yang 
lain; Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Utsman 
bin Karamah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Usamah] dari [Mis'ar] 
dari [Abdul Jabbar bin 
Wa'il] dari [Bapaknya] 
ia berkata; "Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam diberi 
satu ember air, lalu 
beliau berkumur-kumur 
dan mengeluarkan air 
dari mulutnya seharum 
minyak misk, atau lebih 
baik dari itu, dan beliau 
mengeluarkan air dari 
hidung di luar ember." 

^ (jC. (jC. ^Lull jjI 

ujjljJll (jc- J (jj 

^iaij 4^ic. iill 

iio j13j 

^ ‘ ‘'l j; 

652 

liiik _yji Ijjik 

jjc. jA jll (jj 

4-Li (Jflt ^ ^ 

4.j1c. ^ <0jI ^ 4 

Of iA 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Mahmud bin Ar Rabi']; 
dia telah menjaga 

Majjah (air yang 
dikeluarkan dari dalam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




mulut) dalam ember 
yang Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluarkan 
(muntahkan) ke dalam 
sumur milik mereka." 

653 

(jj iJjik 

^ ijc. ‘ ^ 'I ^ 

(jC. j (jljic. 

^1 (Jjjoij j.liJI 

^>1^ V ajIc. 

jJajj i\jxl\ Sjjc (_5Jj oi jill 

(^^1 (31^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 

Hubab] dari [Adi Dlahak 
bin Utsman] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Aslam] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Sa'id Al Khudri] dari 
[Bapaknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
seorang wanita melihat 
aurat wanita lain, dan 
janganlah seorang lelaki 
melihat aurat lelaki 
lain." 

654 

liiiik ^_5ji (jj _jji liiik 

jjLala ll^ 

4j jj ^ il)^ 

^jc- <-ijUL! tjc- 

‘-^0 ^ L^ll 

X \' ^jIc- ^ Jdll 

JjflJ jUJaS 

<jijljtJ "b^jM ^jC. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Manshur] 
dari [Musa bin Abdullah 
bin Yazid] dari [Mantan 
budak Aisyah] dari 
[Aisyah] ia berkata; 

"Aku tidak pernah 
melihat kemaluan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sama 
sekali." Abu Bakr 
berkata; "Abu Nu'aim 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




menceritakan dari 
mantan budak Aisyah. 

655 

Ujia. 

^ 

lllii tjj jIa ^ jjjj 

(J ‘ 1 *^ ‘ ‘'j; AjIc- Jdll ^ ^ 

^Lall ^ j ' ‘ ^ ^Jud 

lJ^ 14 ^ (Jl^ 

Lgjlc. ijpuji j^-akl <JJ.la. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ishaq bin Manshur] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Mustalim bin 

Sa'id] dari [Abu Ali Ar 
Rahabi] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] 
berkata; "Pernah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mandi junub 
lalu beliau melihat 
bagian tubuhnya ada 
yang belum terkena air. 
Lalu beliau mengatakan 
dengan isyarat rambut 
panjangnya seraya 
membasahi bagian yang 
belum terkena air." Ishaq 
menyebutkan dalam 
haditsnya; "Lalu beliau 
memeras air rambutnya 
dan membasahi pada 
bagian yang belum 
basah." 

656 

jji lliiSk .'IJT Ml ^ 

^1 ^ (jj (jc 

L>^ ^>u:aJl Ip 

^1 ^iuij ^1 ^ U«n 

jia ja cAiLai p 3^' 

^iljjjj ^iiil ^^-IjLa Jiill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Ahwash] 
dari [Muhammad bin 
Abdullah] dari [Al 

Hasan bin Sa'd] dari 
[Bapaknya] dari [Ali] ia 
berkata; Seorang lelaki 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya; 

jJ.!' 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




"Aku mandi junub dan 
shalat fajar, kemudian di 
pagi harinya aku melihat 
seukuran tempat kuku 
yang tidak terkena air?" 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun 
menjawab: "Sekiranya 
engkau mengusapnya 
dengan tanganmu, maka 
itu telah cukup." 

657 

.1^ UJ.1^ ^ ^ 7^^ 

LW Uj^k f—iA J ^ 

^Lij iill 

LiJa^ J3j 

aI iLaSl Ajj-aJ ^ 

^JLjj AjIc. iiil (^gJj-a 
^. .'-vf A 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir bin Hazim] 
dari [Qotadah] dari 
[Anas] berkata; Seorang 
laki-laki datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, laki-laki 
tersebut telah berwudlu 
namun masih 
menyisakan seukuran 
kuku yang belum 
terkena air, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda 
kepadanya: "Kembali 
dan perbaikilah 
wudlumu." 

658 

jjjl Uj.lk lW Uj.lk 

,1ja^ ^1 Uj.lk J ^ 

(jj| ll2ia. Vll UjUaJI (jj jj j 
jjLk jc (l)t 

^ ^_)aC. ^jc. 

* ^a4^ ^ Jdll 

^^)il^l ^XjJa^ 

^ jjJa^l o^^ll A-oia 

(Jla D^lLall J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Wahb]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Humaid] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid Ibnul Hubab] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Lahi'ah] dari 
[Az Zubair] dari [Jabir] 
dari [Umar Ibnul 
Khaththab] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
seorang laki-laki 
berwudlu namun masih 
menyisakan seukuran 
kuku yang belum 
terbasuh air di kakinya, 
maka beliau pun 
memerintahkannya agar 
mengulangi wudlu dan 
shalatnya." Umar Ibnul 
Khaththab berkata; 

"Lalu laki-laki itu pun 
kembali mengulangi." 

659 

“'J UJ^k tjJ 

^ lili! tjjjVi 

tjj 

^Uijuj ^jc- ^ jl^Ja UjJ^ 

^LoJjjj ^jc. ^ <jiialc. ^jc. 

^jc- L>^ 

(Jl^ dlSj ^jC- 4JIL:3 

illl j (jJ^A Ua-o 

dljld ij^ L^^)*-all 0^1 

g-L^gaJi ^ 

^ il h 

jl£ [^ 

j^Jall ^iU 0^! 

P ^ j5y 

iJ^Lak jlS Ia 3^1 

^^>»'1 nirj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] dan [Ahmad 
bin Sinan] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Yusuf 

Al Azraq] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Maimun Ar Raqqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Makhlad bin 

Yazid] dari [Sufyan] dari 
[Alqamah bin Martsad] 
dari [Sulaiman bin 
Buraidah] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


cLllj Lii .lu f.\ Ml» 'I ijlLaj 

^ q\i ^ \ r 

o!5LLsi1I cAj (jt (^jlLll (Jla 
(JI2 <iiil (JjjjiJ ij li! (J^^l 
J La ja£j!ilLa cjaj 


[Bapaknya] ia berkata; 
Seorang laki-laki datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya 
kepadanya tentang 
waktu shalat, maka 
beliau bersabda: 
"Shalatlah bersama kami 
dalam dua hari ini." 
Maka ketika matahari 
telah condong beliau 
memerintahkan Bilal 
maka Bilal pun adzan, 
kemudian beliau 
memerintahkan Bilal 
maka Bilal pun iqamah, 
setelah itu beliau 
melaksanakan shalat 
zhuhur. Kemudian 
beliau 

memerintahkannya lagi, 
maka Bilal pun iqamah, 
lalu beliau 
melaksanakan shalat 
ashar sementara 
matahari masih tinggi 
dan bersinar terang. 
Kemudian beliau 
memerintahkannya lagi, 
lalu beliau 
melaksanakan shalat 
maghrib ketika matahari 
terbenam. Kemudian 
beliau 

memerintahkannya lagi, 
lalu beliau pun 
melaksanakan shalat 
isya ketika warna merah 
di langit hilang. 
Kemudian beliau 
memerintahkannya lagi, 
lalu beliau 
melaksanakan shalat 
subuh ketika terbit fajar. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




Pada hari kedua, beliau 
memerintahkannya 
hingga Bilal pun adzan 
zhuhur, lalu beliau 
menunggu hingga hari 
menjadi teduh, 
kemudian beliau shalat 
ashar sementara 
matahari masih tinggi, 
dan beliau hanya sedikit 
mengakhirkan dari 
waktu kemarin. Lalu 
beliau shalat maghrib 
sebelum warna merah di 
langit hilang. Dan shalat 
isya setelah berlalu dari 
waktu sepertiga malam. 
Dan shalat subuh ketika 
langit telah terang. 

Setelah itu beliau 
bersabda: "Kemana 
orang yang bertanya 
tentang waktu shalat?" 
Lalu berkatalah seorang 
laki-laki; "Saya wahai 
Rasulullah," beliau 
bersabda: "Waktu shalat 
kalian adalah antara 
waktu-waktu yang telah 
kalian saksikan." 

660 

^jC. (jj uli! 

jjU- 0 ^jl£ Ajl 

^ jUl jJ ^ lW 

^ AjLoj .IaII 

(jj Loi oj jc. 4j 

iill ^ ^al^] ^ 

La ^Ic-1 ^^aC- aI ‘ ‘'j; ^Lllc- 

(JI 3 0Ij l! 

LjI ^ 

i)5ll ■^jpt.x.aA 

(3^ (^gJjLa 

^ 4ju < ij'.^a 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
Al Mishri] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] 
bahwasanya ia pernah 
duduk di atas kasur 
milik Umar bin Abdul 
Aziz ketika ia masih 
menjadi pemimpin di 
Madinah. Dan waktu itu 
Umar bersama ['Urwah 
bin Az Zubair]. Umar 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



CjI jlLa AjcjLLalj ^ ^ 

bin Abdul Aziz 
mengakhirkan sedikit 
dari waktu shalat ashar 
hingga 'Urwah berkata 
kepadanya; "Jibril 
pernah turun dan shalat 
menjadi Imam bagi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, " Umar 
pun ganti berkata 
kepadanya; "Hati-hati 
dengan yang engkau 
katakan ya 'Urwah! " 
'Urwah berkata; "Aku 
mendengar [Bas 5 dr bin 
Abu Mas'ud] berkata; 

Aku mendengar [Abu 
Mas'ud] berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jibril turun dan 
mengimami aku shalat, 
maka aku pun shalat 
bersamanya, kemudian 
aku shalat bersamanya, 
kemudian aku shalat 
bersamanya, kemudian 
aku shalat bersamanya, 
kemudian aku shalat 
bersamanya," dia 
menghitung dengan 
jemarinya lima kali. 

661 

Ujik Ijjik. 

Cp is J* Cm 

pUiij SjijLc. (jt ojjc. 

i^^C-a ^ (jjlLaJ 

^ s!^LLa ^luij 4 .j1c. 

J*J '3Ck j_sJI 

Cm iS^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari ['Urwah] dari 
[Aisyah] ia berkata; 

"Para wanita mukminah 
shalat subuh bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




wasallam, kemudian 
mereka kembali kepada 
keluarganya masing- 
masing dan tidak ada 
seorangpun yang 
mengenal mereka karena 
pagi yang masih gelap." 

662 

^ ^ iaUjoii ^ 

(jc (_ 5 ji iJjlk 

jc (jiiC-Vlj 

(j) (ji 4.jic. iill 

(Jla IjjgJia (j^ 

jl^lj (J^l e.'i^ un 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ubaid bin 
Asbath bin Muhammad 
Al Qurasyi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bapakku] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari 
[Abdullah] dan [Al 
A'masy] dari [Abu 

Shalih] dari [Abu 
Hurairah] dari 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
firman Allah: "dan 
(dirikanlah pula shalat) 
subuh. Sesungguhnya 
shalat subuh itu 
disaksikan (oleh 
malaikat)." Beliau 
bersabda: "Malaikat 
malam dan siang ikut 
menyaksikannya." 

663 

0^ ^ 

K n .fl 1 1^ '*i >».oiili 

(jj 'l Ujla. jj'VI lljla. 

(jj jjVI 

<>ill ^ uLulLalll 

jiilii Uila (jJij ^jj-all 
o3a La Clliis yiiC. jjjl 
^ CIajI^ Uj^H^ 0 (Jli d^lLall 
4 j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Nahik bin Yarim 
Al Auza'i] berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kami [Mughits bin 
Sumay] ia berkata; Aku 
shalat subuh bersama 
Abdullah bin Az Zubair 
di pagi yang masih 
gelap, setelah ia salam 
aku pun menghadap ke 
arah [Ibnu Umar] seraya 
berkata kepadanya, 
"Shalat apakah ini?" Dia 
menjawab; "Ini adalah 
shalat yang pernah kami 
lakukan bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Abu 
Bakar dan Umar. Ketika 
Umar ditikam, Utsman 
melakukannya ketika 
langit telah terang." 

664 

^ ^ ^Axii 

(^ 1^0 il)f 

‘ (JI2 4j1c. Jdll ^ i 

j1 jilaC.1 ^li ^iLalb 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ibnu 
'Ajian] ia mendengar 
[’Ashim bin Umar bin 
Qotadah] dan Kakeknya 
Badri mengabarkan dari 
[Mahmud bin Labid] 
dari [Rafi' bin Khadij] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bersegeralah 
dalam melaksanakan 
shalat subuh, sebab hal 
itu sangat besar 
pahalanya, atau 
pahalanya bagi kalian." 

665 

l.lj.lk jl 4 ij ^ UJ.lk 

^ (j£. jj 

(jloj^ ^ ^ jk 

^l£ ^4jalj ‘^llc. ^1 (^5^^ 

dbja^!^ 1^1 h'l ^_^lLaJ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Syu'bah] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Jabir bin Samurah] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
menunaikan shalat 
zhuhur ketika matahari 
telah bergeser ke barat." 

666 

^ Uj.lk 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [’Auf bin Abu 
Jamilah] dari [Sayyar 
bin Salamah] dari [Abu 
Barzah Al Aslami] ia 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengerjakan 
shalat di tengah hari 
yang kalian sebut 
dengan zhuhur, ketika 
matahari telah condong." 

667 

^ ^ c.s^ 

t3^^! C^ (ji-ftC-Vl IjjS^ 

^ ^ jLk 

^Ua^l (Jlal 'i^ un ^ 

(_^jll-ajVl lijik jji lijik 

0 L-fl^ UJ^k 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abu Ishaq] dari 
[Haritsah bin Mudlarrib 
Al 'Abdi] dari [Khabbab] 
ia berkata; Kami 
mengeluhkan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam akan 
panasnya ramdla' (pasir 
panas karena sengatan 
matahari), namun beliau 
tidak pernah mengeluh 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kepada kami." Al 
Qaththan berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Hatim 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Al Anshari 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Auf sebagaimana 
hadits diatas. 

668 

^ UJ.1^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] dari [Sufyan] 
dari [Zaid bin Jubair] 
dari [Khisyf bin Malik] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] ia 
berkata; "Kami 
mengeluh kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dari 
panasnya ramdla' (pasir 
panas karena sengatan 
matahari), namun beliau 
tidak pernah mengeluh 
kepada kami." 

^ j t>=- u^:i^ 

(jc i^Lo (jj i-jAa. (jc 

Jj)» iiiji <i3jl .1^ (jc. Ajji 

^ ,^1 Jj 

669 

^jc. Ijjj^ tjj 

jiiiu Djjj 

X \ ^ j\r-. auI 

slUb 1 JjU JJi Sliii IjI 

Ja j^l 0 Ji jU 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Anas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zinad] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika panas 
sangat menyengat, maka 
tundalah shalat sampai 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




hari menjadi dingin 
(teduh), sesungguhnya 
panas yang menyengat 
adalah dari hembusan 
jahannam." 

670 

Uljji lijik 

jjj 4 «Kii ‘ _ jjj 

uJ®JdjA U^, 

lil (Jll 

(jli j^lalLj IjJjjla jaJI Jjjjol 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Sa'id Ibnul Musayyab] 
dan [Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika panas 
sangat menyengat, maka 
tundalah shalat zhuhur 
sampai hari menjadi 
dingin (teduh), 
sesungguhnya panas 
yang menyengat adalah 
dari hembusan 
jahannam." 

671 

SjjUiji Jji Ujik <-JJ^ liiik. 

jk j_yji jc jjikC-Sil jc- 

^^lla ^1 J (Jliill 

1 j.^^i ajIc. 

|i%:k ^ (jA jkJI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Sa'id] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tundalah 
shalat zhuhur sampai 
hari menjadi dingin 
(teduh), sesungguhnya 
panas yang menyengat 
adalah dari hembusan 
neraka Jahannam." 

672 

^ ^ i J .fl'i 1'^'^'"''^ 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



jjc. jjj uj.lk 

lP lP 

U^ll 4 jir UI ^ (jc. 

iiil iiiil l! 

oJjj o^LJU i 

^ L>f 

kepada kami [Tamim bin 
Al Muntashir Al 

Wasithi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Yusuf] 
dari [Syarik] dari 
[Bayan] dari [Qais bin 
Abu Hazim] dari 
[Mughirah bin Syu'bah] 
ia berkata; Kami pernah 
shalat zhuhur bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 
waktu tengah hari, lalu 
beliau bersabda: 
"Tundalah shalat hingga 
hari menjadi dingin 
(teduh), sesungguhnya 
panas yang menyengat 
adalah dari hembusan 
neraka Jahannam." 

673 

^ .1^ PuW 

pjl 

*^ 4j1c- jilil ^ 

J^Lj Ijijjl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 

Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab 

Ats Tsaqafi] dari 
[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tundalah shalat hingga 
hari menjadi dingin 
(teduh)." 

674 

cli^l UU^i lW Ujik 

(^' lJJ 

jJll Aj! 

Ajk AjLaj^^ ^jjlaj^I J 

^1 U-Alill 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Anas bin Malik] 
bahwasanya ia telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melakukan shalat ashar 
sementara matahari 
masih tinggi bersinar, 
dan seseorang pergi ke 
'Awali sedang matahari 
masih tinggi." 

675 

(S ^ Ljj 

^4^1 (jt oj jt 

Ia 4 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [’Urwah] dari 
[Aisyah] ia berkata; 

"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menunaikan 
shalat ashar, sementara 
matahari di kamarku 
tidak menampakkan 
bayang-bayang." 

676 

UjSk a4^ (jj .1^1 IJjSk 
L>^ L>^ fy j 

LW ^ lW j j 

iiiil ^ iiiil ^LJUa 

JJjI ^j)J (JI 3 * ^' ‘'J) 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari ['Ashim 
bin Bahdalah] dari [Zirr 
bin Hubaisy] dari [Ali 
bin Abu Thalib], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda pada waktu 
perang Khandaq: 

"Semoga Allah 
memenuhi rumah dan 
kuburan mereka dengan 
api sebagaimana mereka 
telah menyibukkan kita 
dari melaksanakan shalat 
ashar." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


677 

Uj.lk ^ UJ.lk 

CP is lP 

Jjlij (^1 ^ 

ill ^aijjJj ^uic. iill 

1 ia'il o^lLa 

aIl^j aJaI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Salim] dari [Ibnu 
Umar], bahwa 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seseorang 
yang kehilangan shalat 
ashar seperti orang yang 
kehilangan keluarga dan 
hartanya." 

678 

±3C~ UJj^ L)^ ^ 

IJjik J ^ iS'^ 

1^ Jj jj Uiiia. 

jjj « ll\w Vla (JjjIa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
'Amru] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Hakim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Thalhah] dari [Zubaid] 
dari [Murrah] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
Orang-orang kafir 
Musyrik menghalangi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dari 
melaksanakan shalat 
ashar hingga matahari 
hampir tenggelam. Maka 
beliau pun bersabda: 
"Mereka telah 
menghalangi kita dari 
shalat ashar, semoga 
Allah memenuhi 

^ L)^ j^J tjC. 4_alla 

Jdll 

0^11^ ^jc, A-^ iill 

(JUa (jjiAjjJl Cijl^ 

^i-Q ^jc. 

Iju fA jjja ^1 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




kuburan dan rumah 
mereka dengan api." 

679 

jjJ .iic. Uj.la. 

-i ‘ i ''' 

jji IJjik lijia. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu An Najasyi] 
ia berkata; Aku 
mendengar [Rafi' bin 
Khadij] berkata; "Pada 
masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kami pernah 
shalat maghrib, lalu 
salah seorang dari kami 
berlalu pergi dan ia 
masih dapat melihat 
sasaran anak panahnya." 
Telah menceritakan 
kepada kami Abu Yahya 
Az Za'farani berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin 
Musa sebagaimana 
hadits diatas. 

jjj J (JU 

U^jSj 

iill ^^ila ^1 JjLiJ ^ 

4jJ J (_SjLaj^ 

ij'i jh'n' 

^Ijjl Uj.lk j_jjljac.^l ^_5J2kJ 
’a'jLj ^ 

680 

cjj L)^ S-^J^ UiiAk 

.1^ ^ 7^^ 

4Jiiu, jji. Jjjj 

^ (jj 

rijV- 2^1 

l^j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mughirah bin 
Abdurrahman] dari 
[Yazid bin Abu Ubaid] 
dari [Salamah bin Al 
Akwa'] bahwasanya ia 
pernah shalat maghrib 
bersama Nabi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika 
matahari telah 
terbenam." 

681 

jjj jUc (jJ 

lw 

^ (jt (jlAJI (jt 

1 ^ ^ ^uidl ^jc. 

4.;^ iill J (Jlalla 

^ <>ill ^lSC. 

tjJ (-l*Aui 4^1-0 

liA ^_gk (_)jilill JjSj 

jjij lil 

jjj L)JtVI 

4.^1 (JLai li^l ^ ja.U ^IjsiJI tjj 
4.^ 1 jli 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Musa] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Abbad bin Al 
'Awwam] dari [Umar bin 
Ibrahim] dari [Qotadah] 
dari [Al Hasan] dari [Al 
Ahnaf bin Qais] dari [Al 
'Abbas bin Abdul 
Muththalib] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Umatku akan 
senantiasa di atas fitrah 
selagi mereka tidak 
mengakhirkan maghrib 
hingga bintang 
bermunculan." Abu 
Abdullah Ibnu Majah 
berkata; Aku mendengar 
Muhammad bin Yahya 
berkata; "Orang-orang di 
Baghdad menjadi 
bingung dengan hadits 
ini, maka aku dan Abu 
Bakar Al A'yan pergi 
menemui Al 'Awwam 
bin Abbad bin Al 
'Awwam. Lalu dia 
mengeluarkan 
peninggalan bapaknya 
yang asli, ternyata di 
sana terdapat hadits. 

682 

^ J^uO^ ^ ^2^^ 

jUjII jc 4 j^ jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



V jl (JU 

g.1 W 

telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Abu Az 
Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sekiranya tidak 
memberatkan umatku, 
sungguh akan aku 
perintahkan mereka 
untuk mengakhirkan 
shalat isya." 

683 

ijjik jjj liiik 

(jc. jjaj (jj 4il ^Ujii _jj1 

isj'* 

<)iii J » jjjA 

(34? jji Vji ^iijaij 4.jJc. 4ll 
(.\ mit'I e!^LLa C.5^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dan 
[Abdullah bin Numair] 
dari [Ubaidullah] dari 
[Sa'id bin Abu Sa'id] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sekiranya tidak 
memberatkan umatku, 
sungguh akan aku 
akhirkan shalat isya 
hingga sepertiga atau 
pertengahan malam." 

684 

(JijuJll . 4 ^ Uj^k ^ 

.1^1 Ja iilll-Q ^ 

(JU 1 ^‘il ^ ^lulj 
^1 fil >»*ll d^lLa aIA 
^ ^ ‘LSja (J^l ^j-0 

tj) lJ^ 

1^1^ l^Uj IjU^ ^ 

(Jll o!^lLall Lo Dill-a ^ 

O^J iJl 

4.^LL 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Ibnul 

Harits] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] berkata; 
[Anas bin Malik] 
ditanya; "Apakah Nabi 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




wasallam mengenakan 
cincin?" ia menjawab; 
"Ya, beliau 
mengakhirkan malam 
shalat isya hingga 
pertengahan malam, 
maka ketika selesai 
shalat beliau menghadap 
ke arah kami seraya 
bersabda: "Orang-orang 
sudah shalat dan tertidur, 
dan kalian akan tetap 
dalam hitungan shalat 
selama kalian 
menunggunya." Anas 
berkata; "Seakan-akan 
aku melihat kilatan 
cincinnya." 

685 

(jj (jlUj.ik 

lijSk UI ^ Ujljil ^lSC. UjSk 

^ 

^iLij Jiill 

4^^ iS^ ^ UJjLaII 

fj 

\jm\1j 1 jK^ ^ ^1 (JU 

Ub ^ 

ilLJl 

o^A tj? ^.jiuillj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Imran bin 
Musa Al Laitsi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Warits bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Dawud bin Abu 
Hind] dari [Abu 

Nadlrah] dari [Abu 

Sa'id] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
maghrib bersama kami, 
kemudian beliau tidak 
keluar hingga berlalu 
pertengahan malam, lalu 
beliau keluar dan shalat 
bersama mereka. Setelah 
itu beliau bersabda: 
"Sesungguhnya orang- 
orang telah shalat dan 
tidur, dan kalian akan 
senantiasa berada dalam 
hitungan shalat selagi 
kalian menunggunya. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Sekiranya bukan karena 
orang lemah dan orang 
sakit, aku menyukai 
untuk mengakhirkan 
shalat ini hingga tengah 
malam." 

686 

^"'k ^ -^3^1 

Ik Lskk 

jc Jf.1^1 jc 

(Jjjjij ^ U^lU ^ «11 nV 1 oij3^ 
^ ^aluij ^ j'f- ^1 <>ill 

f_gi o^iLLallj 1 JjSj Jlia 6J jc. 
oilLa ^j^l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Abu Al Muhajir] dari 
[Buraidah Al Aslami] ia 
berkata; Kami bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
peperangan, lalu beliau 
bersabda: "Bersegeralah 
kalian kerjakan shalat di 
hari yang mendung, 
sebab barangsiapa 
kehilangan shalat ashar 
maka amalannya akan 
musnah." 

687 

^ 'I i^ic. jjj jj.^ Ijjik 

Uj.lk j ijJ jj 

lillLo (jj j_)jijl (jc lijla. 

■ALij ^1 (JjUtl 

ji o!iLLall (jc. (J^*J (J^^l (jc. 

Ia jSi 1 il (Jla l-jic. jsjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj] berkata, 
telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kepada kami [Qotadah] 
dari [Anas bin Malik] 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang seorang laki-laki 
yang lalai atau ketiduran 
dari mengerjakan shalat, 
maka beliau menjawab: 
"Hendaknya ia kerjakan 
ketika telah 
mengingatnya." 

688 

gj g^i ^ ^l^C. 

iiil iiiil JlllU lillLo 

lA^i li! 

Telah menceritakan 
kepada kami [Jubarah 
Ibnul Mughallis] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] dari 
[Qotadah] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
lupa mengerjakan shalat 
maka hendaklah ia 
mengerjakannya ketika 
mengingatnya." 

689 

UJj^ ^ Aliag^ ^ 

^1 ^jc- Ijjik U-lA J ^ iiiil 

gc, ujjJaJiil gj .^jir >» gc- t ^ ^ >» 

g^a ^1 JjLiJ ijISjjjA 
gx cj:^ *\..'jj 4j1c- Jdll 

lil jUjjS 

(j!lj Jlij Li ^3^^^ 

u (3^4 (3^1 ui blii 

AjIc- Jdll ^ ^ Jdll (J^^g ^ 

Uila AjI > ^\j ^ijjjj 
4jji^lg Jj JUjjjI 

jAj oli^ 

g-0 .1^! Vj l!^ 

<*ill (Jg*^g g^-^ gjwLkj^l ^L^JJgjJa 
^ Jdll ^ ^ 

^ ^iiil (Jjjjjg Ual-ajlujl 

(JUa (gi tjl^ ^Ijjjj iiiil 

^ j]l ^ “'o''; (3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Sa'id bin 

Al Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] berkata; 

"Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kembali dari 
perang Khaibar, beliau 
bergerak pada waktu 
malam hingga akhirnya 
beliau dihinggapi rasa 
kantuk, beliau berhenti 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


(Jla U 

^ Ij^ iIjjI^I 

4.j1c. <iill Ljja^ 

sii=ji i± >1 J 

i_gl^ Uik 

ailLa (ji (Jls oiLlall 
jc ilil jjU Ia jSi lil 
o!iLLall jislj (JU 


untuk beristirahat seraya 
bersabda kepada Bilal: 
"Jagalah kami pada 
malam ini." Bilal 
kemudian melaksanakan 
shalat semampunya, 
sementara Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan para 
sahabat lainnya tidur. 
Ketika waktu fajar telah 
dekat, Bilal 
menyandarkan dirinya 
pada kendaraannya 
menunggu waktu subuh. 
Namun rasa kantuk 
menyerangnya hingga ia 
tertidur dalam keadaan 
menyandar pada 
kendaraannya. Ia dan 
juga para sahabatnya 
tidak terbangun hingga 
sinar matahari 
menyengat. Dan 
Rasulullah adalah orang 
yang pertama kali 
bangun, beliau lalu 
melompat dan berseru: 
"Wahai Bilal! " Bilal 
menjawab; "Wahai 
Rasulullah, demi ayah 
dan ibuku, Allah 
mengambil jiwaku 
sebagaimana telah 
mengambil jiwamu." 
Rasulullah bersabda: 
"Tuntunlah." Maka 
mereka pun menuntun 
kendaraan-kendaraan 
mereka beberapa saat. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu dan 
memerintah Bilal untuk 
igamah, hingga Bilal 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




pun mengumandangkan 
iqamah. Lalu beliau 
shalat subuh bersama 
dengan mereka. Setelah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selesai 
shalat, beliau bersabda: 
"Barangsiapa lupa 
melaksanakan shalat, 
maka hendaklah ia 
melaksanakannya ketika 
mengingatnya, 
sesungguhnya Allah 
'azza wajalla berfirman: 
(Dan dirikanlah shalat 
untuk mengingatKu)." 

690 

i.isc. lijSk 

^1 ^ Jc <^Ij jjC ^ j 

1 jjc 

1 jiU 

<>^1 

iaJ J^l 1Ji3| iaj jij f“ 
jl s!^LLa 4ja^l 

1 ^ 1^1 L^-jt 

jjj <iiil .1^ (Jla.i*JI (j.0 l-gjs^j 
(jj ^Ijj 

CLuAkilj ulj 

Cj.iij i_a^ jJajI U JUa 

<i3j| (J_^j ^ .lAUi ^li 

jSji Lol (Jll ^iuij AjIc. iill Jj-a 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Abdah] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Tsabit] 
dari [Abdullah bin 

Rabah] dari [Abu 
Qotadah] ia berkata; 
para sahabat menyebut- 
nyebut kelalaian mereka 
dalam masalah tidur, 
beliau bersabda: 

"Tidurlah hingga 
matahari terbit." Lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda lagi: "Tidak 
ada kelalaian di dalam 
tidur, kelalaian itu hanya 
ada ketika terbangun. 

Jika salah seorang di 
antara kalian lupa shalat 
atau tertidur, maka 
hendaklah ia shalat 
ketika mengingatnya 
meskipun pada keesokan 
harinya." [Abdullah bin 
Rabah] berkata; Ketika 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




aku menceritakan 
sebuah hadits, [Imran 
bin Hushain] 
mendengarku, lalu ia 
berkata; "Hai anak 
muda, perhatikan 
bagaimana kamu 
menceritakan hadits, 
sungguh aku 
menyaksikan hadits 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam itu." Dia 
berkata; "Maka ia pun 
tidak mengingkari 
sesuatupun dari 
haditsnya." 

691 

J.1II jjj .Ijc. 

fllaC. jc jdlii jjj j 

L)^J 

<uil jluI 

(3-3 

(ji (iJ^ <X^J j!^m\\ 

(JJlAJ^I 

1-1*1 (jl (3^ Ajt^j (j-0 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad Ad 
Darawardi] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Zaid bin 
Aslam] dari [Atho' bin 
Yasar] dan dari [Busr 
bin Sa'id] dan dari [Al 
A'raj] mereka 
menceritakannya dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mendapatkan satu raka'at 
shalat asar sebelum 
matahari terbenam, 
maka ia telah 
mendapatkannya. Dan 
barangsiapa 

mendapatkan satu raka'at 
subuh sebelum matahari 
terbit, maka ia telah 
mendapatkannya." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


692 

Vll ^ 

^ 14 -^ tjjl jc. 

J jjC 6J jc. jjC 

(JI 3 i ' A Ae'. jJjI Jdll 

(ji (3^ 4ji£j ^ Ui-lll (j-0 jji 
^llaJ 

(jl (3^ 4jt£j ^jLaJtSI (j.0 

.1^ Uj.lk jjliiaJI ^jj 3;!*^ 

(3 jA jll JaLa usia. (_5icVl 

3 »3«> Of (> 

X \ ajIc. <iiil ^ijdil 3,?^^ 
Ojaj jSia 3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Amru bin As Sarh] 
dan [Harmalah bin 

Yahya Al Mishriyani] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [’Urwah] 
dari [Aisyah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mendapatkan satu raka'at 
shalat subuh sebelum 
matahari terbit maka ia 
telah mendapatkannya. 
Dan barangsiapa 
mendapatkan satu raka'at 
shalat ashar sebelum 
matahari terbenam maka 
ia telah 

mendapatkannya." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Jamil Ibnul 

Hasan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 

Salamah] dari [Abu 
Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda, lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana hadits 
diatas. 

693 

^ cj^ ^ ^ 2^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



(jc i_ijt lijik Ijill <_jIa jil 

( _ 4.jlc. ^1 ^U.1 4ll 

^^1 0jij jl^j (ji 

Uiij 

[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dan [Muhammad bin 
Ja'far] dan [Abdul 
Wahhab] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [’Auf] dari [Abu Al 
Minhal Sayyar bin 
Salamah] dari [Abu 
Barzah Al Aslami] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam suka 
mengakhirkan shalat 
isya', membenci tidur 
sebelumnya dan 
membenci berbincang- 
bincang selelahnya." 

694 

Uiiik ;_5ji (jj _jji Ujik 

jjj ,'i«^:<i iJjik J ^ 

UjSa. Vla jA^ jji l^la. jUij 
^ (jj 

lW ^ 

lijlla <2ijlt jjc. 4.^1 jjc. ^ijoilall 

4.jic. ^1 4ll (3(»1^ 

Iftajtj V^ fil >li* il 4' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami 

Muhammad bin 

Basysyar berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Amir 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Abdurrahman bin Ya'la 
Ath Tha'ifi] dari 
[Abdurrahman bin Al 
Qasim] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
tidur sebelum Isya dan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




tidak berbincang- 
bincang setelahnya." 

695 

J .lujoi ^ .1^ Uj.lk 

Is^'s L)j 

Jjajjii «iill ^LIC. (jc. (jjijj (jc. 

<>ill i }J lil t' 

mit'I 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id] dan [Ishaq bin 
Ibrahim bin Habib] dan 
[Ali Ibnul Mundzir] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Atho' bin As 

Sa'ib] dari [Syaqiq] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang kami 
berbincang-bincang 
setelah isya, yakni 
mencela kami." 

696 

^ aj ^LoC. ^ lu'^^ 

jUalj Uiaik ^llLaSl 

^ C>! lP 

(jji 4Jiiui jjc 

<-i» .',,.'1 a 

cjj^ ** }'**- 

Ig^ji ^5lj-a ^1 ^_5Jc. tljlJC-VI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abdullah 
bin Abu Labid] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Ibnu Umar] ia berkata; 
Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jangan 
sekali-kali kalian 
terkalahkan oleh orang- 
orang arab badui atas 
nama shalat kalian, 
sesungguhnya shalat itu 
adalah isya, dan mereka 
(orang badui) keluar di 
malam yang gelap demi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




memerah susu unta." 

697 

^ UjiAj UiiSk 
(jia.^1 .ijC. ojJaAlI Uj.lk 

J C 

^1 UJ.lk ^ Uj.lk 

^ jc J»jU. 

(jc. (_UjauJI ^ ,1jT in ^JC. 43x1^)^ 

'M ^jLa l^\ piejjjA 
^AVn'it'i V Jla “'jlc. 

fil Ulir 'i 

.ol V-V 

‘Ayw ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mughirah bin 
Abdurrahman] dari 
[Muhammad bin 'Ajian] 
dari [Al Maqburi] dari 
[Abu Hurairah]. Dan 
menurut jalur yang lain; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Hazim] 
dari [Abdurrahman bin 
Harmalah] dari [Sa'id 
bin Al Musayyab] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jangan sekali-kali 
kalian terkalahkan oleh 
orang-orang arab badui 
atas nama shalat kalian." 
Ibnu Harmalah 
menambahkan; 
"Maksudnya adalah Isya. 
Hanyasanya mereka 
menyebutnya Al 
'Atamah karena mereka 
keluar dimalam hari 
untuk memerah susu 
unta." 

698 

tjj jj .liaJi jjI IJjik 

LW UJ^k >»] 

gj ^1 ^ Jj ^ikJi ^ 
jill 4^1 ^jc. 

^ ^ ^ ■ ■'jj 4 j1c- Jdll 

^jjjjallllj l3 ^W 

^aUill i j ^1 jU 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ubaid 
Muhammad bin Ubaid 
bin Maimun Al Madani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Salamah Al Harrani] 
berkata, telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


AjIc, J 

ij < -i'ai LLijsU ^.oaJ Q\jLasj\ 
lij Jll 53UII <iill Ij 

j_jJI 4 j uJa <i ^iLaJ 

jk ^ ilaljla dIIJI 

(Jla Ija^ ^ ** 

iiil j^i iiil j^l iiil j^i iiil 
M VI ^ V jl :1)^1 
la^aJi (jl iiil VI ^j V ^1 

<iiil 

JiC. o'lLaW JiC. ^1 

V 'jf\ ’M ’jk iiil ^^1 
(jj aiil Ck ^1 Vj M 

ijMa M J jli J i j 

i^\j Uu OJ^U illl 

djji J ^1 (l]_jjjj u Jla 
(J.aaJ (jl(jljjj <M. 

(Jl^ ^)J^I “^Jc. (_>^aa 3 LLijaU 
X\'.'^ ^ j\r-. jJll ^ I Jdll 

u j J (_5lJ ja ^ ;Sl^ LL a (jl 
<j1c. l^illl .l-S III^II (_^l ^ 

iSlia \hjLa (_5^i (J! 5 lj 

(j^j^ ^ (Jll^ 

(_ 'I li^'l (jj 14^ L5-^lAi 

(J_jjalJ U (Jl^ (■lljj.^U 

(_5 jJI (jia CjjI J <iill j <jill 

J^ ^1 ^j^[a jjI (JlijI j 
^ j (^ ^1 ^ (ji ( ^«^^1 1 
idil .liLl (_ji (Jla (^jlLajVI 
Ji. \‘:^\-JJ\ laj JVUJl la 
’jJ^\ ^ (jlaVI 

ls '^ j-i f^la^l (>« 
^ (^1 j JUJ ' 


menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ishaq] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ibrahim At Taimi] dari 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Zaid] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
"Diawal mula Rasulullah 
shallallahu'alaihi 
wasallam berkehendak 
agar (panggilan shalat) 
menggunakan terompet, 
dan beliau suruh 
sahabatnya memukul 
kentongan. Lalu 
Abdullah bin Zaid 
bermimpi. Ia 
menuturkan; "Aku 
melihat seseorang 
mengenakan dua kain 
hijau membawa 
kentongan. Lalu aku 
bertanya; "Wahai hamba 
Allah, kamu menjual 
kentongan ini?" Ia 
bertanya; "Apa perlumu 
dengan kentongan?" 
"Akan kupergunakan 
untuk panggilan shalat" 
Jawabku. Ia lalu berkata; 
"Maukah engkau 
kutunjukkan yang lebih 
baik dari itu?" Aku 
menjawab; "Apa itu?" Ia 
menjawab; "Ucapkanlah; 
'ALLAHU AKBAR 
ALLAHU AKBAR, 
ALLAHU AKBAR 
ALLAHU AKBAR - 
ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLALLAH, 
ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLALLAH - 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3 rd ,2014 







IbnuMajah 1-1000 


ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
RASULULLAH, 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
RASULULLAH - 
HAYYA ALASH 
SHALAAH. HAYYA 
ALASH SHALAAH- 
HAYYA ALAL 
FALAAH HAYYA 
ALAL FALAAH- 
ALLAHU AKBAR 
ALLAHU AKBAR- 
LAA ILAAHA 
ILLALLAH (Allah 
Maha Besar. Allah Maha 
Besar. Allah Maha 
Besar. Allah Maha 
Besar-Aku bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah 
selain Allah. Aku 
bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah- 
Aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
utusan Allah. Aku 
bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
utusan Allah-Mari 
menuju shalat. Mari 
menuju shalat-Mari 
menuju kemenangan. 
Mari menuju 
kemenangan-Allah 
Maha Besar. Allah Maha 
Besar-Tidak ada Tuhan 
Yang berhak disembah 
selain Allah)." Ia 
berkata; Lalu Abdullah 
bin Zaid mendatangi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 


mengabarkan perihal 
mimpinya, ia berkata; 
"Wahai Rasulullah, aku 
melihat seseorang 
mengenakan dua kain 
hijau membawa 
kentongan," lalu ia 
menceritakan kabar 
mimpinya kepada behau. 
Maka Rasulullah 
shahahahu 'alaihi 
wasaham pun bersabda: 
"Sesungguhnya sahabat 
kalian telah bermimpi, 
keluarlah ke masjid 
bersama Bilal, 
beritahukanlah kepada 
Bilal dan hendaklah ia 
yang menyerukan hal 
itu, sebab suaranya lebih 
keras daripada kamu." 
Abduhah bin Zaid 
berkata; "Maka aku 
keluar bersama Bilal 
menuju masjid, aku 
ceritakan mimpiku 
hingga ia 

menyerukannya. Dan 
Umar Ibnul Khaththab 
mendengar suara itu 
hingga ia mendatangi 
Rasulullah seraya 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, Demi Allah 
aku juga bermimpi 
sebagaimana yang ia 
impikan! " Abu Ubaid 
berkata; "Abu Bakr Al 
Hakami mengabarkan 
kepadaku bahwa 
Abduhah bin Zaid Al 
Anshari berkata 
kaitannya dengan mimpi 
itu; "Aku memuji Allah 
Dzat pemilik Kebesaran 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




dan Kemuliaan". 

699 

^ .illL ^ lijlk 

^ (_yji IJjla. 

jA jll (jt (3^1 (jj o^jli 

e^'-^ Of 

4 jW 

1 jj£ia 

1 P Of ^ 

aJ (j-o 

t ^ \\ \l ^ tjJ ‘=*^^ 

i)ill LS^ 

^^[3 ^Ljjj 

* ^ 4j1c- Jdll Jdll 

^1 JJ i> jii Jil tjiU ^ viL 

Ia jall ^jill j-o jj^ 

* ^4j1c- Jdll Jdll 3j^J 

dul J ^ <*iil 3j^j ^ j^ 3^ 

^ 'iVi >» l5^j 3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Khalid 
bin Abdullah Al 

Wasithi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] dari 
[Abdurrahman bin 

Ishaq] dari [Az Zuhri] 
dari [Salim] dari 
[Bapaknya] berkata; 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam meminta 
pendapat para sahabat 
terhadap sesuatu yang 
membuat mereka 
berangkat menuju shalat. 
Maka mereka 
menyebutkan terompet, 
tetapi beliau tidak 
men 5 nikainya karena 
menyerupai orang-orang 
Yahudi, kemudian 
mereka menyebutkan 
lonceng, tetapi beliau 
tidak menyukai pula 
karena menyerupai 
orang-orang Nasrani. 
Maka pada malam itu 
seorang sahabat Anshar 
bermimpi tentang 
(lafadz) adzan, sahabat 
itu dikenal dengan nama 
Abdullah bin Zaid, dan 
begitu juga Umar bin Al 
Khatthab telah 
memimpikannya. Maka 
pada saat malam seorang 
sahabat Anshar 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




memerintahkan Bilal 
untuk 

mengumandangkan 
adzan." Az Zuhri 
berkata; "Bilal 
menambah dalam adzan 
subuh; ASH 

SHALAATU 

KHAIRUM 

MINANNAUM (Shalat 
itu lebih baik dari pada 
tidur). Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun 
menetapkannya. Lantas 
Umar berkata; "Ya 
Rasulullah, aku juga 
bermimpi seperti apa 
yang dia mimpikan, 
tetapi dia telah 
mendahuluiku." 

700 

^ a J ^ 1 

aj-alc jjI lijik Vli 

ojjiki ^ jj 

u'^J j:!^ 

^Uill 0 (j^ J^‘-^ 

iji 

i^ljjilj ^jc. jLjji ^]j ^aUyi 

0jjiki UI (jl 

ij'—' ” U^ jij ^ 

<)iil 

.Uc. o^tLalU ^iUj ‘ulc' <>iil 
u‘'^ ^ jU- Jdil ^Jdll 

1 'lir 

<J 

<j1c. «iill ^.lUa <)ill 

Ujl*i[l U3l (iJu jU jdujj 

("lir «Ui ^ j]l (Jlil (jU 

^jill yi jUila ^^jl rUjj.^ 
(iu jU lja.iLa3 
liiiaa jiU ^ J 
^1 (J jUj yi 0^1 Vj 

LLo Vj ^alljJj ^LJc- 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysysar] dan 
[Muhammad bin Yahya] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abdul Aziz bin Abdul 
Malik bin Abu 
Mahdzurah] dari 
[Abdullah bin Muhairiz] 
-anak yatim yang berada 
dalam asuhan Abu 
Mahdzurah bin Mi'yar- 
tatkala dia akan 
mengirimnya ke Syam, 
lalu aku berkata kepada 
[Abu Mahdzurah]; 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


a1^ iill i_^La ^1 (3J 

(Ja (Jlaa 4 ^jjitlll ^ijijij 

ilil iiil j^\ iiil j^l ilil 
iii VI ^1V (ji i^i :^1 
la^aJi (jl ''^ ■ "I ^1 VI ^ V ^1 

l.la^ a q\ .Ig Mil <iill (Jjjoij 

(jx ^jl Jll ^ <iill 

V (jl ^1 iiil VI"^1 V ji 

l.la^ a jjl Mil ^1 VI ^1 

<)ill l.la^ a jji uli «llll 

iJiC. ^ SilLaJI fJiC. 

^VUil aillall 

V ’jM 'M ’jM ai ^VUll Ji. 

(j^ 

'-feJ? »I>^ j^UacU (JjjiSl 

^ ojjaa-o 4ji^li 

^ p ^ 

^_^lLa <>ill JJ ‘"'»I; ^ 

a^j.W a D^jjoi ^ijjj ^I 

aJc. «illl ^ ^1 (Jjjji J (3-3 ^ 

‘^Ijl*-- Jdll ^^l-J 1' 

^iiil (J^ tliiaa 
33 jia-j (Jla 4.i-ttJ (jj^ijllj 
«ilil (J_^3 u^ 

4.^ 1^^ (^^ 3\T.'^ 4 Ir-. jJll ^ I 
^1 (J4jk-4 ^ 1^3 31^3 
i^^C- ^’'^<^,V^4 ‘‘^l (.$1^ 

<jill Jjliij (Jxlt 3^1 (jj i-jlSc 
3 I 1 J 3 I 3 4.£jaJ 3\'4 j\r-. ^ I 

<i3jl (J_JJalJ (jc. oVL-^lj 4 jLo 

J (JLaiLaij 4.jic. <i3jl ^1 1^ 
^_jJc. Ojj-laJo Ul ^ 3 ! (ji 1^3 
(jJ ^ill 3^ La 


"Wahai paman, aku 
keluar ke Syam, dan aku 
ingin bertanya 
bagaimana cara 
adzanmu?" lalu ia 
mengabarkan kepadaku, 
bahwa Abu Mahdzurah 
berkata; "Aku keluar 
bersama beberapa orang, 
maka ketika di tengah 
perjalanan mu'adzin 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengumandangkan 
adzan shalat di sisi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, kami 
mendengar suara 
mu'adzin, dan kami 
menjauh sambil 
berteriak seraya 
menceritakan dan 
memperolok-oloknya. 
Maka hal itu didengar 
oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam hingga beliau 
mengirimkan beberapa 
orang kepada kami, lalu 
mereka mendudukkan 
kami di hadapannya, 
beliau bersabda: 
"Kaliankah orang-orang 
yang aku dengar 
suaranya meninggi?! " 
Maka semua orang 
menunjuk kepadaku dan 
membenarkan. Lalu 
beliau melepaskan 
mereka semua dan 
menahanku, setelah itu 
berkata kepadaku: 
"Bangun dan adzanlah." 
Maka aku pun bangun, 
tidak ada sesuatu yang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 


aku benci selain 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan apa 
yang ia perintahkan 
kepadaku. Lalu aku 
berdiri di hadapan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dan 
beliau sendiri yang 
mengajarkan lafadz 
adzan kepadaku. Beliau 
bersabda: "Ucapkanlah; 
ALLAHU AKBAR 
ALLAHU AKBAR 
ALLAHU AKBAR 
ALLAHU AKBAR 
(Allah Maha Besar. 

Allah Maha Besar. Allah 
Maha Besar. Allah Maha 
Besar). ASYHADU AN 
LAAILAAHA 
ILLALLAH. 

ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLALLAH 
(Aku bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan yang 
berhak disembah selain 
Allah. Aku bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah 
selain Allah). 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
RASULULLAH. 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
RASULULLAH (Aku 
bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
utusan Allah. Aku 
bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
utusan Allah)." 
Kemudian beliau 
bersabda kepadaku: 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 


"Keraskan suaramu 
ketika mengucapkan; 
ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLALLAH. 
ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLALLAH 
(Aku bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan yang 
berhak disembah selain 
Allah. Aku bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah 
selian Allah). 

ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
RASULULLAH. 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
RASULULLAH (Aku 
bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
utusan Allah. Aku 
bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
utusan Allah). HAYYA 
'ALASH SHALAH. 
HAYYA 'ALASH 
SHALAH (Marilah 
menuju shalat. Marilah 
menuju shalat). HAYYA 
'ALAL FALAH. 

HAYYA 'ALAL 
FALAH (Marilah 
menuju kemenangan. 
Marilah menuju 
kemenangan). ALLAHU 
AKBAR ALLAHU 
AKBAR (Allah Maha 
Besar. Allah Maha 
Besar). LAA ILAAHA 
ILLALLAH (Tidak ada 
Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah)." 
Selesai aku 

mengumandangkan _ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 


adzan beliau 
memanggilku. Beliau 
memberiku bungkusan 
yang di dalamnya 
terdapat perak, 
kemudian meletakkan 
tangannya di atas ubun- 
ubun Abu Mahdzurah, 
melewatkannya di depan 
wajahnya, terus pada 
kedua susunya hingga 
pada bagian hatinya. 
Bahkan tangan 
Rasulullah sampai ke 
pusar Abu Mahdzurah, 
setelah itu bersabda: 
"Semoga Allah 
memberimu berkah 
disaat suka maupun 
duka." Maka aku 
berkata; "Ya Rasulullah, 
apakah engkau 
menyuruhku untuk 
adzan di Makkah?" 
beliau menjawab: 

"Benar, aku telah 
menyuruhmu." Maka 
segala sesuatu yang aku 
benci pada diri 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menjadi 
sirnah, dan berganti 
dengan rasa cinta kepada 
Rasulullah. Kemudian 
aku datang kepada 'Attab 
bin Usaid, pegawai 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di 
Makkah, lalu 
bersamanya aku 
mengumandangkan 
adzan shalat berdasarkan 
perintah Rasulullah." Ia 
berkata; orang yang 
berjumpa Abu Mahzurah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




telah mengabarkan 
kepadaku seperti itu, 
sebagaimana kabar yang 
sampaikan oleh 

Abdullah bin Muhairiz 
kepadaku. 

701 

0^ 

4jla. (ji 

jl jj ^ 

4jik Djj.lL-a Ui 

4.j1c- Jdll ^ i ' ^ Jdll 

ki^ly\j ^ (jiivi 

iill (jl iVI “(-als d^jjjC. 

.1^1 iiil yM iiil j^l iiil 

V (jl i^l iil VI a1\ v (jl 

<i3j| (J_^j l.la^ a (jl Mil illl VI 
M'l <llll (J_^^ l.la^ a (jl Mil 

^1V (jl i^l iii VI ^1V (jl 

Jiill ^jl iill V] 

^1 (JjjJJ llla-a (jl .1^1 

olLjl Jk dV11 =JI ^ 

iiii VI V ^1 iii iii 

illl 4jJS sjJic. 4JillVI j 

j^l illl j^i iill j^l illl j^l 

V(ji^iiii vjqV(jii^i 
(J_jjaij l.la^ a (jl Mil ^1 VI ^1 

<i3j| l.'>«^ a (jl M'l «illl 

iJiC. Ig^ oilLall Jih. IgL 

j| i!iLsili tliiii ja r^' iJ^ 

V ^1 iil ^1 iil \'iLA\ ^la 
iii VI ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammam 
bin Yahya] dari [Amir 

Al Ahwal] bahwa 
[Makhul] menceritakan 
kepadanya bahwa 
[Abdullah bin Muhairiz] 
menceritakan 
kepadanya, bahwa [Abu 
Mahdzurah] 
menceritakan 
kepadanya, ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengajariku adzan 
dengan sembilan belas 
kalimat, dan iqamah 
dengan tujuh belas 
kalimat. Kalimat adzan 
itu adalah; ALLAHU 
AKBAR ALLAHU 
AKBAR ALLAHU 
AKBAR ALLAHU 
AKBAR, ASYHADU 

AN LAA ILAAHA 
ILLALLAH, 

ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLALLAH, 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
RASULULLAH, 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


RASULULLAH, 
ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLALLAH, 
ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLALLAH, 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
RASULULLAH, 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
RASULULLAH, 
HAYYA ALASH 
SHALAH, HAYYA 
ALASH SHALAH, 
HAYYA ALAL 
FALAH, HAYYA 
ALAL FALAH, 
ALLAHU AKBAR 
ALLAHU AKBAR, 
LAA ILAAHA 
n J ALLAH. (Allah 
Maha Besar. Allah Maha 
Besar. Allah Maha 
Besar. Allah Maha 
Besar-Aku bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah 
selain Allah. Aku 
bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah- 
Aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
utusan Allah. Aku 
bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
utusan Allah-Aku 
bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah. 
Aku bersaksi bahwa 
tidak ada Tuhan yang 
berhak disembah selain 
Allah- Aku bersaksi 
bahwa Muhammad 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 


adalah utusan Allah. 

Aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
utusan Allah-Mari 
menuju shalat. Mari 
menuju shalat-Mari 
menuju kemenangan. 
Mari menuju 
kemenangan-Allah 
Maha Besar. Allah Maha 
Besar-Tidak ada Tuhan 
Yang berhak disembah 
selain Allah). Sedangkan 
kalimat iqamah adalah 
tujuh belas kalimat; 
ALLAHU AKBAR 
ALLAHU AKBAR 
ALLAHU AKBAR 
ALLAHU AKBAR, 
ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLALLAH, 
ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLALLAH, 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
RASULULLAH, 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
RASULULLAH, 
HAYYA ALASH 
SHALAH, HAYYA 
ALASH SHALAH, 
HAYYA ALAL 
FALAH, HAYYA 
ALAL FALAH, QAD 
QAAMATISH 
SHALAH, QAD 
QAAMATISH 
SHALAH, ALLAHU 
AKBAR ALLAHU 
AKBAR, LAA 
ILAAHA ILLALLAH. 
(Allah Maha Besar. 

Allah Maha Besar. Allah 
Maha Besar. Allah Maha 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




Besar-Aku bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah 
selain Allah. Aku 
bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah- 
Aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
utusan Allah. Aku 
bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
utusan Allah-Shalat 
telah ditegakkan. Shalat 
telah ditegakkan-Mari 
menuju shalat. Mari 
menuju shalat-Mari 
menuju kemenangan. 
Mari menuju 
kemenangan-Allah 

Maha Besar. Allah Maha 
Besar-Tidak ada Tuhan 
Yang berhak disembah 
selain Allah)." 

702 

jLaC. (jj A*jal (jj . 4 ^ 

^1 (Jjjj J (jj 

(jc ^ j iill 

^^lla ^1 Jjlij (j^^ 

(jl 3^1 ''jjc. iiil 

^ji 4J| Jlsj ii i_gi <j*jj-al 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman Sa'd bin 
'Ammar bin Sa'd] 
mu'adzin Rasulullah, 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan kepada 
Bilal agar meletakkan 
kedua jarinya pada 
kedua telinganya, seraya 
bersabda: 

"Sesungguhnya itu lebih 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




mengeraskan suaramu." 

703 

^ a itil ^ 'I Ijjlk 

(jc jU j .1^1 jll .IJC. uii.ik 

^ (> slL ji ^ 

divii Ajji (jc ^_yji 

'uic. iill 

(jjU (354 

4.^^i 4j»'i, (Jit^j 4j|^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub bin 
Muhammad Al Hasyimi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Ziyad] dari [Hajjaj bin 
Artha'ah] dari [Aun bin 
Abu Juhaifah] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
"Aku mendatangi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di Al 
Abthah (nama tempat), 
ketika itu beliau di 
dalam tendanya. Lalu 
bilal keluar 
mengumandangkan 
adzan dengan berputar 
dan meletakkan kedua 
jari pada kedua 
telinganya." 

704 

^ ij, > " 

4_^ iiil iiiil J-allj 

^jUc.1 ^ 1 * 1 ' > 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa Al Himshi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah] dari 
[Marwan bin Salim] dari 
[Abdul Aziz bin Abu 
Rawwad] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Ada dua perkara kaum 
muslimin yang 
tergantung di leher para 
mu'adzin yaitu shalat 
dan puasa mereka." 

705 

lijlk ^'na'l (jj .'l<^^:i^ lijSk 

ji^il $3^ L)^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Jabir bin Samurah] ia 
berkata; "Bilal adalah 
orang yang tidak 
mengakhirkan adzan 
dari waktunya, dan 
terkadang dia 
mengakhirkan iqamah 
beberapa saat." 

706 

AjIjj (jj Jji liiia. 

dliJii (jc (jj O-aia. 

(_yj1 (jj (jbiLi (jc (jliiaJI 

(^14^ U (jliill (^uii 

V (jl iill (^i-a 

(ji^Vi (4^ lijjii .1^1 

1311 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 

Ghiyats] dari [Asy'ats] 
dari [Al Hasan] dari 
[Utsman bin Abu Al 
'Ash] ia berkata; 

"Terakhir yang 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ambil 
janjinya dariku adalah 
agar aku tidak 
mengangkat seorang 
mu'adzin yang meminta 
upah dari adzannya." 

101 

Ujii (jj uiiAa. 

(^ (3^Sil ^1 ^ (^ iljJi 

^ (jc ,a^^l Ljjjl^^j (^1 

iill (_si*^ 

4 jjj' 4' (^3 ^4=- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah bin Al Asad] 
dari [Abu Isra'il] dari 
[Al Hakam] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Bilal] ia 
berkata; "Rasulullah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam 
memerintahkan 
kepadaku untuk 
mengucapkan tatswib 
dalam shalat subuh dan 
melarang untuk 
mengucapkannya dalam 
shalat isya." 

708 

.iic. Ujik Uiiik 

(jc. fjc. dljljUI jjj <iill 

t .^ (jc (J jA jli 

SjtLaJ 4.j]c. 

e jtLall (Jlls jlh (J^ 

S(jx SillsJI ^(jx 

Cjl^ jaili (jjjb ^jk tli^U 

M Jk >VI 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Rafi'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Mubarak] dari [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dari [Bilal] bahwa ia 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk adzan 
shalat subuh, lalu 
dikatakan kepadanya: 
"Beliau sedang tidur." 
Maka bilal pun berkata; 
"ASH SHALAATU 
KHAIRUN MINAN 
NAUM. ASH 
SHALAATU 

KHAIRUN MINAN 
NAUM (Shalat itu lebih 
baik daripada tidur. 

Shalat itu lebih baik 
daripada tidur)." Hingga 
lafadz itu ditetapkan 
untuk dikumandangkan 
pada adzan subuh dan 
perkaranya menjadi 
tetap seperti itu." 

709 

Ujia. (jJ J$iJ jji Ijjia. 

(jc (^jiVI liiiii. (^ (^iij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'la bin Ubaid] 

j L>=- j 

^ ^I.Ij.^1 CLijlaJI 

jiiolj ^'.jlc illl ^U.-l <)ill (JjjjlJ 
j| jU cjjiU jiul ^ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



(ji 

1^1 ^ ‘ ^ Jdll ^ ^ 

^ u^' u^j u^' ^ ^'aLj 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Ifriqi] dari 
[Ziyad bin Nu'aim] dari 
[Ziyad Ibnul Harits Ash 
Shuda'i] ia berkata; 

"Aku bersama 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
sebuah perjalanan, lalu 
beliau memerintahkan 
kepadaku untuk 
mengumandangkan 
adzan, maka akupun 
adzan. Kemudian bilal 
berniat untuk iqamah, 
namun Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Saudara Shuda' telah 
mengumandangkan 
adzan, maka barangsiapa 
adzan dialah yang 
berhak iqamah." 

710 

Ml'l (3^-^) 

.ilC. ljj.lk (_jjjUaJI ^jj .'la-^a jjj 

jjj jc lW 

(jt (jji (jt (3^] 

(JUlll ojjjA (_5jl (jt ( ^ m.ia'l (jj 
jiiliij 'Uic. iill ^U.-i <)Ill 
<Jj3 (jLo IjljSs 3^3^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ishaq 
As Syafi'i Ibrahim bin 
Muhammad bin Al 
'Abbas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Raja' Al Makki] dari 
[’Abbad bin Ishaq] dari 
[Ibnu Syihab] dari [Sa'id 
bin Al Musayyab] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila seorang 
muadzin 

mengumandangkan 
adzan maka ucapkanlah 
seperti ucapannya." 

711 

(JjJaflll ^ y >» l''uW 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



jjiij jji ijiii Ujik (jii 

^ (jt SjlLolI (Ji (jc. 

AjIc. iiil Jh\ (JjJJJJ 

lA-iic- (jlS lij ^ijujj 

uf^ 

(JjL LftS (JI 3 

kepada kami [Syuja' bin 
Makhlad Abui Fadhl] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Abu 

Bisyr] dari [Abui Malih 
bin Usamah] dari 
[Abdullah bin 'Utbah bin 
Abu Sufyan] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku bibiku [Ummu 
Habibah], bahwasanya 
ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berada 
bersamanya di hari 
gilirannya, ia mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengucapkan 
sebagaimana yang 
diucapkan oleh 
mu'adzin ketika beliau 
mendengar suara adzan." 

lU 

Jjij jj jSj jjI lijia. 

i-jUaJI ^jj jj j UjSk Vll 

Ij jA (jt (Jiljl ^ I^U (jc. 

jc (*5^l ij jj jj sUaC. jc. 
(Jjjoij Jliila Ij j.liJI J_yjl 

Ij) ^iij ^1 <>iil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Abu Kuraib] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid Ibnul Hubab] 
dari [Malik bin Anas] 
dari [Az Zuhri] dari 
['Atho' bin Zaid Al 

Laits] dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika kalian 
mendengar adzan maka 
ucapkanlah sebagaimana 
yang diucapkan oleh 
mu'adzin." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


713 

^Jtha ‘Ul^l 

jAi. (jt (jj ^1 ^ 

LA 0^ 

^1 (Jj^J J j_yji 

(Jll (ji Jll 4j! ^iliij Ajic. iill 
(jl 4^1 Ul^ U^?- 

a1 V ill VJ ^ V 

A ^1 

ILj ^!ilLiVl-jj Ij J 4iLj elujJa j 
j aJ ^)ac. .iiaJttjj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
Al Mishri] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Al Hukaim bin 
Abdullah bin Qais] dari 
[Amir bin Sa'd bin Abu 
Waqash] dari [Sa'd bin 
Abu Waqash] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, bahwa 
beliau bersabda: 
"Barangsiapa mendengar 
adzan kemudian 
mengucapkan; 'Aku juga 
bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah 
semata, tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Dan aku juga 
bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Nya. 
Aku ridla Allah sebagai 
Rabb, Islam sebagai 
agama dan Muhammad 
sebagai Nabi,' maka 
dosanya akan diampuni." 

714 

jjjjUiiJIj ^j-kj jjj u!i.lk 

^jj olaJiJj ^311 (jj 

(jj lijia. 1 jlll (jluiLSI 

/. m ,t' Ujik 
^.l£xall ^ A OC. 

(JUili ^1 ^ ^jj jjLk 

X \ t ^ auI ^ ^ Jdll 

^A y »J C)^ C)^ 

oSA 

A LaIIa ^JuuIj AlljJa^lj 

^UIaI) ii Clik V] 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
dan [Al 'Abbas Ibnul 
Walid Ad Dimasyqi] dan 
[Muhammad bin Abu Al 
Husain] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
'Ayyasy Al Alhani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [S 5 ai'aib bin Abu 
Hamzah] dari 
[Muhammad Ibnul 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
ketika mendengar adzan 
lalu mengucapkan; 
ALLAHUMMA 

RABB A HADZIHID 
DA'WATIT 

TAAMMATIWASH 
SHALATIL 
QAA'IMAHI AATI 
MUHAMMAD ANIL 
WASIILATA WAL 
FADLIILAH 
WAB'ATSHU 
MAQAAMAN 
MAHMUUDAN 
ALLADZIIWA 
'ADTAHU (Ya Allah, 
Tuhan Pemilik 
panggilan yang 
sempurna (adzan) ini 
dan shalat yang (wajib) 
didirikan. Berilah Al 
Wasilah dan Fadlilah 
kepada Muhammad. Dan 
bangkitkan beliau 
sehingga menempati 
maqam terpuji yang 
telah Engkau janjikan),' 
kecuali ia akan 
mendapatkan syafa'at 
pada hari kiamat." 

715 

^1 ^ jc. 

A» iVi» ■ jjj .1^ 

^ 5*5 L)^ 

jji J (Jll Jll iuila 

i^jLa ^jll ^ tllis 

^1 CjikAtJi jjliVl-j 

V ** j'**- t.s^^ 

Vj (_>>ljj Vj (ja. 

4i Vj Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abdullah 
bin Abdurrahman bin 

Abu Sha'sha'ah] dari 
[Bapaknya] -bapaknya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




ada dalam asuhan Abu 
Sa'id- ia berkata; [Abu 
Sa'id] berkata kepadaku; 
Jika engkau berada di 
gurun pasir maka 
keraskanlah suara 
adzanmu, sebab aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah mendengar 
suara adzan itu baik jin, 
manusia, pepohonan dan 
batu kecuali ia akan 
menjadi saksi baginya." 

716 

Ijjii (jj jj! liiia. 

(jj JM (jc. A 'iT itl Ujik 

^ ‘ ^ Jdll ^ ^ 

ii jj» u>'jj is'^ ^ 

o^lUl JS 

^ J 4 J i. ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Musa bin Abu Utsman] 
dari [Abu Yahya] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang mu'adzin akan 
diampuni sejauh suara 
adzan yang ia 
kumandangkan, dan 
setiap yang basah dan 
yang kering akan 
memintakan ampun 
baginya. Sedangkan 
orang yang menghadiri 
shalat jama'ah akan 
dituliskan baginya dua 
puluh lima kebaikan dan 
dosa antara dua shalat 
akan diampuni 
dengannya." 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


717 

.oui (JU A^Ua ^ ^jC. 

tjUijJJ (jJ 

*^ 4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

Isl^C-f ^jjjl^l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan [Ishaq bin 
Manshur] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Thalhah bin Yahya] 
dari [Isa bin Thalhah] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang yang 
paling panjang lehernya 
pada hari kiamat adalah 
para mu'adzin." 

718 

liiiik ^_5ji (jJ ^jLoiic. liiia. 

(4^ ja.i (_5-ui^ (jj 

(14- u4^ (^ l4- 4 

(Jlllla (_>J1UC (jjl jjc. 4^jSc. 
jiililj «iill ^.IjI^ <)ill (JjjolJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain bin Isa] - 
saudara Sulaim Al Qari'- 
dari [Al Hakam bin 

Aban] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hendaklah yang 
mengumandangkan 
adzan adalah paling baik 
di antara kalian, dan 
yang menjadi imam 
adalah yang paling baik 
bacaannya di antara 
kalian." 

719 

^ jlHaJi Ujik ^-IJ Ijjik 

^_)JaC. ^ UJ.1^ ^Ljjfc 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



J ^ L>“^ (^i L)t ^ 

Uiiik (jj £ lijik 

jji lijik (JjijJ jjiiiaJI 

^jc, ^J^C. ^jc. ^jc- 

idll tjjl 

^ILjj 

jUlI QA otlJJ 

Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mukhtar bin 
Ghassan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin Umar 

Al Azraq Al Burjumi] 
dari [Jabir] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin Al 

Furaj] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Al Hasan 
bin Syaqiq] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hamzah] dari [Jabir] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mengumandangkan 
adzan karena ikhlas 
selama tujuh tahun, 
maka Allah akan 
membebaskan dirinya 
dari neraka." 

720 

jj ^ i 

ii vii (Dilii <yi 

LJjjI jj ^J-kJ IJjik ^LLa jj 

LW' i> (jjj t> 

4.;^ ^1 ij^ 

(!s^ 

^ LjJjSj “'4^1 ^ ("n-^ J 4ilii 

4'uil^ jjial ^jj ^ ^ 4jjili 

4 jjj^lj 4Jal3] 

Telah menceritakan 
kepada kami [Muhamad 
bin Yahya] dan [Al 

Hasan bin Ali Al 

Khallal] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Ayyub] 
dari [Ibnu Juraij] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar], 
bahwa Rasulullah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
mengumandangkan 
adzan selama dua belas 
tahun, maka wajib 
baginya surga, Dan 
dengan adzannya, dalam 
setiap harinya akan 
dituliskan enam puluh 
kebaikan, dan tiga puluh 
kebaikan untuk setiap 
iqamah yang ia 
lakukan." 

721 

^ lijik 

LJC L>t f 

<J 1 JJOWulVl^ lillLo 

thj O^lLall LaSc. 

j2jdj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
Ibnul Jarrah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Mu'tamir bin Sulaiman] 
dari [Khalid Al 

Hadzdza'] dari [Abu 
Qilabah] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata; 
"Carilah sesuatu yang 
dapat kalian gunakan 
untuk mengingatkan 
orang mengerjakan 
shalat. Lalu Bilal 
diperintahkan 
menggenapkan bilangan 
adzan dan 

mengganjilkan bilangan 
iqamah." 

722 

yt (jj jLai Uiiik 
.ilLL (jc ^_jJc. (jj ^)ic. ljj.ik 
(_)jiji (jc. 4jils (^i (jc. «.I.lk]l 

Xjly\ jjjjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Ali] dari 
[Khalid Al Hadzdza'] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Anas] ia berkata; "Bilal 
diperintahkan 
menggenapkan bilangan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




adzan dan 

mengganjilkan bilangan 
iqamah." 

723 

iill iiiil ^xla 

4^1 ^jc- ^ ^aiuij Ajic- 

Jjjji (jli J54 
^ioLaj J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Sa'd 
bin Ammar bin Sa'd] - 
mu'adzin Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam- berkata, telah 
memberitakan kepadaku 
[Bapakku] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] berkata; 
"Adzan bilal adalah dua- 
dua, sedang iqamahnya 
adalah satu-satu." 

724 

jJjil ^jj jjj Jji iJjla. 

^ ^ ^yiX^ ^ *' '7\'^ 

^0 (j^ 5*'^ 

^1 ^ n, w jiljjj 

<^1 jjc. ^1 jjj ,'|«^ « 

^54 ^1 Jill ^\j (> il 

^^ila ^1 i)j^J Is^ L)^ 

C.s-^ 

oi^lj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Badr 
'Abbad bin Al Walid] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Mu'ammar bin 
Muhammad bin 
Ubaidullah bin Abu 

Rafi'] -mantan budak 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam- berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Muhammad bin 
Ubaidullah] dari 
ayahnya [Ubaidullah] 
dari [Abu Rafi'], ia 
berkata; "Di sisi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam aku 
melihat Bilal 
mengumandangkan 
adzan dua-dua, dan 
iqamah satu-satu." 

725 

ijiiik jjj liiik 

(jj ^ijjj (jt j_^3^Sii jjI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



^ ''T' ■ 

^ye (J^j ^lis (jj^l (jill 

i^jA Jji ^ 

Ulioii ^j-O 1 

iaa liA Uli SjjjA jjI JUs 
^1 ^liii ul i_gj-£ic- 

bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Ibrahim bin 

Muhajir] dari [Abu Asy 
Sya'tsa'] ia berkata; 

Kami duduk-duduk 
bersama [Abu Hurairah] 
di dalam masjid, lalu 
seorang mu'adzin 
mengumandangkan 
adzan, dan saat itu pula 
seorang laki-laki keluar 
dari dalam masjid, 
sementara Abu Hurairah 
mengikutinya dengan 
pandangan mata. Setelah 
itu ia berkata; "Orang ini 
telah mendurhakai Abu 
Qasim shallallahu 'alaihi 
wasallam." 

726 

.ilC. Uj^k oi Uj.lk 

jU^I Ulil Jla <-jaJ ^jj <iiil 

i> "“J J t^l (jji i> i!)j 

^ ^LoJC. 1 ‘fl 1 »jJ ^ 

jjj (jUlic. jc jc (jUc 

iiil j_siUi ..iiil (3jLij JliJla (jUt 
ijliSil ^jjl (ji A^ 

AkLkJ ^ 

Jjjj V 3*3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdul Jabbar bin 
Umar] dari [Ibnu Abu 
Farwah] dari 
[Muhammad bin Yusufj 
-bekas budak Utsman 
bin Affan- dari 
[Bapaknya] dari 
[Utsman bin Affan] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menjumpai 
adzan di masjid 
kemudian keluar bukan 
karena suatu hajat, dan 
ia tidak ingin kembali 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




lagi, maka ia adalah 
orang munafik." 

727 

(Jta jjj jji liiiik 

uiiik J ^ .ijilii (jj iLm 

jjIj iljSk jil 

jjjjtll Aic. (jc <)ill :lic. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad] berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Laits bin 
Sa'd]. Dan menurut jalur 
yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin Abu 
Syaibah] berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Dawud bin 
Abdullah Al Ja'fari] dari 
[Abdul Aziz bin 
Muhammad], semuanya 
dari [Yazid bin Abdullah 
bin Usamah bin Al Had] 
dari [Al Walid bin Abu 

Al Walid] dari [Utsman 
bin Abdullah bin 

Suraqah Al 'Adawi] dari 
[Umar Ibnul Khaththab] 
ia berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
membangun masjid 

Allah yang di dalamnya 
digunakan untuk 
berdzikir kepada Allah, 
maka Allah akan 
membangunkan baginya 
rumah di surga." 

^jc- ^ ^ jiil 

^ jj jUjc. jc (jj 

tjc- ^ iiiil 

Jilll CliA^CLullll t ^ \\ U^\l ^ 

^aijjJj 

<iill ^1 l^a-joui ^_g-ij 

728 

jji IjiiSk jl2ij jj IjjSk 

jj .llAsJI .llC. '''^ ^ij^l 
jt ^1 jt jai^ 
jUj jjj jUuc. jjc ^ 

jill (_5lj*a ‘iill (JjJ^J uLla-ajailU 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



AilLa 

kami [Abu Bakar Al 
Hanafi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Hamid bin 
Ja'far] dari [Bapaknya] 
dari [Mahmud bin 

Labid] dari [Utsman bin 
Affan] ia berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
membangun masjid 
karena Allah, maka 

Allah akan 

membangunkan baginya 
masjid di surga." 

729 

^LoJC. ^ 1 

(jc 2^'i\ jjI Jli 

pj (> _ 

<jc. ^1 (Jlllli 

^JLa i. W yi\A i^JA 

^ ii iiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Utsman Ad 

Dimasyqi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Ibnu 
Lahi'ah] berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abui Aswad] dari 
[’Urwah] dari [Ali bin 
Abu Thalib] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membangun masjid dari 
hartanya, maka Allah 
akan membangunkan 
baginya istana di surga." 

730 

pc Ljj 

(jc J (jj -4^ iljlk 

(jj ALI (jc. (jj ^i^l^jj 

c'^j 4^' ^ 

’cJr 

(JI 3 p'4pC. Jdll ^ i Jdll 
jl oUaS <>il l.l-s iii:n 

4 !^! ^ Iji ^ iill ^_jjj J3U.^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Abdul A'la] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] dari [Ibrahim 
bin Nasyith] dari 
[Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Husain An Naufali] dari 
['Atho' bin Abu Rabah] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
membangun masjid 
karena Allah meski 
sebesar sangkar burung, 
atau bahkan lebih kecil 
dari itu, maka Allah 
akan membangunkan 
baginya satu istana di 
surga." 

731 

lilll-o ^ tjc. ^jc. 

iiiil iiiil JlalU 

^lill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Mu'awiyah Al 

Jumahi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Ayyub] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Anas bin Malik] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kiamat tidak akan 
datang hingga manusia 
berbangga-bangga 
dengan masjid." 

732 

Uiiik j_jjjaJttll jjj ejli?' 

3jijSc (jt ^ (jc. 

«dll (JJlfllll (jjl 

4 jlr. JluI ^ K«n 

>».0 »1 >» 

^ jlLajll dlS^jjii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Jubarah 
bin Al Mughallis] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Karim bin 
Abdurrahman Al B ajali] 
dari [Laits] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
'Abbas] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku melihat 
kalian akan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




memegahkan masjid- 
masjid kalian setelah 
sepeninggalku, 
sebagaimana orang- 
orang Yahudi 
memegahkan sinagog- 
sinagog mereka, dan 
sebagaimana orang- 
orang Nasrani 
memegahkan gereja- 
gereja mereka." 

733 

jiiiil ujUaLsi ^ yiic. ^ 

*^^Jdll ^ 

1 V] -iaS ^j3 ^UuJ Ui 

Telah menceritakan 
kepada kami [Jubarah 
bin Al Mughallis] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Karim bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Ishaq] dari [Amru bin 
Maimun] dari [Umar bin 
Al Khatthab] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak buruk 
amal suatu kaum kecuali 
membuat hiasan-hiasan 
dinding di masjid-masjid 
mereka." 

734 

UJ^k ^ ^ UJ^k 

^1^1 ^jC- 4Jiijjj ^ ^jC. 

(jj (jc 

^ i>Vi .w 111« ^jJa^ 

jjl£j jL^I 

(JUa ^lioj (J^ 

X \ 4j1c. Jdll ^ i 

llij ^ ia.b V 1 jlli <1 j_jj_jlolj 

illl ^_si-a (j^ 

4J jl jl^ ^ J AjjL ^Ijaij AjIc. 

(JjSj 4.jJc. iill ^^1J 

^jacUA^)^VI (JjjjC' tjtij» 'I jjl Vi 
(jl^j (3laA^>^1441ij jlLaj!^ 

4'4_j1c. Jdll ^ i 

‘-JJ^ .w’iia'l ijl lJ^ 

illJi 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Hammad bin 
Salamah] dari [Abu At 
Tayyah Adi Dlabbi] dari 
[Anas bin Malik] ia 
berkata; Letak masjid 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam adalah 
di bani Najjar, di situ 
terdapat pepohon kurma 
dan pekuburan. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kepada mereka: "Juallah 
kebun ini kepadaku! " 
mereka menjawab; 
"Selamanya kami tidak 
akan menjualnya." Anas 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
membangun masjidnya 
sementara mereka 
membantunya, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ketahuilah, 

sesungguhnya kehidupan 
itu adalah kehidupan 
akhirat. Ya Allah, 
ampunilah kaum Anshar 
dan Muhajirin." Anas 
berkata; "Sebelum 
membangun masjid. 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam biasa 
melaksanakan shalat di 
manasaja ketika 
waktunya telah tiba." 

735 

Jji Ijiilk ^ lijSk 

^ .IjT 111 ' uW 

:lsc. (jj (jc. ujjlLill 

Qj 

ilil iiiil ^jLl^ULSI 

L)^ 

L-^Uall 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hammam Ad 
Dallal] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin As 

S a'ih] dari [Muhammad 
bin Abdullah bin lyadl] 
dari [Utsman bin Abui 
'Ash] berkata; 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan 
kepadanya agar 
memposisikan 
(menghormati) masjid 
Tha'if sebagaimana 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




orang-orang 
memposisikan 
sesembahan mereka." 

736 

6 ^ jbiiic. 

tj-t Mil Ujik (Jla 

jjC (jjl Jc |*iU Jc. 

(Jlia tlll jikSI (jUa^l 

IjlLaS ‘ " 'J° ■ " 1 jj 

iill tp] 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Amru bin 

Utsman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin A'yun] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ishaq] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar], ia ditanya 
tentang dinding (lantai) 
yang terkena kotoran. 
Maka Ibnu Umar 
menjawab; "Jika lantai 
itu selalu disiram dengan 
air, maka shalatlah di 
sana, " ia memarfu'kan 
hadits ini kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. 

737 

^ lijAk 

^jc- 1'u'\^ (JI 3 (jj 

ji-ikj (jt y jj^ 

ily is^ y jj^ 

Jlllll £5 j.lkll Ainlii J_yj 1 jjc 4.^1 

S^^jjLaSl Vj “'^ 

d \l J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
['Amru bin Yahya] dari 
[Bapaknya] dan 
[Hammad bin Salamah] 
dari ['Amru bin Yahya] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Sa'id Al Khudzri] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




"Seluruh bumi adalah 
tempat masjid, kecuali 
kuburan dan kamar 
mandi." 

738 

jc etjj ^j L)t CjjjS tjj 
li)f 

l^gLa M QjLj 3^ (jjl 

^ i (ji i ^ 4_j1c. <uiI 

«ilj 

yj^\j ^ 
i^V' a^'"j 
<^1 . 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid] dari [Yahya bin 
Ayyub] dari [Zaid bin 
Jabirah] dari [Dawud bin 
Al Hushain] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
shalat di tujuh tempat; 
pembuangan sampah, 
penyembelihan, 
pekuburan, tengah jalan, 
kamar mandi, kandang 
unta dan di atas Ka'bah." 

739 

^ Aa^ a j ^ t.5^ lu W 

^jc. ^u'i^ JU ^u'i^ 

jLUaLJl ^ ^ ^1 

* 1 ■ 4j1c- Jdll ^ 1 Jdll 

JjaJ V Jl^ 

J ^Ua o^ll^l 

^1 A^ 11J 

i^jLaj (j^yi 3^ J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Dawud] dan 
[Muhammad bin Abui 
Husain] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Shalah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Laits] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
dari [Umar bin Al 
Khatthab] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tujuh tempat 
yang tidak boleh 
dipergunakan untuk 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




shalat; di atas Ka'bah, 
pekuburan, pembuangan 
sampah, tempat 
penyembelihan hewan, 
kamar mandi, kandang 
unta, dan tengah jalan." 

740 

jjj jUuc. i^gi^ Uj.la. 

i''’:^'I ^ Cj^ 

^ jy-»-*- ^ ^ 

(jj JjIj jjc. 

gjl ijiU Jc (jl-iiaJI 

iill 4ll (jC.^>iC. 

V 3 Jll Ajic. 

Vy iL jL i ^ 

^^iVn Vj 4.^ 

Vj (J4 ^>4jj Vj 

Sk 4.^ LJjjJaJ Vj f-ijj ^-»•^'.1 4.^ 
.lijj '^J ^ya ^ Vj 

Telah meneeritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Himyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Jabirah 

Al Anshari] dari [Dawud 
bin Al Hushain] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
dari Rasulullah 
shahahahu 'alaihi 
wasaham, beliau 
bersabda: "Beberapa hal 
yang tidak layak 
dilakukan di masjid; 
tidak dijadikan sebagai 
jalan, tidak boleh senjata 
dihunuskan, tidak boleh 
busur ditarik, tidak boleh 
menyebarkan anak 
panah, tidak boleh 
melewatkan daging 
mentah, tidak boleh 
dilaksanakan had, tidak 
boleh menuntut qishash 
dari seseorang, dan tidak 
boleh menjadikannya 
sebagai pasar." 

741 

,1JT Ml ^ 4ll AlC. Ijjlk 

jjjl jjc Ijjlk 

(jj jjic. (jc. (jjiLLc. 
4il Jjjjj «4^ (jc. 4^1 

^Lj^l (jc. 4j1c. ^I ^ 

(_ji jULiiVI .^Miln (jc.J 
.wl Mia'l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abduhah 
bin Sa'id Al Kindi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Ibnu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




'Ajian] dari ['Amru bin 
Syu'aib] dari [Bapaknya] 
dari [Kakeknya] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
untuk jual beli dan 
mendendangkan sya'ir 
dalam masjid." 

742 

^ «Kill .l&Li UiiSk 

L)j L)j 4j jUJI 

(Jjiii (jt jUiaj 

(^^^1 jjUlLiVI tjj 

1 jjW (312 4 il ^U.1 

S^UIj |a£jljjj-.al 

Ia jAOaill 

Telah meneeritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yusuf As Sulami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muslim bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Harits bin 
Nabhan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [’Utbah bin 
Yaqzhan] dari [Abu 

Sa'id] dari [Makhul] dari 
[Watsilah bin Al Asqa'] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hindarkan 
dari masjid-masjid 
kalian anak kecil, orang 
gila, jual beli, 
perdebatan, 
meninggikan suara, 
pelaksanaan hudud dan 
menghunuskan pedang. 
Buatlah pada setiap 
pintunya tempat bersuci 
dan serta harumkanlah di 
setiap hari jum'at." 

743 

(jj 4 il ljt 3 l (jj 4 il .iic. 

>C (jjl (> jc 3ic ^ 

4.j1c- ^ i4ii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] berkata, telah 
memberitakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kami [Ubaidullah bin 
Umar] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] ia berkata; 
"Pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kami biasa 
tidur di masjid." 

744 

Ijjii (jj jji Ujik 

ijj (jj (jlaaJI 

^ (jj ajJIm (_^i (jc 

Lrt^ lM iP^ u' u^u" 
of <iLL 

lii (JlSU <L^11 

\Mj \M^\1 

^ Jdll 

Ub ^lAJ ^ 11 > h ^1 ^u 4 jltV Jdll 
J^judAlI ^jfilJajI * '' u]^ 

Aa.LwJl 3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 

Musa] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban bin 
Abdurrahman] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Salamah bin 
Abdurrahman] bahwa 
[Ya'isy bin Qais bin 
Thikhfah] menceritakan 
kepadanya dari 
[Bapaknya] -ia termasuk 
Ashabus Shuffah- ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepada 
kami: "Berangkatlah." 
Kami pun berangkat 
menunju rumah Aisyah, 
lalu kami makan dan 
minum. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
bersabda kepada kami: 
"Jika mau, kalian boleh 
tidur di sini, dan jika 
mau kalian bisa pergi ke 
masjid." Ia berkata; 

Maka kami berkata; 
"Kami akan pergi ke 
masjid." 

745 

^JA (jjiji (jj liiik 

Uj.lk J ^ (jj .'l<^^ ^ uj.lk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



Jji Ijjik ^ 

ts^'' ’c^ jc. 

■'l■>!.!« lg\ <iiil Jjlij Ij cliiiUl 
,W Mia'l (JU (Jji ^uJaj 

^ Jli (^1 ^ dik (Jll 

Jll' ^ dik ^ r.^Vvi 

Id ‘‘‘'J-*- (Jdn ^ 

iilUl 

Maimun Ar Raqqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ubaid]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim 

At Taimi] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Dzar Al Ghifari] ia 
berkata; Aku bertanya; " 
Wahai Rasulullah, 
masjid manakah yang 
pertama kali dibangun?" 
beliau menjawab: 
"Masjidil Haram." Abu 
Dzar berkata; Aku 
bertanya; "Lalu mana 
lagi?" beliau menjawab: 
"Masjidil Aqsha." Aku 
bertanya; "Berapa jarak 
antara keduanya?" beliau 
menjawab: "Empat 
puluh tahun. Dan bumi 
bagimu adalah masjid, 
maka shalatlah 
dimanapun tempatnya 
ketika waktu shalat telah 
tiba." 

746 

^ ^ ^LaiirJI ^Lo^C- 

^ 0^1 L)^ 

(3^ J3 jlSjjjlLajVl Cji 

t>? ^ J 

^ .n'l th'l lillLa ^ C^ 

U^J u'^J 

iiil -iiil 

i)ill (JI 3 ^Ljjj ^^jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Muhammad bin 
Utsman Al Utsmani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Mahmud bin Ar Rabi' 

Al Anshari] -dia telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 



Jji uliiJI J! 


dari ['Itban bin Malik As 
Salimi] -ia adalah imam 


^ (^1 dalam mulut) dalam 

ember yang Rasulullah 


3 shallallahu 'alaihi 

b wasallam keluarkan 

' ^ (muntahkan) ke dalam 
i3i sumur milik mereka-, 


di (Jl pernah ikut dalam 


Ij bagi kaumnya, bani 
Salim. Dan ia juga 


menjaga Majjah (air 
yang dikeluarkan dari 



“ perang badar bersama 

3 Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam,- Ia 
berkata; Aku 


mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu aku 
bertanya kepadanya; 
"Wahai Rasulullah, 
mataku sakit dan banjir 
menghalangiku untuk 
mendatangi masjid 
kaumku, hingga aku 
tidak dapat melaluinya, 
sekiranya engkau 
berkehendak datang dan 
shalat di rumahku yang 
bisa aku jadikan sebagai 
tempat shalat, maka 
lakukanlah." Beliau 
bersabda: "Aku akan 
datang." maka di awal 
siang Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan Abu Bakar 
berangkat, beliau minta 
izin dan akupun 
memberinya izin 
(masuk). Namun beliau 
tidak langsung duduk 
hingga beliau bertanya: 
"Tempat mana yang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




engkau sukai untuk aku 
jadikan tempat shalat di 
rumahmu ini?" lalu aku 
memberi isyarat kepada 
beliau tempat yang aku 
sukai. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
berdiri dan kami 
membuat shaf di 
belakangnya, lalu beliau 
shalat dua raka'at 
bersama kami. Setelah 
itu aku menghidangkan 
daging yang berkuah 
kepada mereka." 

747 

^^1 

jjj jUik IJjik j^lc. _jji lljik 

^LLa ^jc. ^ 3 j.^lc. jjc. 4 a' Ml 

o'» Jd> _ 

4 ll Jjjjj ^_jlj dJOjf jlLajSil 
(Jl»J 4 .;Jc. iill t_jlOa 

jO IlaOii Jaii 

^^gJnC’ .lxJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Al Fadhl Al Khurqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Ashim] 
dari [Abu Shalih] dari 
[Abu Hurairah], berkata; 
Seorang lelaki Anshar 
mengutus seseorang 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, agar ia 
mengatakan; 

"kunjungilah dan 
garislah untukku sebuah 
masjid di rumahku, 
hingga aku bisa shalat di 
situ." Dan hal itu ketika 
ia mengalami kebutaan. 
Lalu beliau datang dan 
melakukkannya. 

748 

ujjO. ^ uiijO. 

0^ u 0^' 0^ c£^ 

0» 0?^" 0^ 0:!Ji^ 04 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hakim] berkata, telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



^aiuij iill 

diyi oIjU Jll 

4j^Uj &'Sk ^j-o 

1 'nU^j ^^giLfl3 ^jjuSa Aio 

A^La ^ Jiill .liC. ^\ (Jla^JLa 
^ ‘ j^ (J*^ 

menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 'Adi] 
dari [Ibnu ’Aun] dari 
[Anas bin Sirin] dari 
[Abdul Hamid bin Al 
Mundzir bin Al Jarud] 
dari [Anas bin Malik] ia 
berkata; Sebagian dari 
bibiku membuatkan 
makanan untuk Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu ia berkata 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam; "Aku 
suka jika engkau makan 
dan shalat di rumahku." 
Anas berkata; 

"Kemudian beliau 
mendatanginya, 
sementara di rumah ada 
tikar, beliau 
memerintahkan 
memegang bagian 
ujungnya agar di 
bersihkan dan diperciki 
air. Kemudian beliau 
shalat dan kami shalat 
bersamanya." Abu 
Abdullah Ibnu Majah 
berkata; "Al Fahlu 
adalah tikar yang sudah 
menghitam lusuh." 

749 

UJj^ J^uO^ ^ ^ 7^^ 

^1 LJJ ^3' >» LJJ 
^IjLa ^ ^ 1'u'\^ 

^1 ^ pj^ lij.1^ ^.iaII 
(Jl^ll .lutjuj ^jc. 

^ ^ ^3^^ Cy^ 

^ AJ ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Sulaiman bin Abui Jaun] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Shalih Al Madani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




kami [Muslim bin Abu 
Maryam] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mengeluarkan kotoran 
dari dalam masjid, maka 
Allah akan membuatkan 
baginya rumah di surga." 

750 

L>^ uilAk 

Vll jA jVI (jj 

^jC. 4^1 ^jC- tjJ 

Jiill 

JJ^' uj 

44^j jb 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Bisyr 
bin Al Hakam] dan 
[Ahmad bin Al Azhar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Su'air] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan agar 
masjid dibangun di 
perkampungan, 
dibersihkan dan di beri 
wewangian." 

751 

^^ <diil UJ.1^ 

^jc- <-olla ^ 0^1^ 1 
^li. ^ Dj^ 

aJc. <*3jI 

J^jj ^1 ^Ljjj 

L-JjlaJj jij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Rizqullah 
bin Musa] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin Ishaq 
Al Hadlrami] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [ZaTdah 
bin Qudamah] dari 
[Hisyam bin 'Urwah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Aisyah] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan agar 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




masjid dibangun di 
perkampungan, 
dibersihkan dan diberi 
wewangian." 

752 

jji ijjSk ^ .luki liiiSk 

jjc. .llLL jjc. 4 jjL*Jo 

jOaJI (jt 

ijlsi 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sinan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Khalid bin ’lyas] 
dari [Yahya bin 
Abdurrahman bin 

Hathib] dari [Abu Sa'id 
Al Khudri] ia berkata; 
"Pertama kali yang 
memberi penerangan di 
masjid adalah Tamim 
AdDaari." 

753 

a\c. ^ i t n W 

dititi (jj 

(jj lH' 

(jt ^ 

U^Jl jaLII .'ij* UI J ojJjA 

iiil iiiil 

^ ^Ijjj 

1 jj (Jlj 

L^J^J lF '^J 

<-oja ji AiLojj ^jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Utsman 
Al Utsmani Abu 

Marwan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Humaid bin 
Abdurrahman bin Auf] 
dari [Abu Hurairah] dan 
[Abu Sa'id Al Khudri] 
bahwa keduanya telah 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
dahak di dinding masjid, 
beliau lalu mengambil 
kerikil seraya 
membersihkannya. 
Setelah itu beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
membuang dahak, maka 
janganlah ke bagian 
depan atau samping 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




kanannya. Tetapi 
hendaklah ke samping 
kiri atau di bawah kaki 
kirinya." 

754 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Tharif] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Aidz bin Habib] 
dari [Humaid] dari 
[Anas] berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat dahak 
di kiblat masjid hingga 
beliau marah dan 
memerah wajahnya. 
Kemudian datanglah 
seorang wanita Anshar 
kepada beliau seraya 
mengerik dan memberi 
wewangian pada 
bekasnya. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Alangkah 
bagusnya ini." 

tjc. ^ 

^Ljijl 

t ^ \.l~,m0i 

jlLaJ^l tj-o ftijxl 

1^ 'll^A 

' La *^' ‘'j; AuI ^ jjjI 

1^ 

755 

(jj 1 U*!^ 

(jC (jC .liLl jjj Cj^I Ulii 

Jj*^j (jj 5^i ^ 

^ ^ i :A Ae-. jJjI ^ i Jdil 

U:^ ^.^iLaj jAj .W iiia'l 4l^ 

(j^ (3^ ^ lg..lj>.3 (_)jjU1I 

3 o5tLall (j-o i—a^-^i 
(iJja 4ll (jU oillall ijl£ lij 

(JjS ^A5,wi ^jiijjj 511 ''-S-?-J 

d51Ls»1I 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
Al Mishri] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Nafi'] dari 
[Abdullah bin Umar] ia 
berkata; Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sedang 
shalat, beliau melihat 
dahak di kiblat masjid 
lalu beliau mengeriknya. 
Selesai shalat beliau 
kemudian bersabda: 

"Jika salah seorang dari 
kalian sedang shalat 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




sesungguhnya Allah 
berada di depannya, 
maka ketika shalat 
janganlah kalian 
membuang dahaknya ke 
arah depan." 

756 

u!i.ik .'1^^ « ^ u!i.ik 

6^ jjc ojjjc. 

4.^ iill (jiSjijLt 

■ Wuin'l 4i^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Hisyam bin 
'Urwah] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membersihkan ludah di 
kiblat masjid." 

757 

Ujil^ ^ ^ ^ 

tjll^ (jJ LJ^ 

jiiil ^^gJUla 4^1 ^jc. 

(3^^ ^ ‘ ‘'j; ^Lllc- Jdll ^ ^ 

(JUa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Abu Sinan Sa'id 
bin Sinan] dari 
[Alqamah bin Martsad] 
dari [Sulaiman bin 
Buraidah] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengerjakan shalat, lalu 
seorang laki-laki 
berkata; "siapa yang 
menemukan unta 
merah?" maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Engkau tidak akan 
mendapatkannya, masjid 
itu dibangun untuk 
sujud." 

758 

uiii tjj lijik 

^1 1^.1^ J ^ ^ ^ ^ 

(JjaJojjjJ ^ Uj.1^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



tjc. tjjl 

L>^ L)f 

4j1c- Jilll Jdll 

yijJall ^Ujij] ^jC. ^Ljjj 

berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Lahi'ah]. Dan menurut 
jalur yang lain; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Kuraib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin Isma'il] 
semuanya dari [Ibnu 
'Ajian] dari ['Amru bin 
Syu'aib] dari [Bapaknya] 
dari [Kakeknya] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang 

mengumumkan barang 
hilang di masjid." 

759 

cj^ uiiAk 

J (jj UJ^k 

^ .0 ^jc. ^ 

0^^ ui ajI ^1^1 

iiil ^iiil ciist-ojJjL 

g*o l!^Hjjj ^lJc- 
V ^ ^Ijja .L^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Haiwah bin Syuraih] 
dari [Muhammad bin 
Abdurrahman Al Asadi 
Abu Al Aswad] dari 
[Abu Abdullah] mantan 
budak Syaddad Ibnul 

Had, bahwasanya ia 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa mendengar 
seseorang 

mengumumkan barang 
hilang di masjid, maka 
hendaklah ia 
mengatakan; 'Semoga 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Allah tidak 
mengembalikannya 
kepadamu,' sebab 
masjid tidak dibangun 
untuk ini." 

760 

Ujik (jJ Ijjik 

jji Ujia. J ^ UJJ^ LW 

Cji 1-li.lk ‘ ^ 

(jlLia. (jj ^UiA UJik Vli j 

lW 

«ilii ^u.1 <iiii (Jiilu 0 

Vj ij-1^ ^ (jj <j1c. 

(^yi (jUacij 

Vj jalill (_pajl^ ^ IjlLaS 

(JjVI (jUaci IjUi-i*! 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun]. 
Dan menurut jalur yang 
lain; Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin Khalafj 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 

Hassan] dari 
[Muhammad bin Sirin] 
dari [Abu Hurairah], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika kalian tidak 
menemukan tempat 
kecuali kandang 
kambing dan kandang 
unta, maka shalatlah di 
kandang kambing, dan 
jangan shalat di kandang 
unta." 

761 

Ujik lW Ijji^ 

^Li^l tjc. 

(Jlill Jiijo ^ Jiill .liC’ 

l ^\'^ auI 

^ 1 jLflj Vj ,^1 iA 

(JjVI (jllnr-i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Yunus] dari [Al Hasan] 
dari [Abdullah bin 
Mughaffal Al Muzani] ia 
berkata; Rasulullah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Shalatlah kalian di 
kandang kambing dan 
jangan shalat di kandang 
unta, sebab ia diciptakan 
dari setan." 

762 

Uiiia. aj^ (jj jji liiia. 

lilLolI .iic. i''’:‘_'i ^ 

SilLa D(jj (^ 

L)^ 

X \ AjIc. (^^iLa Jdll 

(j^VI uU=^l (^ ^ V 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid Ibnul Hubab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik bin 

Ar Rafi' bin Sabrah bin 
Ma'bad Al Juhani] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Bapakku] dari 
[Bapaknya], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak 
dibolehkan shalat di 
kandang unta, namun 
dibolehkan shalat di 
kandang kambing." 

763 

Ijjii Aj^ (_5ji (jJ jji liiia. 

AJjL*Ji 0^ tJjiTJojujj 

^ iiiil ^jc. CLi^ ^jc. 

Cijj <Ja]all ^jc. 4jii ^jc. 
^jIc. 

*^ 4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

auI 

gljjl (J ^Ij (^ ^1 

jiiil ^^jjij (JU 

Jdll t.5^ 

Ciljjl (J ^Ij (^jJj (^ ^1 

:av-A 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 

Ibrahim] dan [Abu 
Mu'awiyah] dari [Laits] 
dari [Abdullah Ibnul 
Hasan] dari [Ibunya] 
dari [Fatimah binti 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam], ia 
berkata; Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk ke 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




dalam masjid, kemudian 
beliau mengucapkan: 
"BISMILLAH WAS 
SALAMU 'ALA 
RASUULILLAH 
ALLAHUMMAGHFIR 
LI DZUNUUBI 
WAFTAHLI 
ABWAABA 
RAHMATIK (Dengan 
menyebut nama Allah 
dan salam -semoga- 
tercurahkan kepada 
Rasulullah. Ya Allah, 
ampunilah dosaku dan 
bukakanlah bagiku pintu 
rahmat-Mu)." Dan jika 
keluar beliau 
mengucapkan; 
"BISMILLAH WAS 
SALAMU 'ALA 
RASUULILLAH 
ALLAHUMMAGHFIR 
LI DZUNUUBI 
WAFTAHLI 
ABWAABA 

FADLLIKA (Dengan 
menyebut nama Allah 
dan salam -semoga- 
tercurahkan kepada 
Rasulullah. Ya Allah, 
ampunilah dosaku dan 
bukakanlah bagiku 
pintu-pintu karunia- 
Mu)." 

764 

jLi. Uiiik 

J tjj tjj 

jjj 0 jLttC. (jc. (jJ (JjaJojji) 

^ ijc^ ^J i> ^ 

^ L)^ 

L)^ tjJ 

jiiil 

1^1 ^ Jdll ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] dan [Abdul 
Wahhab bin Adi 

Dlahhak] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 



lijj 

^j-o i^lLii 

'Ayyasy] dari [Umarah 
bin Ghaziah] dari 
[Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman] dari 
[Abdul Malik bin Sa'id 
bin Suwaid Al Anshari] 
dari [Abu Humaid As 
Sa'idi] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
masuk masjid hendaklah 
mengucapkan salam atas 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu 
hendaklah ia 
mengucapkan; 
ALLAHUMMAF 

TAHU ABWAABA 
RAHMATIK (Ya Allah, 
bukakanlah bagiku pintu 
rahmat-Mu), dan jika 
keluar ucapkanlah; 
ALLAHUMMAINNI 
AS'ALUKA MIN 
FADLLIKA (Ya Allah, 
sesungguhnya aku 
memohon karunia-Mu)." 

765 

^\ IjiiSk jl2ij IJjSk 

^ Uj.lk ^ jw'l J$ij 

L>f ts (jUit 

^JiLa M 

^.ikl 1^1 (3-^ ^1 

^KVi ^'^UnjW 3*^ > 

^JBI ^^ Jdll 

A^C. ^1 i_g^ 

3? i_i,y‘'i‘~‘^-^ L@J 

Uij .T.\l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr Al 
Hanafi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Adi Dlahhak bin 
Utsman] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Sa'id Al Maqburi] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila salah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




seorang di antara kalian 
masuk masjid, maka 
ucapkanlah salam 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dan 
hendaklah 
mengucapkan; 
'ALLAHUMMAF 
TAHUI ABWAABA 
RAHMATIK (Ya Allah, 
bukakanlah bagiku pintu 
rahmat-Mu).' Dan jika 
keluar hendaklah 
mengucapkan salam 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dan 
hendaklah 
mengucapkan; 
'ALLAHUMMA'SHIM 
NIIMINASY 
SYAITHANIR RAJIIM 
(Ya Allah, lindungilah 
aku dari setan yang 
terkutuk).'" 

766 

ijjii (jj jji liiia. 

l_gj\ jc jjiiC-VI jc 
(Juila 0^^ jjC. 

X\^j\r-- ^i 

^ Lija^ 1^1 

VI 0 V .la^jiill ^ 

^'s:^i VI1 JJ v' ivilaii 

l^J ^1 4jtij Vj ojla^ l-'^J 

^'nlr^ <lc. Jakj <ij3 

.W iiiall I^Ij .lajoi^l 

illall illi U SiLa ^ (Jli 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
berwudlu dan 
membaguskannya, 
kemudian datang ke 
masjid, dan tidak ada 
yang menggerakkannya 
berjalan menuju masjid 
kecuali shalat, maka 
tidaklah ia 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




melangkahkan kaki 
kecuali dengannya Allah 
akan mengangkat derajat 
dan menghapus dosanya 
hingga ia masuk masjid. 
Dan jika masuk masjid, 
maka ia akan tetap 
dalam hitungan shalat 
selama shalatlah yang 
menahannya (dari 
keinginan pulang)." 

767 

^ ^LolucJl ^ 

-li-ui liiiik jUlic. 

L)j' Of 

iiii 

d!^lLall CLojai 1 jj (Jll AjIc. 

Ia jjij ^ jT > >n Ia^Ij ill 

Ia J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Al Utsmani 
Muhammad bin Utsman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Ibnul Musayyab] dan 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika shalat 
didirikan maka 
janganlah engkau 
mendatanginya dengan 
terburu-buru, tetapi 
datangilah dengan 
berjalan dan tenang. Apa 
yang kalian dapati maka 
shalatlah dan apa yang 
kalian tertinggal maka 
sempurnakanlah." 

768 

Ujik jjJ _jji Ijjik 

^ j Ujlk 

1«k« (jj ^1 ^ (jt laka jj 

1J..I«'I (jj (jt (jj 

^aiii 4jlj^.lkll Ij» 111 ^jC. 

jiioij 'Ulc. <iill ^_jljka <)ill (Jjjoij 

iiii jISj u vI l]j^ 

<-il ^ j^J 

^Ikoil (JU <iiil Jjjoij Ij ^_jij 1 jlla 

OJ^J ojl£jall Aic. f Jjja^l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair bin 
Muhammad] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



hVll J ^ 

[Abdullah bin 
Muhammad bin 'Aqil] 
dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri], 
bahwasanya ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Maukah kalian aku 
tunjukkan sesuatu yang 
dengannya Allah 
menghapus kesalahan 
dan menambah 
kebaikan?" para sahabat 
menjawab; "Tentu, ya 
Rasulullah," beliau 
bersabda: 

"Menyempurnakan 
wudlu di saat yang tidak 
disukai, memperbanyak 
langkah ke masjid dan 
menunggu shalat setelah 
shalat." 

769 

1^) (jc. 4 'n Ml Uj.lk jjJ 

0^ ^ ij 

iiil ‘‘iif 

UlM -N. t JJ 

iill 

^ (ji^^ 

pLy'^j ^ ^ ^ 

Vj 14 ^ t a'^'n 

dS 

d^ *-“j 

(_jJj jj^Jall 

4^jJ L^ ^'jil Vj'ijiai. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Ibrahim Al Hajari] dari 
[Abu Al Ahwash] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
"Barangsiapa suka 
bertemu Allah dalam 
keadaan muslim, maka 
hendaklah ia menjaga 
shalat lima waktu setiap 
ia dipanggil untuk 
mengerjakannya. Sebab 
itu adalah jalan menuju 
petunjuk. Dan Allah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




telah memerintahkan 
Nabi kalian untuk 
mengikuti jalan 
petunjuk. Demi hidupku, 
sekiranya kalian semua 
shalat di rumah masing- 
masing sungguh kalian 
telah meninggalkan 
sunah Nabi kalian. Dan 
sekiranya kalian 
meninggalkan sunah 

Nabi kalian maka kalian 
akan tersesat. Kami 
perhatikan bahwa orang- 
orang yang 
meninggalkan shalat 
berjama'ah adalah 
seorang munafik yang 
tampak jelas 
kemunafikannya. 
Sungguh, aku telah 
melihat seorang laki-laki 
yang menyibak antara 
dua orang hingga ia 
masuk dalam barisan 
shalat, tidaklah seorang 
laki-laki bersuci dan 
membaguskannya, 
kemudian menuju 
masjid untuk shalat, 
maka tidaklah ia 
melangkahkan kaki 
kecuali dengan langkah 
tersebut Allah akan 
mengangkat derajatnya 
dan menghapus 
dosanya." 

770 

jjj ^jj tjj ■’ij»Ujik 

(jj 

Jjjoij Jlilla 

jji ^iuij ''Jc. «llll ‘'ill 

f4lii 

iSljlc. (j^lLili (3^ i^Luil 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sa'id 
bin Yazid bin Ibrahim 

At Tustari] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadhlu Ibnul 
Muwaffaq Abu Al Jahm] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


iljj Vj Vj Ij^l 

‘"'-^^-^j; 4 T «III Vj 

^1 1^1 f iilll l^ljl^^).il ^IajjIj 
L>? 

VJ J^ ^j 

4.^3^ 4 j'r- ^1 dul 
1^1'« l_ill (jJ* .11II 4i ^jiiioil J 


berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Fudlail bin 
Marzuq] dari [Athiyyah] 
dari [Abu Sa'id Al 
Khudzri], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
berjalan menuju masjid 
lalu mengucapkan; 
ALAHUMMA INNI 
AS'ALUKA BI 
HAQQIS SA'ILIIN 
ALAIKA WA 
AS'ALUKA BI HAQQI 
MAMSYAAYA 
HADZA FA INNI LAM 
AKHRUJ ASYARAN 
WA LAA BATHARAN 
WA LAA RIYA'AN 
WA LAA SUM'ATAN 
WA KHARAJTU 
ITTIQA'A 
SUKHTHIKA 
WABTIGHA'A 
MARDLATIKA FA 
AS'ALUKA AN 
TU'IDZANI 
MINANNAR WA AN 
TAGHFIRALI 
DZUNUBIINNAHU 
LAA YAGHFIRUDZ 
DZUNUBA ILLA 
ANTA (Ya Allah, aku 
meminta kepada-Mu 
dengan hak peminta 
kepada-Mu, dan aku 
juga meminta dengan 
hak jalanku ini. 
Sesungguhnya aku 
keluar bukan untuk 
keburukan, bukan untuk 
kesombongan, bukan 
untuk riya dan bukan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




untuk dipuji. Aku keluar 
agar terhindar dari 
murka-Mu dan 
mengharap ridla-Mu. 
Maka, aku meminta agar 
Engkau melindungiku 
dari siksa neraka dan 
mengampuni dosaku, 
sebab tidak ada yang 
mengampuni dosa 
selain-Mu), maka Allah 
akan menerimanya 
dengan wajah-Nya, dan 
tujuh puluh ribu 
malaikat juga akan 
memintakan ampunan 
baginya." 

771 

(Julla 0^^ jjC. ^U-a 

<illl 

(_5i (jjiial^iJI i^ji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Rasyid bin 
Sa'id bin Rasyid Ar 
Ramli] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Abu Rafi' 
Isma'il bin Rafi'] dari 
[Sumay] mantan budak 
Abu Bakr, dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang-orang 
yang berjalan menuju 
masjid dalam kegelapan 
malam, mereka itulah 
orang-orang yang 
mendapatkan rahmat 
Allah." 

772 

^ 'I ^ (ji I^J iJjSk 

Cj jLkJI (jj ^3~>J Uj.lk 
■:>la-o jjj j U!i.lk jl jj^l 

j'-^ 

^lulj 

^1 ^ ^Jg.1 uilft'i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Muhammad Al 
Hulabi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Al 
Harits Asy Syirazi] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



jjjj 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair bin 
Muhammad At Tamimi] 
dari [Abu Hazim] dari 
[Sahi bin Sa'd As Sa'idi] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hendaklah orang-orang 
yang berjalan kaki dalam 
kegelapan menuju 
masjid berbahagia 
dengan cahaya sempurna 
pada hari kiamat." 

773 

liiilk dulj 

^UJl Cijlj ^LLaSl ^ 

lillLo ^ tjc- 

^ Jdll ^ ^ Jdll 

^1^1 ^jj ^ull 

Telah menceritakan 
kepada kami [Majza'ah 
bin Sufyan bin Usaid] - 
mantan budak Tsabit Al 
Bunani- berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Dawud Ash Sha'igh] 
dari [Tsabit Al Bunani] 
dari [Anas bin Malik], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Berilah kabar gembira 
bagi orang-orang yang 
berjalan kaki dalam 
kegelapan menuju 
masjid dengan cahaya 
sempurna pada hari 
kiamat." 

IIA 

Ujik jjJ J$iJ _jji Ijjik 

jc (jjl jc ^3 

^ l> L)J 

iiil iiiil 

.1^-uuJI .^VI ^lulj 

1311 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Ibnu 
Abu Dzi'b] dari 
[Abdurrahman bin 
Mihran] dari 
[Abdurrahman bin Sa'd] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




dari [Abu Hurairah], ia 
berkata; "Rasululah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Yang paling besar 
pahalanya adalah yang 
paling jauh dari masjid." 

775 

Ijjlk ^ .IaLI Ujlk 

(^^1 jc 

3ij LW L)^ 

tli (>o 

s5tl>all ^ 'l U A.'i 
<Jc. iill ^Ui-i <i3jl 

Ij ^ jJS Jll jdjolJ 

I^Lo^ 1^1 jl ^5U 

liLL^ ^^1 

( i'\i Lo (JUa ^ijA 

^'■ Vi ^ ulm ‘ _ 'It.-; is^ 

4_] t " ^ 4_lic. ^1 

iil Cjil ^_jik 5L«^ 

oLtJa aI 

jSij (jia ^ ^ja aJLjs 

^1 i^ jfji 

La ^iLij 4 .j1c. ij\‘^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abbad bin 
Abbad Al Muhallabi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [’Ashim Al Ahwal] 
dari [Abu Utsman An 
Nahdi] dari [Ubai bin 
Ka'ab] ia berkata; Ada 
seorang laki-laki Anshar 
yang rumahnya paling 
jauh di wilayah 

Madinah, sementara ia 
tidak pernah ketinggalan 
shalat bersama 
Rasulullah. Aku merasa 
iba hingga aku berkata 
kepadanya; "Wahai 

Fulan, cobalah engkau 
membeli seekor himar 
yang bisa menjagamu 
dari panasnya pasir, 
mengangkatmu jika 
jatuh di jalan dan 
menjagamu dari 
binatang melata." Ia 
menjawab; "Demi Allah, 
aku tidak suka jika 
rumahku bergandengan 
dengan rumah 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam." Ubai 
berkata; Aku merasa 
tersinggung dengan 
ucapannya sehingga aku 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan aku 
ceritakan kejadian itu 
kepada beliau. Maka 
beliau memanggil dan 
bertanya kepadanya. 

Lalu ia menyebutkan 
sebagimana yang ia 
sebutkan, bahwa ia 
mengharapkan pahala. 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sungguh, engkau akan 
mendapatkan 
sebagaimana yang 
engkau harapkan." 

776 

Ujlk ^ jILL Ujlk 

tj-o 

0 AaJLiAll 

^ ‘ ^ Jdll ^ ^ 

Vi (^gij u 

l^UU 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Musa 
Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas bin Malik], ia 
berkata; Bani Salimah 
berniat memindahkan 
rumah mereka dekat 
dengan masjid, namun 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak 
menyukai bila mereka 
memadati Madinah, lalu 
beliau bersabda: "Wahai 
Bani Salimah, tidak 
maukah kalian 
mendapatkan pahala?" 
Maka mereka pun tetap 
tinggal di rumah-rumah 
mereka." 

777 

^jC. tilLojjj ^jc. 1'u'\^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



(TiK"! ^jjl jjc. 

(j-0 

Ijjjjaj (ji IjjI jtl 
i»A jIjIj La 

Jll 

Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isra'il] dari 
[Simak] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu 'Abbas], ia 
berkata; "Kaum Anshar 
adalah orang-orang yang 
rumahnya jauh dari 
masjid, maka mereka 
ingin agar rumahnya 
dekat dengan masjid, 
hingga turunlah ayat: 
"Maka kami menulis apa 
yang mereka 
persembahkan dan 
bekas-bekas mereka." 
Ibnu Abbas berkata; 
"Maka mereka pun tetap 
tinggal di tempat 
mereka." 

778 

Ijjii (jJ Jji liiia. 

jjiicVI (jt ^jUJl jjI 
(Jlilla 0jjjA ijc ^U-a 

jiililj «iill <)Ill (JjjolJ 

Jj jj siLLa 

^ ^iLaj ^ ^ Aj!iLa ^Jc:. 

J 1 ir > Ojjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Shalat 
seorang laki-laki dalam 
jama'ah lebih besar 
pahalanya dari shalat 
yang dia lakukan di 
rumah dan pasar dengan 
dua puluh derajat lebih." 

779 

^ ^ 7^^ ^LaiirJI ^Lo^C- 

LW L)^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Muhammad bin 
Utsman Al Utsmani] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



(JI 3 AJc. <iill 

(JjJaS 

UJJ^J 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Sa'id bin Musayyab] 
dari [Abu Hurairah], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Keutamaan shalat 
berjama'ah dibadingkan 
shalat seseorang di 
antara kalian dengan 
sendirian adalah dua 
puluh lima bagian." 

780 

UJ^ (J^ L)^ 

ij jlHl i^\ jc il jj ^ 

4_llc. iiiil JlalU 

^ oiU-a ^ijjjj 

^ 4j^lLa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Hilal bin Maimun] 
dari ['Atho' bin Yazid] 
dari [Abu Sa'id Al 

Khudri] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Shalat 
seseorang dalam jama'ah 
lebih baik dari shalat 
yang dia lakukan di 
rumah dengan dua puluh 
lima derajat." 

781 

^>ic. ^jj .1^ lu W 

,1jt UI ^ Uj.lk A^j 

(jc ijilj (jt 3it ^1 ^ 

^ LVi «iill (Jjjoij (Jlliu ^)ic. jjjl 
^ oiL-a (slijij iill 

s!^LLa (JjJaSJ <C.lja^ 

jjj^jjic. J ^JjoiJ oJa.j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Umar 
Rustah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Umar] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




bersabda: "Shalatnya 
seorang laki-laki dalam 
jama'ah lebih baik dua 
puluh tujuh derajat dari 
shalatnya seseorang 
yang dilakukan 
sendirian." 

782 

isj'* ^ 

<iiil .iic. jjc. 4.^1 (jc. (3^^) 

Lri LP 

iiil <iiil (3Jlalll (. 

^ oiLLa 4.^ 

1 ji J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Ma'mar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr Al 
Hanafi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Abu 
Ishaq] dari [Bapaknya] 
dari [Abdullah bin Abu 
Bashir] berkata, dari 
[Bapaknya] dari [Ubai 
bin Ka'ab] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Shalat 
seorang lelaki dalam 
jama'ah lebih baik dari 
shalat seorang lelaki 
sendirian dengan dua 
puluh empat atau dua 
puluh lima derajat." 

783 

uj^k (^1 (jJ ^1 UiiAk 

^jSwiC-Vl ^ 

(juii^ 0^3^ tjc- 

* ^ 4j1c- Jdll Jdll 

D^Ll^U ^\ ^1 

L>f f 

3V j.3a 

l 3sillsJi 

jlilL 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku sangat 
berkeinginan agar shalat 
ditegakkan, lalu aku 
perintahkan seorang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




laki-laki shalat bersama 
manusia, sedangkan aku 
bersama beberapa laki- 
laki pergi membawa 
kayu bakar menuju 
orang-orang yang tidak 
ikut shalat berjama'ah, 
hingga aku dapat 
membakar rumah 
mereka." 

784 

^aj-al^ 0^1^ ^jC- ^iLii 

ej^ fi (j^ii oi (> 

^djoij ^1 ls-4^ Cjlklli 

jWI ^iii' iti jjjjJa j_jj] 

■M 3^ J O^J 

3 * 3 I 2 “L-ai.J (j.0 ^ 

.1^1 Ui (Jll -Jtj cJi ^1^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Za'idah] dari [’Ashim] 
dari [Abu Razin] dari 
[Ibnu Ummi Maktum] ia 
berkata; Aku berkata 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam; "aku 
orang yang sudah tua, 
tidak dapat melihat, jauh 
rumahnya, dan aku juga 
tidak memiliki pemandu 
yang dapat menuntunku. 
Maka apakah aku bisa 
mendapatkan 
keringanan?" Beliau 
menjawab: "Apakah 
kamu mendengar 
adzan?" Aku menjawab; 
"Iya." Beliau bersabda: 
"Aku tidak mendapatkan 
adanya keringanan 
bagimu." 

785 

^ .iLukil .llC. UjSk 

A '\it UI ^^jC- -J lll^l ^ ^ ■ .'l^\l 

C>i CP Cji iS'^ 

pLl (jc j^ 

(JI 2 3 :4j1c. Jdll ^ i 

VJ aJ i5L^ 5^ fla i 1 ■lili 

jic. (jx 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Hamid bin Bayan Al 
Wasithi] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Syu'bah] dari ['Adi bin 
Tsabit] dari [Sa'id bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Jubair] dari [Ibnu 
'Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
mendengar suara adzan 
kemudian tidak 
mendatanginya, maka 
tidak ada shalat baginya 
kecuali karena udzur." 

786 

^ ^Jc. UjSk 

tjjij (jji i'A;^ 

illl (_si-a <^-“1 L*-iuai Lo^i^jic. 
oJI jcl j_5J^ (^jSJ 

l> Oi^ 

^_jJc. iill CjIc-Ul^I 

J^UII ijA p 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Usamah] dari [Hisyam 

Ad Dustuwa'i] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Al Hakam bin 
Mina'] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu 'Abbas] dan [Ibnu 
Umar], bahwa keduanya 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda di 
atas mimbarnya: 
"Sungguh, kaum-kaum 
itu segera berhenti dari 
kebiasaan meninggalkan 
shalat berjama'ah, atau 
Allah akan menutup hati 
mereka sehingga 
menjadi orang-orang 
yang lalai." 

787 

JjT A y ni ^ ^Loilc. lijik 

U ».0 1 11.'\‘% '*i > ».0^1 

(> yjj (j^ll (> 

^jc. 

^ 'tVi iiiil ^ 

^jc, jLkj ^ V in' ^aiuij ^jIc- iill 

pi^J^ j1 3-^1-aaJI jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Isma'il Al Hudzali 

Ad Dimasyqi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] dari [Ibnu 
Abu Dzi'b] dari [Az 
Zabriqan bin ' Amru Adi 
Dlarnii] dari [Usamah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




bin Zaid] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang-orang 
itu segera berhenti dari 
meninggalkan shalat 
berjama'ah atau benar- 
benar akan aku bakar 
rumah mereka." 

788 

K n .n 1 11.*^^ ^ '*i >» 

L)j 

(jj 

1^ 

^1 Q nl A ^ ^ ^ \ 

*^^ Jdll ^ ^ Jdll 

La ^lill ^Lu jl 

L^jjV ^LiaJl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Katsir] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin 

Ibrahim At Taimi] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Isa bin Thalhah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Aisyah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya 
manusia mengetahui 
pahala yang ada pada 
shalat isya dan shalat 
subuh, pasti mereka 
akan mendatangi 
keduanya meskipun 
dengan merangkak." 

789 

Ulii ^'-J^ ^_5ji ^ Jji liiSa. 

^1 jc Jjiic-Vl jc Ji'^ 

(Juila 0^^ jjC. ^U-a 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



j]j c-l uurll 

jij UaA^V 1 ^<S^ 

berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya shalat 
yang paling berat bagi 
orang munafik adalah 
shalat isya dan shalat 
subuh. Sekiranya mereka 
mengetahui pahala yang 
ada pada keduanya, pasti 
mereka akan 
mendatanginya 
meskipun dengan 
merangkak." 

790 

uj^k (jj uiij^ 

^ O^LaC. ^jc. (jj 

tsp‘'^ (ji^Ua^l (Ji [y>C. 

(ji cJjSj ^jl^ jiiulJ Ajic. iill 

<cl.uk .l-s iii:n ^U.-i 

(3- JjVi Ui^ii V ^ 

iMc. <J 2^1 (1^ «.Lj^l 'i^LLa 
jlill (jx 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ayyasy] dari [Umarah 
bin Ghaziyah] dari 
[Anas bin Malik] dari 
[Umar bin Al 

Khaththab], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
shalat di masjid dengan 
berjama'ah selama empat 
puluh malam, dan tidak 
pernah tertingggal pada 
raka'at pertama dari 
shalat Isya, maka Allah 
akan menuliskan 
kemerdekaan baginya 
dari api neraka." 

791 

Ujik <J^ jjJ _jji Ijjik 

(_yji jc Jjiic-Vl (jk ^jLka Jji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



*^AjIc- Jdll ^ 

ft!^LLall c±l[^ La o3L-a ^ 

^jU^J A^iLollJ A 

^ j]| 4 _uA^x Lo 

il ^ 1 jjljSJ AA fJiLa 

fj u ^ f^lli ^ji f^lli 

<j 3 ^ jj ^ bi 4.j£ ujaLj 

bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh, jika 
salah seorang dari kalian 
masuk masjid, ia akan 
tetap dalam hitungan 
shalat selama shalatlah 
yang menahannya. Dan 
para malaikat tetap 
mendo'akan salah 
seorang di antara kalian 
selama ia berada di 
dalam majlisnya, tempat 
ia shalat. Mereka 
berdo'a: 'Ya Allah 
ampunilah ia, ya Allah 
rahmatilah ia, ya Allah 
terimalah taubatnya,' 

Hal ini akan tetap 
berlangsung selama ia 
belum berhadats dan 
tidak menyakiti." 

792 

Uiiik ^_jji jjJ j$iJ _jji UjSb. 

jjc. i_jjj ^jj| bjii 4jt^ 

j'^ L)^ <b 

Lo (JU ^iLj 4.jJc. 

VI jsiii3 oiljj L^ibJi 

^.^3 1 jl / j /'l»; (_jjlx]l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Al Maqburi] dari 
[Sa'id bin Yasar] dari 
[Abu Hurairah], dari 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidaklah 
seorang muslim 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




mendiami masjid untuk 
shalat dan dzikir kecuali 
Allah berbunga-bunga 
padanya sebagaimana 
berbunga-bunganya 
orang yang hartanya 
hilang kembali lagi." 

793 

A)* ^ 

Cjjji tjc- dulj ^jc. 

1 'u\tVi'l3 cJ^ 

4.Jc. Jiill ^ 

C^j t> 4jjLiiSl 

<)Iil (_jac. <_jac.j 

.12 ^ll ^U.1 

(jc 3^-^ o^i e 

ja I3a IJlia A^n^j 

^_jAI±j ^liLill 

j\ \y^\ ^ 

4l^j3 l^loS la 

ls 3^^ ujj^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sa'id Ad Darimi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [An Nadir bin 
Syumail] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Tsabit] dari [Abu 

Ayyub] dari [Abdullah 
bin Umar], ia berkata; 
Aku shalat maghrib 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sehingga 
pulanglah orang yang 
pulang dan 
menunggulah orang 
yang menunggu. Lalu 
tiba-tiba datanglah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
tergesa-gesa sambil 
menyingkap lututnya, 
beliau lantas bersabda: 
"Berilah kabar gembira, 
Rabb kalian telah 
membuka pintu-pintu 
langit. Ia 

membanggakan kalian di 
hadapan para malaikat, 
Allah berfirman: 
'Perhatikanlah para 
hamba-Ku, mereka telah 
selesai menunaikan yang 
fardlu, namun mereka 
tetap menunggu fardlu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




yang lain! " 

794 

(jc H(jj JJ^ 

iiil -iiil >n 

li) 

Ai 

IjoiJ iill (JI 3 ^LojVIj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Risydin bin Sa'd] 
dari ['Amru Ibnul Harits] 
dari [Darraj] dari [Abu 

Al Haitsam] dari [Abu 
Sa'id] dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika engkau 
melihat seorang laki-laki 
selalu mendatangi 
masjid, maka bersaksilah 
bahwa ia seorang yang 
beriman, Allah Ta'ala 
berfirman; '(Hanya yang 
memakmurkan masjid- 
masjid Allah ialah 
orang-orang yang 
beriman kepada Allah...) 

795 

^joisllkll .llkii ^^ic. Ijjlk 
.li^ ^Luil UJ.lk 

IjI t”'» «in (Ju fUaC. ^jj 

^jl^jSJ j_5.1C.Lui1I 

^ll 1 jl jdjoij AjIc. ^I 4ll 

^JJ (JjIlLil oitLall ^j 

j^i iiil Jlsj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad Ath 
Thanafusi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdul Hamid bin Ja'far] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
'Amru bin 'Atho'] ia 
berkata; aku mendengar 
[Abu Humaid As Sa'idi] 
berkata; "Jika akan 
mendirikan shalat, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menghadap kiblat dan 
mengangkat kedua 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




tangannya, lalu beliau 
mengucapkan: 

"ALLAHU AKBAR 
(Allah Maha Besar)." 

796 

ijjSi (jj jji liiSa. 

tjJ ^ LjUaJI jjj j 

(jislu (J jikJI (jt 

jiiuij 'ulc. iill ^JjLa <)Ill (Jjjoij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid Ibnul Hubab] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ja'far bin Sulaiman Adi 
Dluba'i] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ali bin Ali Ar Rifa'i] 
dari [Abu Al 

Mutawakkil] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membuka 
shalatnya dengan 
membaca: 
"SUBHAANAKA 
ALLAHUMM A WA 
BIHAMDIKA 
TABAARAKASMUKA 
WA TA'ALAA 
JADDUKA WA LAA 
ILAAHA GHAIRUKA 
(Maha suci Engkau ya 
Allah, dan dengan 
memuji-Mu, nama-Mu 
berbarakah dan 
kemuliaan-Mu sangat 
agung, dan tidak ada 
Tuhan selain Engkau)." 

797 

^ A ujj^ vii ^ 

^jc, ^ ^jc- JjjL^ 

JJ 

*^ 4j1c- Jdll ^ cJj^J 

jjjiill t"'S 111 1 jl 

CLui ^L ciiias Jla oil^lj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


Jla Jjij Ui 6f.lj^lj 

ljSj 

Cj-l f -U LaS (^UUai. 

(^UUaL jiill^ 

(jj^jlll (jx 

J jl U A. ^ 'l'. .'<^-1 
J ^'3 


Fudlail] dari [Umarah 
Ibnul Qa'qa'] dari [Abu 
Zur'ah] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertakbir, 
beliau diam antara takbir 
dan bacaan, Abu 
Hurairah berkata; maka 
aku bertanya; "Demi 
bapak dan ibuku, 
kabarkanlah kepadaku 
apa yang engkau baca di 
saat diam antara takbir 
dan bacaan? Beliau 
menjawab: "Aku 
mengucapkan; 
ALLAHUMMA 
BAA'ID BAINIWA 
BAINA 

KHATHAAYAAYA 
KAMAA BAA'ADTA 
BAINAL MASYRIQI 
WAL MAGHRIBI. 
ALLAHUMMA 
NAQQINI MIN 
KHATHAAYAAYA 
KATS TSAUBIL 
ABYADLIMINAD 
DANAS. 
ALLAHUMMA 
IGHSILNI MIN 
KHATHAAYAAYA 
BIL MAA'I WATS 
TSAUI WAL BARADI 
(Ya Allah, jauhkanlah 
antara aku dan 
kesalahan-kesalahanku 
sebagaimana Engkau 
jauhkan antara timur dan 
barat. Ya Allah, 
bersihkanlah kesalahan- 
kesalahanku 
sebagaimana bersihnya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




kain putih dari noda. Ya 
Allah, bersihkanlah aku 
dari kesalahan- 
kesalahanku dengan air, 
es dan embun)." 

798 

jjj <iill jjj liiia. 

SjjlsLo jjI Ujlk Vla jjl jic. 

L)f Ljj ^ 

(jiSjijit (jc iyic. 

^Sal 1 al 

^liuj 

Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Abdullah bin Imran] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Haritsah bin Abu 
Rijal] dari [Amrah] dari 
[Aisyah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika hendak 
membuka shalat, beliau 
mengucapkan; 
"SUBHAANAKA 
ALLAHUMM A WA 
BIHAMDIKA 
TABAARAKASMUKA 
WA TA'ALAA 
JADDUKA WA LAA 
ILAAHA GHAIRUKA 
(Maha suci Engkau ya 
Allah, dan dengan 
memuji-Mu, nama-Mu 
berbarakah dan 
kemuliaan-Mu sangat 
agung, dan tidak ada 
Tuhan selain Engkau)." 

799 

Ujlk jll^ (jj .'l<^^ ^ Ijiilk 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
['Amru bin Murrah] dari 

^jC. Ajjljuu lijJ^ yiv y ^ 

L>^ jliJl L)^ »3^ 

^ (jj' 

iiil iiiil 

o!^LLall U:^ 

1 j^ ’j^\ iiil i iiil Jla 

<iil Aokil 1Ao^l IjVIj 
oj^ <iill ^jLajjoi uVlj 1 
^1 ciil^ Cj!;Aj !>Lij.-aij 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 


jj^ JLa^^j ^4^ J ?j^ 

^ir >*ill o^yiA 

’jd\ 


['Ashim Al Anazi] dari 
[Ibnu Jubair bin 
Muth'im] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
Ketika membuka shalat, 
aku melihat Rasulullah 
shahahahu 'alaihi 
wasaham mengucapkan; 
'ALLAHU AKBAR 
KABIIRA, ALLAHU 
AKBAR KABIIRA 
(Sungguh Maha besar 
Allah, Sungguh Maha 
besar Allah) sebanyak 
tiga kali, 

ALHAMDULILLAHI 
KATSIIRA, 
ALHAMDULILLAHI 
KATSIIRA (Segala puji 
bagi Allah sebanyak- 
banyaknya. Segala puji 
bagi Allah sebanyak- 
banyaknya) sebanyak 
tiga kali, 

SUBHAANAALLAH! 
BUKRATAU WA 
ASHIILA (Maha suci 
Allah diwaktu pagi dan 
petang) sebanyak tiga 
kali, ALLAHUMMA 
INNI A'UDZU BIKA 
MINASY 

SYAITHANIR RAJIIM 
MIN HAMZIHI WA 
NAFKHIHI WA 
NAFTSIHI (Ya Allah 
sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu 
dari setan yang terkutuk; 
dari goda, tiupan dan 
hembusannya)." ’Amru 
berkata; "Godaannya 
adalah kebimbangan, 
tiupannya adalah sya'ir 
dan hembusannya adalah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




kesombongan." 

800 

jjjl Ujik jjj Uj.lk. 

CP ^ (jt 

iill (^1 

dj ^jc.1 ^1 (JU ^CLij a.Ac. 

^UaJjuoil ^j-o 

0^^^ (JI3 4jijj A ^ J 
Ajij^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali Ibnul 
Mundzir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ibnu Fudlail] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Atho' bin As 

Sa'ib] dari [Abu 
Abdurrahman As 

Sulami] dari [Ibnu 
Mas'ud], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
mengucapkan: 
"ALLAHUMMA INNI 
A'UDZU BIKA 

MINASY 

SYAITHANIR RAJIIM 
WA HAMZIHIWA 
NAFKHIHI WA 
NAFTSIHI (Ya Allah 
sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu 
dari setan yang terkutuk; 
dari goda, tiupan dan 
hembusannya)." dia 
menjelaskan; 

"Godaannya adalah 
kebimbangan, tiupannya 
adalah sya'ir dan 
hembusannya adalah 
kesombongan." 

801 

uj^k A^i^ ^ uiij^ 

^ lilL^ ^jc. ^ 

^jc, l-Ja ^ ^jc- 

AjIc. iill (^iLa 4^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Ahwash] 
dari [Simak bin Harb] 
dari [Qabishah bin Hulb] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




wasallam mengimami 
kami, beliau memegang 
tangan kirinya dengan 
tangan kanannya. " 

802 

^ jJij uj.ii jj iULo 

^ L)^ L)^ 

iiil Cjjijill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Idris], (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Busyr bin Mu'adz 
Adi Dlarir] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr 

Ibnul Mufadldlal] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [’Ashim bin 

Kulaib] dari [Bapaknya] 
dari [Wa'il bin Hujr] ia 
berkata; "Aku melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat, tangan 
kanannya menggenggam 
tangan kiri." 

803 

cSjj^i Mil jji Uiiik 

itift Ulii (jj «iiil tjj 

ujjj j ^jj ^La^l Ulii 

is^'^ u'-^ ^-4^1 

^ Jjajoii ^jj <i3jl .1^ (jc. 

uij 

j_5jijli l53^' 

LS 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Ishaq 
Al Harawi Ibrahim bin 
Abdullah bin Hatim] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Husyaim] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Hajjaj 
bin Abu Zainab As 
Sulami] dari [Abu 
Utsman An Nahdi] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] ia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewatiku, 
sementara aku 
meletakkan tangan kiri 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




di atas tangan kananku 
(dalam shalat), maka 
beliau meraih tangan 
kananku dan 
meletakkannya di atas 
tangan kiriku." 

804 

(jt jjjlA (jj Jjjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Husain Al 

Muallim] dari [Budail 
bin Maisarah] dari [Abu 
Al Jauza'] dari [Aisyah] 
ia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memulai 
bacaannya dengan; 
ALHAMDULILLAHI 
RABBIL 'ALAMIIN 
(segala puji bagi Allah, 
Rabb semesta alam)." 

805 

UIj^) ^LiLall ^ 

^ 4jjj1 

ljj.1^ J ^ tillLb ^ iJJiji 
^jc, 4jljc- ^ti'* ^ 

lillLo ^ ijjiji (jc. 

* ^ ■ -'JJ 4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

J^J jjSj 

C^J ^ .1*^1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ayyub] dari [Qatadah] 
dari [Anas bin Malik], 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Jubarah Ibnul 
Mughallis] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Abu 
Bakar dan Umar 
membuka bacaannya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




dengan; 

ALHAMDULILLAHI 
RABBIL 'ALAMIIN 
(segala puji bagi Allah, 
Rabb semesta alam). " 

806 

^ 'I ^^Jc. jjj JJ.^ Ijjik 

jjL (jijiLa liilk Ijlll 

^ isj^ 0^ ii?0 

jc 0^^ ^1 ^1 

illl ^_si»-a <^5^i U^® Jd J* 

Aokil (_J 

(jxallitJI ‘)il 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] dan 
[Bakr bin Khalaf] dan 
[Uqbah bin Mukram] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafwan bin Isa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Rafi'] 
dari [Abu Abdullah] 
keponakan Abu 

Hurairah, dari [Abu 
Hurairah] berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membuka 
bacaannya dengan; 
ALHAMDULILLAHI 
RABBIL 'ALAMIIN 
(segala puji bagi Allah, 
Rabb semesta alam). " 

807 

Ujik ;_5ji (jJ Jji Ijjik 

jjC. ^jjl (JjT i, \ iil 

^jj (jt 

Jla ^jc. jl*Jall (jj ^1 

^ A^ Ijail J l-olsj 

liij ^ 'l» 'u Ijik gilLiVI 

(JUa «dll ^ajolJ i^I 

Clj.lkJlj I^ljj 

^1 ^ 'iVi <>ill ^ ("nUii 

(^j 

Aokll (3^ Cji jS 1 iu ^jSj 'm 
( j^tiJI tljJ <)il 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ulayyah] dari [Al 

Jurairi] dari [Qais bin 
Abayah] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Ibnu Abdullah Ibnul 
Mughaffal] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
"Jarang sekali aku 
melihat seseorang yang 
lebih peka terhadap 
perkara baru yang 
muncul dalam agama 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Islam selain dia. Suatu 
ketika ia mendengar 
tatkala aku sedang 
membaca; 
BISMILAAHIR 
RAHMAANIR RAHIIM 
(Dengan menyebut nama 
Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha 
Pengasih), maka ia pun 
berkata kepadaku, 

"Wahai anakku, jauhilah 
perkara baru! Aku 
pernah shalat bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Abu 
Bakar, Umar dan 

Utsman. Namun aku 
tidak pernah melihat 
seorang pun dari mereka 
yang mengucapkan itu, 
jika engkau membaca 
maka bacalah; 
ALHAMDULILLAHI 
RABBIL 'ALAMIIN 
(segala puji bagi Allah, 
Rabb semesta alam). " 

808 

IjjSi (jj Jji Ujik 

j L)^ '■'4^ (j^ 

(jj 4jJa3 jjC. jjj 

i jSj ^iuij iill 

(“'U 1 nU 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dan 
[Sufyan bin Uyainah] 
dari [Ziyad bin Ilaqah] 
dari [Qutaibah bin 

Malik] ia mendengar 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam shalat 
subuh membaca; " (dan 
pohon kurma yang 
tinggi-tinggi yang 
mempunyai mayang 
yang bersusun-susun). " 

809 

(jj <)Ill .1^ jjj Uj.lk 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



^ JjUt-ojjjJ Ijjik Ijjik 

2jI ip dulLalU 

^ i Jaj jlia jiLij 
j_)jjlaJLj jLoiai ill ^iLii 

kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Khalid] dari 
[Ashbagh] mantan 
budak Amru bin Huraits, 
dari [Amru bin Huraits] 
ia berkata; "Aku pernah 
shalat bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dalam shalat 
subuh seakan aku 
mendengar beliau 
membaca; (Sungguh, 

Aku bersumpah dengan 
bintang-bintang yang 
beredar dan terbenam). " 

810 

u!i.lk ^ULall ^ ,'l<^^^ Uj.lk 
j£. ^1^1 

J C ji^^i 

^ uj^ Uj^ 

ijc. ^Lojiui 

m cpojji ^J\ i> 

^ 1 ji iiil 

^Lall Lo 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad bin Al 
Awwam] dari [Auf] dari 
[Abu Al Minhal] dari 
[Abu Barzah]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari 
[Bapaknya] bahwa [Abu 
Al Minhal] 

menceritakan kepadanya 
dari [Abu Barzah] 
berkata, "Dalam shalat 
subuh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




wasallam membaca 
antara enam puluh 
hingga seratus ayat. " 

811 

t—ili. jji Ujia. 

tJiM ^ ^ 
glilU 0 C. 4JiLi 

i'A jIc- Jdll ^ i Jdll (J^^.uig 

iA J^J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin Khalaf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dari [Hajjaj Ash 
Shawwafj dari [Yahya 
bin Abu Katsir] dari 
[Abdullah bin Abu 
Qatadah] dan dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Qatadah] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
bersama kami. Dalam 
shalat zhuhur beliau 
memperpanjang raka'at 
pertama dan 
mempersingkat pada 
raka'at kedua. Hal itu 
beliau lakukan juga 
dalam shalat subuh. " 

812 

^3 ^ lh' lF lW 

^1 ^ (jc. jjl jc. 

iill J_5i»-a I Jfllll ‘ _ 'M !„'l gj 

gSj (_slt (_jjI Uila jjio^Lj 
l^gjiu 4Jgji CljlLai ^ I Iijr- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ibnu 
Juraij] dari [Ibnu Abu 
Mulaikah] dari 
[Abdullah bin As SaTb] 
ia berkata; "Dalam shalat 
subuh Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
membaca surat Al 
Mukminun, ketika 
sampai pada ayat yang 
membicarakan Isa beliau 
terserang batuk hingga 
beliau pun rukuk. " 

813 

^^Uil j!iLL jij jji Ujlk 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 



oi 

(jUflli Ujlk Vll 

tjjl Jc. (jj 

4il ^U.-i 4il (JjjoiJ jjl£lU 
^ U.1II a5U-a 

AjLa^I 

gU^yi Jk J\ 

kepada kami [Abu Bakar 
bin Khallad Al Bahili] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dan 
[Abdurrahman bin 
Mahdi] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Mukhawwal] dari 
[Muslim Al Bathin] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] ia berkata; 
"Pada hari jum'at dalam 
shalat subuh beliau 
membaca ALIIF LAAM 
MIIM TANZIIL surat 

As Sajadah dan HAL 
ATA ALAL INSAN. " 

814 

Ujik (jij^ ij^ J* lijia. 
jij--alc. Uj.lk (jJ UJjLaJI 

^*jal (jj (jC (^ 

(_jiLa 4ll (JJ 0^^ ij^ 

e5lLa (_^ 1 

(JAj (41 4 T «-^'1 ^jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Azhar bin 
Marwan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Harits bin 
Nabhan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ashim bin 
Bahdalah] dari [Mush'ab 
bin Sa'd] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Dalam shalat subuh di 
hari Jum'at, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca 
ALIIF LAAM MIIM 
TANZIIL dan HAL 

ATA 'ALAL INSAN. " 

815 

^ lW 

(jc (jc ^1 (jc ^iLi 

(^lla ^1 Jjuij 
d^ll^ ^^ ‘ ‘'JJ ^ 

(Jj^pj ^1 ^jj-all 

(jilijyi ^Jik (^1 (3*3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




[Ibrahim bin Sa'd] dari 
[Bapaknya] dari [Al 

A'raj] dari [Abu 

Hurairah] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membaca ALIIF LAAM 
MIIM TANZIIL dan 
HAL ATA ALAL 
INSAN dalam shalat 
subuh di hari jum'at. " 

816 

jjLoIa ^ “'j 

^ iyj ^J\ jc ^J\ 

jjj ^ jc u^yj^\ 

Jdll ^ Jdll ^l^^ir-uui 

(Jj^pj AjLL^I 
^3^-j^j cJiiji-uijVi lJaj 

Ujj^ 1.1^ ^LojJjjj ^ 

4^ liLil V 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ishaq bin 

Sulaiman] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Amru bin Abu 
Qais] dari [Abu Farwah] 
dari [Abui Ahwash] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] 
berkata, "Dalam shalat 
fajar di hari Jum'at, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membaca ALIIF LAAM 
MIIM TANZIIL dan 
HAL ATA 'ALAL 
INSAN. " 

817 

Ujii ^1 (jj ^1 uiiia. 

jjj SjjLsLo Uj.ik <_jUaJI jjj jj j 
(jc. ^ jj jjj J u!i.lk ^iLa 

(^j.laJI .IjtI.i ui tlllLuills ^ 
iill ^1 oiLLa (jc 

(Jla iiil (jjU cJa jjti. 

Jdll ciul^ 

4_ilc. ^1 (_jlLa 
(_gjJaaj2 (_s 1] U.la.1 

(^ f A^Lk 

AjIc Jdll i Jdll 

j^\^j^\aA':^\^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid Ibnul Hubab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Rabi'ah bin Yazid] 
dari [Qaza'ah] ia berkata; 
"Aku bertanya kepada 
[Abu Sa'id Al khudzri] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




tentang shalat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu ia 
menjawab, "Tidak ada 
kebaikannya bagimu 
mengetahui hal itu," aku 
berkata; "Jelaskanlah, 
semoga Allah 
merahmatimu. " Ia 
berkata; "Shalat zhuhur 
didirikan ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam datang, 
lalu salah seorang dari 
kami keluar menuju 

Baqi' untuk buang hajat, 
setelah itu ia datang dan 
berwudlu, namun ia 
masih mendapati 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 
raka'at pertama dalam 
shalat zhuhur. " 

818 

(jj ojLaC (jt (Jjdic.'il UJii 

IjiflUl jjc. 

(jjS (jtl 
^1 idll 

(Jll jLail\j ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Umarah bin Umair] dari 
[Abu Ma'mar] ia 
berkata; "Kami bertanya 
kepada [Khabbab], "Dari 
mana kalian mengetahui 
bacaan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam shalat 
zhuhur dan ashar?" ia 
menjawab, "Dari 
gerakan jenggot beliau. " 

819 

u!i.ik (jj ^ '''’i 

^ Uj.lk ^ jW'l j$iJ 

<illl .1^ jjj ^ u w (jUaJC. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



^ A)\\ 

flki elui J l-alii OJJ jA 

Jdll ^ i Jdll 

(Jla ^eje- 

t_aa^j h'i Q^j^\ cy^ 

Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr Al 
Hanafi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Adi Dlahhak bin 
Utsman] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bukair bin Ubaidullah 
bin Al Asyaj] dari 
[Sulaiman bin Yashar] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; "Aku tidak 
pernah melihat 
seseorang yang 
shalatnya mirip 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selain si 
fulan. " Abu Hurairah 
berkata, "Dalam shalat 
zhuhuria 

memanjangkan dua 
raka'at pertama dan 
meringankan dua raka'at 
terakhir, dan ia juga 
meringankan shalat 
ashar. " 

820 

jji UjSk ^ iJjSk 

i^ ..'\ljL»\l 

ojjJaj ^jC- lijik 

jlaJl ^\ 1^ 

lyi^ * i ‘ ‘'j; ^1 ^ i AuI 

IjJUu 

^ Lo^ ^alLij ^ ' 

i_sjl^l Los »*st. ^'1 4 .^ J 

(_ji Ij^Ua 

jiij (jx 

3^1)^' es^J L):i5^ 

1 (>1 t_alaiill jja 

J.12 i_^C. D^iLLa f_gk 

jjjji£^| ^ya i_LLaill 
t>? 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hakim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud Ath 
Thayalisi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mas'udi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid Al Ammi] 
dari [Abu Nadir ah] dari 
[Abu Sa'id Al Khudzri] 
ia berkata, "Tiga puluh 
orang sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang pernah 
ikut perang badar 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




berkumpul, mereka 
berkata; "Kemarilah 
berkumpul hingga kita 
bisa diskusi berapa 
panjang bacaan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
shalat yang bacaannya 
tidak dikeraskan. " Tidak 
ada dua orang pun dari 
mereka yang saling 
berselisih, lalu mereka 
membandingkan bahwa 
bacaan beliau di raka'at 
pertama dari shalat 
zhuhur sekitar tiga puluh 
ayat, sedangkan dalam 
raka'at yang lainnya 
hanya separahnya. 
Kemudian mereka 
membandingkan dengan 
shalat ashar, bahwa 
panjangnya adalah 
separuh dari bacaan dua 
raka'at terakhir shalat 
zhuhur. " 

821 

c_fli ^ lu w 

^ JJ tjJ UjAk 

(jc ojiS jjj <iiii (_f. 

iiill iiiil ^l^la 

j^l siLLa (jx (^jVI 

Ol^i SjVI lilAjalJj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Hilal Ash Shawwaf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin Ad 
Dastuwa'i] dari [Yahya 
bin Abu Katisr] dari 
[Abdullah bin Abu 
Qatadah] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengimami kami dan 
membaca surat di dua 
raka'at pertama dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




shalat zhuhur. Dan 
terkadang beliau 
memperdengarkan 
bacaannya kepada kami. 

822 

plti lijSk 

lP '■'4^ 

^ jij4i jc. (3^1 isi^ 
A^C. iill <iill (3 

0^^^ ^j-0 CjIjVI 
diUjlillj jUial 

Telah menceritakan 
kepada kami [Uqbah bin 
Mukram] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Salm bin 

Qutaibah] dari [Hasyim 
bin Al Barid] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Barra' 
bin Azib] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
zhuhur bersama kami, 
lalu kami mendengar 
beliau membaca surat 
Luqman dan Adz 

Dzariyat ayat demi ayat. 

823 

L)^ 

^Uijjj 1 Vls ^ ^LuuA J 

Ljj 

(_)jj1jC (jjl <iill ^jj 4ll 

Jiill clia-cLuil^! ijs^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Hisyam bin Ammar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Ubaidullah bin 
Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] dari [Ibunya] - 
Abu Bakr bin Abu 
Syaibah mengatakan 
bahwa ia adalah 

Lubabah- bahwasanya ia 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
shalat maghrib membaca 
WAL MURSALAATI 
'URFA. " 

824 

Uljji ^LlLall ^ IJjSk 

(jj jlki (jt (3jA jli il)C (jl^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



i AjIc. 

14JuL<^ llk c’~u'i^'l 1JA 

f*, L>? ' 

[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Muhammad 
bin Jubair bin Muth'im] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata; "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam shalat 
maghrib membaca surat 
Ath Thuur. " Di selain 
hadits ini Jubair 
menyebutkan, "Ketika 
aku mendengar beliau 
membaca; AM 
KHULIQUU MIN 
GHAIRI SYA'IN AM 
HUMUL 
KHAALIQUUN 
(Apakah mereka 
diciptakan tanpa 
sesuatupun ataukah 
mereka yang 
menciptakan (diri 
mereka sendiri)? Hingga 
ayat; FALYA'TI 
MUSTAMI'UHUM 
BISULTHAANIM 
MUBIIN (Ataukah 
mereka mempunyai 
tangga (ke langit) untuk 
mendengarkan pada 
tangga itu (hal-hal yang 
gaib)? Maka hendaklah 
orang yang 

mendengarkan di antara 
mereka mendatangkan 
suatu keterangan yang 
nyata), seakan hatiku 
terbang. " 

825 

UjSk .1x^1 lliiSk 

(jc <iill lljlk CLll^ (jj 

ij^ ll)'^^ 3^ L)^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Budail] berkata. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Ghiyats] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata, "Dalam shalat 
maghrib Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selalu 
membaca; "QUL YAA 
AYYUHAA AL 
KAAFIRUUNA 
(Katakanlah: "Hai 
orang-orang kafir), dan 
QUL HUWA ALLAHU 
AHAD (Katakanlah: 
"Dia-lah Allah, Yang 
Maha Esa). " 

826 

Uljii ^LlLall ^ 

l2iik J ^ (jj (jl^ 

Uj.ik »jl jj (jj j^lc. (jj <iiil 

j ^ j 6^ 

L>^ lh esy^ 0^ '^*y^ 

(jj (^ 

ilil ^U.1 ^ 4jL jlc. 

(Jla «.l-ii*JI jiijj <jic- 

UjiajjJJ^Ij jjjj^ ^ j'!» « 

^ jUlui Ijlil ^IjLall jjJ .'l<^^ ’a 
j)J j^lc jjj <iill .1^ Uj.lk J 

oJjI j jjl Ijjik ojijj 

(^ jc. (jc- L*:!^ 

Lia (Jla jjia pl jjl jc uLuIj 
jl \hjJ^ ijUjljl ("'T «UI 

<Li oil j3 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Amir bin Zurarah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Zakaria 
bin Abu Za'idah] 
semuanya dari [Yahya 
bin Sa'id] dari [Adi bin 
Tsabit] dari [Al Barra' 
bin Azib] Bahwasanya ia 
pernah shalat isya yang 
akhir bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata, 
"Aku mendengar beliau 
membaca; WATTIINI 
WAZZAITUUN (Demi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




(buah) Tin dan (buah) 
Zaitun). " Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ash Shabbah] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Sufyan]. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Amir bin Zurarah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu ZaTdah] 
semuanya dari [Mis'ar] 
dari [Adi bin Tsabit] dari 
[Al Barra'] seperti itu. Ia 
berkata; "Aku tidak 
pernah mendengar 
seseorang yang suaranya 
lebih bagus dari dia, " 
atau ia menyebutkan; 
"lebih bagus bacaannya 
daripada dia. " 

827 

Uljji (jJ lijik 

jf ^ L)j 

L)j u' 

illl ^ 

IaI 1^1 K 

1^1 

^ajalU iuSij ^ itiTJ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] berkata; 
"Mu'adz bin Jabal shalat 
isya bersama para 
sahabatnya dengan 
memanjangkan 
bacaannya. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadanya: "Bacalah 
WASY SYAMSIWA 
DLUHAHA (Demi 
matahari dan cahayanya 
di pagi hari). 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




SABBIHISMA 
RABBIKAL A'LA 
(Sucikanlah nama 
Tuhanmu Yang Maha 
Tinggi) dan WAL LAILI 
IDZA YAGHSYA 
(Demi malam apabila 
menutupi (eahaya 
siang)). Dan baealah 
BISMI RABBIKA 
(Bacalah dengan 
(menyebut) nama 
Tuhanmu). " 

828 

(jj 

(jc (jj liiSa. 1 jlll 

^jli (jc. (J jAj^i 

jjlioLLall oJUc. jjc. 

i'XLa V ^sLoij 4.j]c. <>ill 

4^11j i ']ij }S ('yj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan [Sahi 
bin Abu Sahi] dan [Ishaq 
bin Ismail] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Mahmud bin Ar 
Rabi'] dari [Ubadah bin 
Ash Shamit] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada shalat bagi 
orang yang tidak 
membaca di dalamnya 
Fatihatul Kitab (Al 
Fatihah). " 

829 

Ijjik (jJ _Jji iJjik 

jjjl jjc 4jJc. ^jjl JjaJojjj 

0 >. '’il Mi'I Ul q\ 4^ja*J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ulayyah] dari [Ibnu 
Juraij] dari [Al 'Ala' bin 
'Abdurrahman bin 

Ya'qub] bahwa [Abu As 
Sa'ib] mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia 
mendengar [Abu 

- i “'^ 4j1c. Jdil ^ i ^1 
i jSJ ^ e!ilLa Ji-a 
t5^ (j^ 

Ijl^i tjjSi ®JdJ* 

Ij (Jiij ^Oj 

^ tjj ijal jla 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 











IbnuMajah 1-1000 




Hurairah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
melaksanakan shalat dan 
tidak membaca Ummul 
Qur'an di dalamnya 
maka ia kurang dan 
tidak sempurna. " Aku 
bertanya, "Wahai Abu 
Hurairah, terkadang aku 
di belakang imam," lalu 
ia mencubit lenganku 
seraya berkata; "Wahai 
orang Persia, bacalah di 
dalam hatimu. " 

830 

jjj UJ.lk J ^ (JjjjaalI 

Ml« ^ Uj.lk ,'IJT 111 

(jt (jt 

(JUM (jc 0^1^ 

V ^iulj ^ iiiil 

4ji£^ 0^11^ 

ji 4jJaJ^ 

Ia 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
AlFudlail]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Suwaid bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
semuanya dari [Abu 
Sufyan As Sa'di] dari 
[Abu Nadir ah] dari [Abu 
Sa'id] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
shalat bagi orang yang 
tidak membaca AL 
HAMDULILLAH (Al 
Fatihah) dan surat dalam 
setiap raka'at, baik shalat 
fardlu atau yang lainnya. 

831 

^ (JjJa^l ' 

jjj jjC. lijik 

^ (jj (jj (jC (3^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadll 
bin Ya'qub Al Jazari] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



<iill <>ill (JJ duLuaiilll 

V ^ (3 Jd ^ 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Yahya bin Abbad 
bin Abdullah bin Az 
Zubair] dari [bapaknya] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap shalat 
yang tidak dibacakan di 
dalamnya Ummul Kitab 
(Al Fatihah) maka ia 
kurang. " 

832 

(jjSjoill ^ (jd '^3^^ lijSk 

(IjjiAj ^ l_&jaljJ UJ.lk 

J (jc. Uj.lk 

jjc. Ajji (jc. 

X \ AjIc- Jdll ^ i 

<^lL ijSJ V o^iU-a ^ Jla 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Amru bin Sukain] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yusuf bin Ya'qub 
As Sal'i] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain Al 
Mu'allim] dari [Amru 
bin S 5 m'aib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap shalat 
yang tidak dibacakan di 
dalamnya Fatihatul 

Kitab (Al Fatihah), maka 
shalatnya kurang, maka 
shalatnya sempurna. " 

833 

“'j ^ ^ ^ 

^ ^jULo lij. 1 ^ ^LojJjjj ^ 

L)^ 0 LW L>^ J:^ L)^ 

ijal (JUa (34.J aJLoJII ^I33^i 

3^ J JIjj i jSj ^LoVIj 

(_jil (iiulj 43 c. ^I (_ 5 i-a < 3 d^^ 
i)iil (iJl^ 0 ^ 13 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



44-j (>? 34j 

Yahya] dari [Yunus bin 
Maisarah] dari [Abu 

Idris Al Khaulani] dari 
[Abu Darda'] ia berkata; 
"Seorang laki-laki 
bertanya kepadanya, ia 
berkata; "Aku membaca 
ketika imam membaca," 
Abu Darda' menjawab, 
"Seorang laki-laki 
bertanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam; apakah pada 
setiap shalat ada 
bacaannya?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 

"Ya," lalu berkatalah 
seorang laki-laki dari 
mereka, "Perkara ini 
telah wajib. " 

834 

Ujlk ^ A Ijjlk 

>».0 ^jc. A J* > n 1 'u'\^ ^ 

i> 

j^Jall ^ i jflj ll^ll 4ll 

jsl-oVi I_ali. jjLaillj 

4^1L 

3-^'^ iAj Yjj^j 

' 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [S 5 ni'bah] dari 
[Mis'ar] dari [Yazid Al 
Fuqiri] dari [Jabir bin 
Abdullah] ia berkata, 
"Dalam shalat zhuhur 
dan ashar kami selalu 
membaca Fatihatul 

Kitab (Al Fatihah) di 
belakang imam. Di dua 
raka'at pertama 
membaca Fatihatul 

Kitab dan satu surat. 
Sementara di dua raka'at 
terakhir hanya dengan 
Fatihatul Kitab. " 

835 

^jljiaJI jjj Uj.la. 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



ll)t (jl^i (jt 

iiiil tjc. 1 iiog 

(j^ <*S^' J] L)j 

bl Ijks ,'IJT Ml Jll Jgik 

^Lu£j.bl ^ljl.ft 
^ oil Jflll (j-o lijj <j5lLa 

LJ_yJaiill ^yc. 1 ilj .laJ (Jla 

jl£3 lJIs Vj (ifjlc. 

(ji oiij^l (jf lj| 

<jalij AbJ .^1^^ ‘ " '^ ■ "J 

kepada kami [Jamil 

Ibnul Husain bin Jamil 

Al 'Ataki] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Al 

Hasan] dari [Samurah 
bin Jundub] ia berkata, 
"Ada dua saktah (jeda 
tidak membaca bacaan) 
yang aku hafal dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam," 
namun hal itu diingkari 
oleh Imran bin Hushain. 
Maka kami menulis 
surat kepada [Ubai bin 
Ka'ab] di Madinah, dan 
Ubai pun menulis 
balasan bahwa Samurah 
telah menghafalnya. " 
Sa'id berkata; "kami 
bertanya kepada 

Qatadah, "Dua saktah itu 
letaknya di mana saja?" 
ia menjawab, "Jika ia 
telah masuk shalat dan 
ketika selesai dari 
membaca bacaan (Al 
Fatihah). " Setelah itu ia 
berkata lagi, "Jika 
membaca GHAIRIL 
MAGHDLUUBI 
'ALAIHIM 

WALADLDLAALLIIN. 

" Ia berkata; "Yang 
menjadikannya ta'ajub 
adalah diam setelah 
membaca bacaan (Al 
Fatihah), hingga hatinya 
merasa ragu. " 

836 


Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 



AjIc- (Jjir ioulj ^7^^ 

(Jll Jll ^ O^jJ 

Jjjl-aa L_li£ ^ ^1 

kepada kami 
[Muhammad bin Khalid 
bin Khidasy] dan [Ali 
Ibnul Husain bin Isykab] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ulayyah] dari [Yunus] 
dari [Al Hasan] ia 
berkata; [Samurah] 
berkata, "Dalam shalat 
aku menghafal ada dua 
saktah; sebelum bacaan 
dan ketika rukuk. " 
Namun Imran Ibnul 
Hushain 

mengingkarinya, hingga 
mereka mengirim surat 
kepada [Ubai bin Ka'ab] 
di Madinah, dan Ubai 
pun membenarkan 
Samurah. " 

837 

Ujik lW 

(^' 0^ JLa. jjI 

6^ 

<iill L)^ 

3^^ \^\ 

Ijj^ liU <j ^3^ 

Jll lij3 1 Jij^\l ija lij3 

3^ljJa!l Vj iift'l 

1 j3i£^la lijj clhf®^ 

lilj i^j 

LLJl^ ..i^ljj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Ibnu 
'Ajian] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [Abu 

Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Dijadikannya 
imam adalah agar 
diikuti, jika ia takbir 
maka bertakbirlah, jika 
ia membaca maka 
dengarkanlah, jika ia 
membaca WALADL 
DLAAIJJIN maka 
ucapkanlah AMIIN. Jika 
ia rukuk maka rukuklah. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




jika ia mengucapkan 
SAMI'A ALLAHU 
LIMAN HAMIDAHU 
maka ucapkanlah 
ALLAHUMMA 
RABBANA WA 

LAKAL HAMDU, jika 
ia sujud maka sujudlah, 
dan jika ia shalat dengan 
duduk maka shalatlah 
kalian semua dengan 
duduk. " 

838 

(jUaflll (jj IJiiik 

^ ^jljuijal (jC. Uj.lk 

jc jc- jc 

^Lalj Ajic. iill <)ill (JjjolJ 

jl£ IjU i fliVI ijl l\l 
jSi (3j1 oiilii jic. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Musa Al Qaththan] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Sulaiman At Taimi] 
dari [Qatadah] dari [Abu 
Ghallab] dari [Hithan 
bin Abdullah Ar 

Raqasyi] dari [Abu 

Musa Al Asy'ari] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika imam membaca 
maka diamlah, dan jika 
ia duduk maka 
hendaklah dzikir 
pertama kali yang kalian 
ucapkan adalah 
tasyahud. " 

839 

LJJ Jj' 

UjJ^ Vls ^^uoc. ^ J 

lW' L)^ is lW 

Ul ^ (Jli ^ 

l^l AjI > ^L ^luij 

.1^1 Ja (jUa ^Jj-all 

(jj (Jj-'-^ Uj.lajl jflll ^ ji-ii 

Ijjlk . 4 ^ IJjlk ^jlakil 

ii^ ij J* ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Hisyam bin Ammar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Ibnu Ukaimah] 
berkata; Aku mendengar 
[Abu Hurairah] berkata; 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



^ i 4ll 

1 jjSJoiS (Jll l\ 'jj 

^LoVi <4 1-0J2 .1*J 

"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat bersama 
para sahabatnya yang 
kami mengira bahwa itu 
adalah shalat subuh. 
Beliau bersabda: 

"Apakah salah seorang 
dari kalian ada yang 
membaca?" seorang 
laki-laki menjawab, 
"Saya," beliau lalu 
bersabda: "Kenapa aku 
ditandingi dalam 
membaca Al Qur'an?" 
Telah menceritakan 
kepada kami [Jamil 

Ibnul Hasan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 

A'la] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Ibnu 
Ukaimah] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
bersama kami, lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana dalam 
hadits. Namun ia 
menambahkan, ia 
berkata; "Para sahabat 
diam dalam shalat yang 
imam mengeraskan 
bacaannya. " 

840 

liiilk Uilk 

iSi iS^J^ LW 

^ jjLk jc 

^_jiLa 4il JliJla (jt 

^Lal AJ X \ 4_^C. Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Musa] 
dari [Al Hasan bin 

Shalih] dari [Jabir] dari 
[Abu Az Zubair] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




[Jabir] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mempunyai (shalat 
bersama) imam, maka 
bacaan imam adalah 
bacaannya. " 

841 

^ puaiAj 

glojjjA (jt g nyiall 

X \ AjIc- Jdll ^iJdll 

(jll IgjiU ^gllll gil lil (JU 
<j^tj (jil J (jijJ A^iLolI 

La ^ gic. 4.^!)iLall 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Hisyam bin Ammar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika Qari' 
(imam) membaca 

AMIIN maka bacalah 
AMIIN, sesungguhnya 
para malaikat juga 
membacanya. Maka 
barangsiapa bacaan 
AMIIN nya berbarengan 
dengan bacaan malaikat, 
dosa-dosanya yang telah 
lalu akan diampuni. " 

842 

gj t a'L gj gi Uj.lk 

. 4 ^ lijSk Vll (jLiaJI 

gj . 1:^1 J ^ g/uLa ' 

iS g’*~'f'l ^ g^l (jj jj^ 
^Igil ^■'■iiU'l ^LilAg 

S-lA J 4ll IJjlk 

L>t <g J* LJt '-*:}^4- 

gj 4 «1 111 ^Ij (_ ^ .g» 111 

4j1c. jdll ^ i' ^ jJil (Jgj^g (Jl.^13 

jgia Igiils ^glsll gi! Ijl ^iLig 

gSC. 4.^!)Lall g^lj 4j^li 

^ La aJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf] dan [Jamil Ibnul 
Hasan] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




bin Amru bin As Sarh Al 
Mishri] dan [Hasyim 
Ibnul Qasim Al Harrani] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] dari [Yunus] 
semuanya dari [Az 

Zuhri] dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] dan [Abu 
Salamah bin 
Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika Qari' (imam) 
membaca AMIIN maka 
bacalah AMIIN, 
barangsiapa yang bacaan 
AMIIN nya berbarengan 
dengan bacaan malaikat, 
maka dosa-dosanya yang 
telah lalu akan 
diampuni. " 

843 

^ ^ ^ ^lj>a.La 

ij} pil J 

6jj jA (jp 6jj jA 

<i3jl J UtJ^^I L>“li^l 

(JI 3 lil 

Vj L^jjJaxJa]l 

(JaI Igir «i.iJ i_g^ (j^l (JLI 
wiiin'i Jj^l ^ 'a“«-i'l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Shofwan bin Isa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Rafi'] 
dari [Abu Abbdullah bin 
Ammi Abu Hurairah] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; "Orang-orang 
banyak meninggalkan 
bacaan AMIIN, padahal 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jika 
membaca GHAIRIL 
MAGHDLUUBI 
'ALAIHIM WALADL 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




DLALLIIN beliau 
mengucapkan AMIIN 
hingga orang-orang yang 
berada di shaf pertama 
mendengarnya, dan 
masjid pun bergemuruh. 

844 

Ujik (jj jji Ujik 

IJ'^ 

t-W .fl..'\t A 

(^lUi i J 31 ijj ^ 

(JU 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid bin 
'Abdurrahman] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Laila] dari [Salamah bin 
Kuhail] dari [Hujayyah 
bin Adi] dari [Ali] ia 
berkata; "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila 
membaca WALADL 
DLALLIIN, beliau 
mengucapkan AMEN. " 

845 

u ^\l ^ ^ ^ 

J VU jJll ^ 

(3^1 tjji jc tjj 

^1 (jt (^13 gj jl^i il)t 

<jlc. ^1 ^ CLulLalll 

"31 jill^l i J JU UJa 4^3 

l^Ux«QjudB 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] dan [Ammar 
bin Khalid Al Wasithi] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin 
Ayyasy] dari [Abu 

Ishaq] dari [Abdul 

Jabbar bin WaTl] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
"Aku pernah shalat 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka ketika 
membaca WALADL 
DLALLIIN, beliau 
mengucapkan AMEN 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




hingga kami pun 
mendengarnya. " 

846 

^ .liC. ^ .1x1^1 .1^ 

A^\ ^ 

AjIc. iill (^gJl-a 

^‘ ‘'jj 

|Jq 

J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Manshur] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdu Ash 

Shamad bin Abdul 
Warits] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Suhail bin Abu 
Shalih] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak ada 
yang didengki kaum 
Yahudi atas kalian 
terhadap sesuatu selain 
bacaan salam dan amiin. 

847 

JiUJl ^3il ^ (^l^l \^ 

^ .iIll ijj.ik 111« 

^jj ^ll*a (jj 4j jj 

«.UaC. (jC. (jJ 4.kl]a ' uW 

^1 iijLiJ JliJll (_>uljt (jjl (jc. 

^A£^alak l-o (_jJc 

(J^ (jx Ij^U ^J^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Al Walid Al Khallal 
Ad Dimasyqi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Marwan 
bin Muhammad] dan 
[Abu Mushir] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Yazid 
bin Shalih bin Shubaih 

Al Murri] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Thalhah bin 

Amru] dari [Atho'] dari 
[Ibnu Abbas] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
kaum Yahudi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




mendengki kalian 
terhadap sesuatu, seperti 
mereka mendengki 
kalian terhadap lafadz 
AMIIN, maka 
perbanyaklah ucapan 
AMIIN. " 

848 

1 jlla 

^jc- A njr- ^ uj^ 

cw' Is 

jdil jjjI 

d^LLall ^JJSI I^J 

Ajj£xa Lo^ 

IJM 4jali J lil^ 1 j]j 

Vj jll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Hisyam bin Ammar] 
dan [Abu Umar Adi 
Dlarir] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Salim] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata; "Aku 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika membuka 
shalat beliau 
mengangkat kedua 
tangannya hingga sejajar 
dengan kedua 
pundaknya, begitu juga 
ketika rukuk dan ketika 
mengangkat kepala dari 
rukuk. Tetapi beliau 
tidak mengangkatnya 
ketika duduk antara dua 
sujud. " 

849 

Jj jj Uj.lk 6.'l» Mia ^ .'Ija-k Uj.lk 

oilS (jc. ^UiA Ujik J j 0^ 

iiil iiiil 

lil jl£ ^dljj 4.^ 
I^lj Cy^ ^ 7^J 

lijj (jio ^^iLa 

J!Lo ^ Q*o <jjji^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Zurai'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Qatadah] dari [Nashr 
bin Ashim] dari [Malik 
Ibnul Huwairits] berkata, 
"Jika takbir Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




wasallam mengangkat 
kedua tangannya hingga 
dekat dengan kedua 
telinga. Ketika rukuk 
dan mengangkat 
kepalanya dari rukuk, 
beliau juga melakukan 
hal yang sama. " 

850 

(jj jliic. liiia. 
jjj (Jja-ojoil Uj.lk Vla jLaC- jjJ 

jc ^JC-VI ^ 

^_jiLa <iill tlyl jlla SjjjA 

^ 4.jaj “'jlc. iil 

4 j'5'i;n sVlLall 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] dan 
[Hisyam bin Ammar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 

Ayyasy] dari [Shalih bin 
Kaisan] dari 
[Abdurrahman Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; "Dalam shalat 
aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengangkat 
kedua tangannya ketika 
membuka shalat, ketika 
rukuk dan ketika akan 
sujud. " 

851 

J Ujik jLlc. jjj ^UiA Ijjik 
Ujak ^lLi*JI 4x.ljjaa ^jj 

jjaC. olk A^l jlaC- tjJ 

(J ^l^la >. ^ ^ 

(3S ^ ^ JJ 

d^LLall 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Rifdah bin 
Qudla'ah Al Ghassani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'I] dari 
[Abdullah bin Ubaid bin 
Umair] dari [Bapaknya] 
dari kakeknya [Umair 
bin Habib] ia berkata, 
"Dalam shalat wajib 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selalu 
mengangkat kedua 
tangannya ketika takbir. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 





852 

^ Uj.lk 

^ Aiakil .ilC. Uj.lk ,'ljir 111 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Hamid bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Amru bin 'Atho'] dari 
[Abu Humaid As Sa'idi] 
-ia berkata; "Aku 
mendengarnya berkata, 
ketika itu ia termasuk 
salah seorang dari 
sepuluh sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam (yang 
berkumpul), di antara 
mereka juga ada- [Abu 
Qatadah bin Rib'i], ia 
berkata; "Aku adalah 
orang yang paling tahu 
dengan shalat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di antara 
kalian. Jika shalat beliau 
berdiri tegak dan 
mengangkat kedua 
tangannya hingga sejajar 
dengan kedua pundak 
seraya mengucapkan 
ALLAHU AKBAR. 
Ketika rukuk beliau juga 
mengangkat kedua 
tangannya sejajar 
dengan kedua 
pundaknya. Apabila 
mengucapkan SAMI'A 
ALLAHU LIMAN 
HAMID AHU beliau 

^ ^ 7- 

^jc- c-UaC- 
J 4ja-aj-u (JI 3 

^aijjjj jlll 

Lo^ 

^1 jl lijj ^1 (JlJ p 

5^^ t^J 2^1« u^ 
(j^ol ^1 ^«111 (JI 2 1 jll 4.jj£i.a 
jill liu (iJjicll Aji slai 

^JJ jj^i 

Iji Aj'i^'lA (^jLkj 

a5LLall 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




mengangkat kedua 
tangannya tegak 
berimbang. Dan ketika 
bangun pada raka'at 
kedua beliau takbir dan 
mengangkat kedua 
tangannya sejajar 
dengan kedua pundak 
sebagaimana ketika 
beliau membuka shalat. 

853 

^L&AjuJ ^ UJ.1^ 

^^LLJI tjj (jjjli Uj^k 

jjij .'ijift'N jji 

Air-uJ ^ (J^ ‘ 

^ 

^ijjjj iiil 

0^ tVij Ul ^1 (Jlla 

*^ AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

iiil jiil tj) 

AjuJa^ ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Fulaih bin 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbas bin Sahi As 
Sa'idi] ia berkata; "Abu 
Humaid As Sa'idi, Abu 
Usaid As Sa'idi, Sahi bin 
Sa'd dan Muhammad bin 
Maslamah berkumpul 
dan menyebut-nyebut 
tentang shalat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. [Abu 

Humaid] berkata; "Aku 
adalah orang yang paling 
tahu shalatnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dari 
kalian semua, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri takbir 
dan mengangkat kedua 
tangannya. Kemudian 
beliau mengangkatnya 
kembali ketika takbir 
untuk rukuk dan ketika 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




bangun dari rukuk, 
beliau angkat secara 
imbang hingga setiap 
tulang kembali ke 
tempatnya semula. " 

854 

.lic. ^ ^uiLll IJjSk 

JjIj jjUajlui uii.lk jjiiJI 

.llC. ^ jjI 

(jj ^1 ^ jjc 4jac. jjj 

^^Sil jjC (JliaalI 

(jc ^1J (_5 jI (jj ^1 

jiiill JIL J^(jj 

1 j) 4 jir. jluI ^ 

4.jjj ^JJ J^ 4jjjS-all o5LLall 

jl ji 1 jJ j Ajj£ii jik ijj^ 

^j 1 jij ijUj (JiLo (Jia 

ijUj (jLo (Jis ^jSjll j.0 <jal!J 

(J!L<i (JjL 3 jj 1 jjj 

cjUj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Abdul Azhim Al 
Anbari] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Dawud Ayyub Al 
hasyimi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrahman bin 
Abu Az Zinad] dari 
[Musa bin Uqbah] dari 
[Abdullah bin Al Fadll] 
dari ['Abdurrahman Al 
A'raj] dari [Ubaidullah 
bin Abu Rafi'] dari [Ali 
bin Abu Thalib] ia 
berkata, "Jika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengerjakan 
shalat wajib, beliau 
takbir dan mengangkat 
kedua tangannya hingga 
sejajar kedua 
pundaknya. Dan beliau 
melakukan seperti itu 
ketika akan rukuk, 
ketika mengangkat 
kepala dari rukuk dan 
ketika akan bangun dari 
dua sujud. " 

855 

^ .0 >nl£ '1 ^ 

<iill 

(^' ^ 

iiil iiiil 

(3^ .ijc- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub bin 
Muhammad Al Hasyimi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Riyah] 
dari [Abdullah bin 
Thawus] dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




Abbas] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selalu 
mengangkat kedua 
tangannya dalam setiap 
bertakbir. " 

856 

.1^ UJ.lk 

^Ludjl (jc. ^ 

*^ 4j1c- JJjI ^ ^ Jdll 

is^ (llLj li] AjJJ tjlS 

Ijl3 dILJI 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul W^hab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selalu 
mengangkat kedua 
tangannya jika memulai 
shalat dan ketika akan 
rukuk. " 

857 

iULo ^ 

^jc- 4^1 qC. >. ^ IjK ^ 

(JjlijV ujialll jLi. ^ (^Ij 

4j1c- Jdll JJjI 

A^J\ 

U4^3 ^j£ jll 4lal J ^j 

(jia 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Mu'adz Adi Dlarir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr Ibnul 
Mufadldlal] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ashim bin 
Kulaib] dari [Bapaknya] 
dari [Wa'il bin Hujr] ia 
berkata; "Aku berkata; 
"Sungguh, aku ingin 
sekali melihat 
bagaimana Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat. Beliau 
berdiri menghadap 
kiblat, lalu mengangkat 
kedua tangannya sejajar 
dengan kedua 
telinganya, beliau 
melakukan seperti itu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




ketika rukuk dan ketika 
mengangkat kepala 
bangun dari rukuk. " 

858 

^ l) L)^ 

o!ylLall ^lial lil ^l£ <iil 
<-uji^ J 

Jj^j JLj tj*3 ^j-o 

4_^ iiil Jiill 

l!^ lJ^ ^Ijjjj 
^1 LJJ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hudzaifah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Thahman] dari [Abu 
Zubair] berkata; " [Jabir 
bin Abdullah] selalu 
mengangkat kedua 
tangannya ketika 
memulai shalat, ketika 
akan rukuk dan ketika 
mengangkat kepalanya 
dari rukuk. Ia lalu 
berkata; "Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melakukan seperti itu. " 
Ibrahim bin Thahman 
juga mengangkat kedua 
tangannya sejajar 
dengan ke kedua 
telinganya. " 

859 

Ujii ^1 (jj ^1 uiiia. 

(jjliia. (jC (jjjl* L)j -^jj 

L)f Cp 

jJjI 

^ ^' ‘'j; ^ Jdll 

Ajjunj AjjjI^ >»J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Husain Al 

Mu'allim] dari [Budail] 
dari [Abu Al Jauza'] dari 
[Aisyah] ia berkata, 

"Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam rukuk, beliau 
tidak mengangkat kepala 
atau merendahkannya. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




akan tetapi antara 
keduanya. " 

860 

^jC. UjSk Vll 

vi^A ^jC. ^yiSLA 

V ^aiuij ^ iiiil 

14^3 34-^1 V ailltf# Isj^ 

‘ j; 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan [Amru 
bin Abdullah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
A'masy] dari [Umarah] 
dari [Abu Ma'mar] dari 
[Abu Mas'ud] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak sah 
shalat seorang laki-laki 
yang tidak menegakkan 
tulang punggungnya 
ketika rukuk dan sujud. " 

861 

ijjSi t_5ji (jj jji liiia. 

(jj ^1 ^ (jj ^ 

(jj 

(-W (^ 

Q*o (jl^j 

iiiil l! 

LlilI^J^ e\A*jlj°i * \' -'JJ ^Liic- ^1 

V 4.al^ 

^ AjL-a <jiljl-a 

^^g-iJaS Uiia ^j^jjJlj 
^aijjJj iill ^-^1 

V ^jjLaluLiaSl 'a Ij (JI 3 o^Lb^l 

4 l' > rn V oill^ 

^JJ?^ ‘ j; 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mulazim bin 

Amru] dari [Abdullah 
bin Badr] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
['Abdurrahman bin Ali 
bin Syaiban] dari 
bapaknya [Ali bin 
Syaiban] -ia adalah 
seorang utusan- ia 
berkata; "Kami 
berangkat hingga kami 
sampai di hadapan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
kami membai'at dan 
shalat di belakangnya. 
Ketika itu beliau melihat 
seorang laki-laki yang 
tidak menegakkan tulang 
punggungnya ketika 
rukuk dan sujud. Maka 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




ketika shalat telah 
selesai, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai kaum 
muslimin, tidak sah 
shalat seorang laki-laki 
yang tidak menegakkan 
tulang punggungnya 
ketika rukuk dan sujud. " 

862 

^ UiiAk 

^ 4_ki]a lijSk (tllaC. jLoL:. 

(JI 3 ^jc. 

Jiill ,\1* a ^ 

^ OJ^ ls'j^ iJ^J '^] 

jilLiV ^ j'f- (l^La 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Muhammad bin 
Yusuf Al Firyabi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Utsman bin 'Atho'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Thalhah bin Zaid] 
dari [Rasyid] ia berkata; 
"Aku mendengar 
[Wabishah bin Ma'bad] 
berkata; "Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menunaikan shalat, jika 
rukuk beliau meluruskan 
punggungnya, sehingga 
jika dituangkan air di 
atasnya tidak akan 
tumpah. " 

863 

^jj <)Ill .1^ jjj Uj.lk 

^ ^ ''^ (Jtj 

jll (jC. .llLa. ^_5ji (jj JjT « 1 nj 
.iil, (jj 1. 1 » ’.n« (jC (jj 

(3*aj US ja Jllj 4^3*-^ 

;ji li^i ^ lift 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Abu 
Khalid] dari [Az Zubair 
bin Adi] dari [Mush'ab 
bin Sa'd] ia berkata. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




"Aku pernah rukuk di 
sisi [bapakku], lalu aku 
meletakkan kedua 
tanganku di antara lutut 
hingga bapakku 
memukulku, ia berkata; 
"Kami pernah 
melakukan seperti ini, 
kemudian kami 
diperintahkan untuk 
meletakkan pada lutut. " 

864 

IjjSi (jJ Jji liiia. 

^ ^jU. (jc jlJuLi (jj iJiic. 
jc o'jmC. jc 

4ll (Jjjjij 4jijlc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [’Abdah bin 
Sulaiman] dari [Haritsah 
bin Abu Rijal] dari 
['Amrah] dari [Aisyah] 
ia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika rukuk 
selalu meletakkan kedua 
tangannya di atas kedua 
lututnya dan 
merenggangkannya. " 

865 

^ ^ 1 
^ ^LgJC. 

Ujik Vil ^ -4^ 

^144 0 ^' 0 ^ cW 

<-aijjj LjjIuwJI ^ >» ^jC. 

iill jill J® 

Jdll 0 ^ *^ ‘ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Muhammad bin 
Utsman Al Utsmani] dan 
[Ya'qub bin Humaid bin 
Kasib] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Sa'id Ibnul Musayyab] 
dan [Abu Salamah bin 
'Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengucapkan; 
SAMI'A ALLAHU 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




LIMAN HAMIDAHU 
(semoga Allah 
mendengar pujian 
hamba yang memuji- 
Nya) beliau lalu 
mengucapkan 
RABBANAA LAKAL 
HAMDU (Wahai Rabb 
kami, bagi-Mu segala 
pujian). " 

866 

tjj L>^' ^ iS lP 

4-^ jill ^t^Lb 

auI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Anas bin Malik] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika imam 
mengucapkan SAMI'A 
ALLAHU LIMAN 
HAMIDAHU (semoga 
Allah mendengar pujian 
hamba yang memuji- 
Nya) maka ucapkanlah 
RABBANAA WA 
LAKAL HAMDU 
(Wahai Rabb kami, dan 
bagi-Mu lah segala 
pujian). " 

867 

Ujik lW Uji^ 

^ J Ujik ^ 

^ikJi ^ ^1 ^ .^A^A 1^ 

UJjldiJl ^ L)^ lJ^ 

^Lilc- iiiil ^-IjLa i)ill 

^1 (Jl^ lij 

jJik]l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Bukair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zuhair bin 
Muhammad] dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin Aqil] 
dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] dari [Abu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Sa'id Al Hudri] 
bahwasanya ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika imam 

mengucapkan SAMI'A 
ALLAHU LIMAN 
HAMIDAHU (semoga 
Allah mendengar pujian 
hamba yang memuji- 
Nya) maka ucapkanlah 
ALLAHUMMA 
RABBANAA WA 
LAKAL HAMDU (Ya 
Allah, Rabb kami, bagi- 
Mu lah segala pujian). " 

868 

«lili .iic. jjj Ujik 

(jC. (jjliC.VI liSik liSlk 

(jJokJI (jj 

UJ^ (JU 

J L>^jVI 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 

A'masy] dari [Ubaid 

Ibnul Hasan] dari [Ibnu 
Abu Aufa] ia berkata, 
"Jika mengangkat 
kepalanya dari rukuk. 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengucapkan; 
SAMI'A ALLAHU 
LIMAN HAMIDAHU 
RABBANAA WA 
LAKAL HAMDU 

MIL'AS 

S AMAAWAATI WA 
MIL'AL ARDLI WA 
MIL'A MAA SYI'TA 
MIN SYAI'IN BA'DU 
(Semoga Allah 
mendengar pujian 
hamba yang memuji- 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Nya. Wahai Tuhan kami, 
bagi-Mu segala pujian. 
Pujian sepenuh langit 
dan sepenuh bumi, 
sepenuh apa yang 

Engkau kehendaki 
setelah itu). " 

869 

(Jli ^jC. 

t “ ^ Q ''V 'V. tj| t ** w JM 

Jiill ^ iiiil 

\' .'JJ ^jIc- 

>1 i^j dii\ >1 

k >1 Jil3 ^ k 

Ika ^^1 ,j5ll 

i'A jIc- Jdil ^ i Jdll 
(j.0 <Lii J 

Aokll ikj ^Ji^'j^\ 

e-ckj Cjijatii'l e.3'0 

k fck L>? k «-lJ^j 

i J k^i lil V f^l 

1^ ^^ijj Vj ^ ^ 

jiil .1^1 t^lLo 

1 ja'Wj' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail bin 
Musa As Suddi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Syarik] 
dari [Abu Umar] ia 
berkata; "Aku 
mendengar [Abu 
Juhahifah] berkata; 
"Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang 
melaksanakan shalat, 
para sahabat 
membicarakan harta 
kekayaan. Maka ada 
seseorang yang berkata; 
"Kekayaan fulan terletak 
pada kudanya. " Yang 
lain menyahut, 

"Kekayaan si fulan 
terletak pada untanya. " 
Yang menyahut, 
"Kekayaan si fulan 
terletak pada 
kambingnya. " Yang 
lainnya pun menyahut, 
"Kekayaan si fulan 
terletak pada budak. " 
Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selesai dari 
shalatnya, dan 
mengangkat kepalanya 
dari raka'at akhir, beliau 
mengucapkan: 
"ALLAHUMMA 
RABBANAA, WA 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




LAKAL HAMDU 
MIL'AS 

SAMAAWAATl WA 
MIL'AL ARDLI WA 
MIL'A MAA SYI'TA 
MIN SAYIN BA'DU. 
ALLAHUMMA LAA 
MAANI'A LIMAA 
A'THAITA WALAA 
MU'THIYA LIMAA 
MANA'TA WALAA 
YANFA'U DZAL 

JADDIMINKAL 
JADDU (Ya Allah 
Engkau Rabb kami, dan 
bagi-Mu segala puji 
sepenuh langit dan 
sepenuh bumi dan 
sepenuh apa yang 

Engkau kehendaki selain 
itu. Ya Allah, tidak ada 
yang dapat mencegah 
dari apa yang telah 
Engkau berikan, dan 
tidak ada yang dapat 
memberikan atas apa 
yang Engkau cegah. 

Tidak bermanfaat usaha 
yang sungguh-sungguh, 
dari-Mu lah segala usaha 
yang sungguh-sungguh 
itu). " Beliau 
memperpanjang 
suaranya dengan serius, 
agar mereka mengetahui 
bahwa beliau bukan 
seperti yang mereka 
perbincangkan. " 

870 

^ Uj.lk 

(jc (jj <iili . 4 ^ 

(jISjjiui jc (jj 

.Win 1 jj jl£ ^U .1 

jl Cjjl jl 4j4j j^ jls ^jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari 
[Ubaidullah bin Al 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Asham] dari pamannya 
[Yazid bin Al Asham] 
dari [Maimunah] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika sujud 
menjauhkan kedua 
tangannya dari lambung, 
sekiranya ada anak 
kambing lewat antara 
keduanya tangannya, 
pasti ia akan dapat 
melewatinya. " 

871 

Ujik jji Ijjik 

(jt (jj jjc. 

^ Ajji (jk 

1 jkljU JMi SJAJ jj.0 

L>^ Lt! 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j dari 
[Dawud bin Qais] dari 
[Ubaidullah bin 

Abdullah bin Aqram Al 
Khuza'i] dari 
[Bapaknya] ia berkata; 
"Aku bersama bapakku 
berada di sebuah lembah 
di wilayah Namirah, 
tiba-tiba serombongan 
penunggang kuda 
melewati kami dan turun 
di ujung jalan, bapakku 
lalu berkata kepadaku, 
"Tetaplah kamu di atas 
batumu hingga aku 
mendatangi dan bertanya 
kepada mereka. " Ia 
berkata; "Rombongan itu 
keluar dan aku pun 
mendekat, ternyata 
rombongan itu adalah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Ketika 
waktu shalat tiba aku 
shalat bersama mereka 
hingga aku dapat melihat 

iil ^_5ii-a <iill Dj^J Cjjjj 

^ ‘ ‘'j; 

^^ila ^1 JjLi J 

JJjI ^jjjl^l A^lja 

ij} ^ J ^ 

.^jV^ ^ iiill .1^ ^__)jju11 
lijAk jIj^ (jj ^ lijAk ^1 

iS^ L)j ^ 

i 7' ^ ^ 

jjj ^1 JC. JjIj 

jk (jc ^Jal iil ^ 

4j1c. Jdll ^ i 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




putihnya kedua ketiak 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
beliau sujud. " Ibnu 
Majah berkata; "Orang- 
orang berkata; 
"Ubaidullah bin 

Abdullah. " Dan [Abu 
Bakr bin Abu Syaibah] 
berkata; "Abdullah bin 
Ubaidullah berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrahman bin 
Mahdi] dan [Shafwan 
bin Isa] dan [Abu 

Dawud] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Dawud bin 
Qais] dari [Ubaidullah 
bin Abdullah bin 

Arqam] dari [Bapaknya] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
sebagaimana dalam 
hadits. " 

872 

yc. jjj jjliiaJI Uiiik 
(JjjIa -iJ jj 

jjC. ‘ _ (jj (jC. 

gj (^13 (jf. 
lil ^iuij iiil 

1 ilj 4.ji A 

Aj^ ''JT- ■ "'i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Ashim bin Kulaib] dari 
[Bapaknya] dari [Wa'il 
bin Hujr] ia berkata; 

"Aku melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, jika sujud 
beliau meletakkan kedua 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




lutut sebelum kedua 
tangannya. Dan jika 
bangun dari sujud beliau 
mengangkat kedua 
tangannya sebelum 
kedua lutut. " 

873 

jjjjj jjij Uii.lk 
j (jj 4j|jC. jjI lijia. 

^jlL (> jlijJ ^ (> 

iill iji\ 

.Wthi (JU ^aiuij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Mu'adz Adi Dlarir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Awanah] dan 
[Hammad bin Zaid] dari 
[Amru bin Dinar] dari 
[Thawus] dari [Ibnu 
Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Aku 
diperintahkan untuk 
sujud di atas tujuh 
tulang. " 

874 

4^1 ^jC. ^jUa ^jc. (jUijJJ 

<illl (Jlallj (JJjl^ ijC" 

dij-oi ^iuij <jic- iiil 

o^j0= (jji Jlaljjj Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Ibnu Thawus] dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku 
diperintahkan untuk 
sujud di atas tujuh 
(tulang) tanpa menahan 
rambut dan kain. " Ibnu 
Thawus berkata; 
"Bapakku berkata; " 
(Yaitu) kedua tangan, 
dua lutut dan dua telapak 
kaki," dan ia 
menghitung satu antara 
kening dan hidung. " 

875 

L-bollS ^ (_JjixJ 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



^ olaJi Jjjj (jt 

L>^ 

<jl .llC. (jC. 

4 jltv 

AjLa I^J 

iuSj ^4^ J jl 

oLa^j 

kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abu Hazim] dari [Yazid 
bin Al Had] dari 
[Muhammad bin 

Ibrahim At Taimi] dari 
[Amir bin Sa'd] dari [Al 
Abbas bin Abdul 
Muthallib] bahwasanya 
ia pernah mendengar 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika seorang hamba 
sujud hendaklah ia sujud 
di atas tujuh anggota 
badan; muka, dua 
tangan, dua lutut dan dua 
telapak kaki. " 

876 

Uiiik jjj _jji Ijjik 

(jC. .LjI J ^jj Uj.lk 

i'4 _j1c. Jdll ^i 

^_jiLa <iill lSJ^ uV^ 

LLo ^aluij 4.^ ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abbad bin 
Rasyid] dari [Al Hasan] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmar] sahabat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, ia 
berkata, "Kami merasa 
iba kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika beliau 
menjauhkan kedua 
tangannya dari lambung 
saat sujud. " 

877 

^jc. (jj <iiil .1^ 1 

Jia ^^UJI Ljjji ijj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Rafi' Al B ajali] berkata. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



LJJ J Jflj 

^ 'i 

Ia^Ljjj 

Cli]^ LaIb 

A\ 

Ia jU^l ^Ljjj 

telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
Ibnul Mubarak] dari 
[Musa bin Ayyub Al 
Ghafiqi] berkata; "Aku 
mendengar [Iyas bin 
Amir] berkata; "Aku 
mendengar [Uqbah bin 
Amir Al Juhani] berkata, 
"Ketika turun ayat; 
(Sucikanlah nama 
Tuhanmu Yang Maha 
Tinggi), Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada kami: 
"Lakukanlah itu dalam 
sujud kalian. " 

878 

^jj jill ijc. ^jjl Ijlil 

i> > J i> J 

AjLjUdl ^ A h\A~\ 
lil l!j^ ^iliij iiiil ^^-iLa Jiill 

dj5lj jUa^ 

(Jli .i^Li lilj 

9l> 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
Al Mishri] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ibnu Lahi'ah] dari 
[Ubaidullah bin Abu 
Ja'far] dari [Abu Al 
Azhar] dari [Hudzaifah 

Al Yamani] bahwasanya 
ia mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda di 
saat rukuk: 

"SUBHAANA 
RABBIYAL 'AZHIM 
(Maha Suci Tuhanku 
Yang Maha Agung) tiga 
kali. Dan ketika sujud 
mengucapkan; 
SUBHAANA 
RABBIYAL A'LA 
(Maha Suci Tuhanku 
Yang Maha Tinggi) tiga 
kali. " 

879 

Ujlk ^ULall ^ .'l<^^^ UjS^ 

(jc JJ.^U jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



iill jil (3 jlSilll 

pjsj (ji ^ 

(ji^i ’Sjii ^1 

[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari [Abu 
Dhluha] dari [Masruq] 
dari [Aisyah] ia berkata; 
"Dalam rukuk dan sujud 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memperbanyak do'a: 
"SUBHAANAKA 
ALLAHUMMA WA BI 
HAMDIKA 
ALLAHUMMA 

IGHFIR LH" (Maha 

Suci Engkau ya Allah, 
dan dengan memuji-Mu 
ya Allah, ampunilah aku, 

" beliau mentakwilkan 

Al Qur'an. " 

880 

^JaUII jilL (Ji jji Ujik 

jc jjl (f. ^3 Ujia. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Khallad Al Bahili] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Ibnu 
Abu Dzi'b] dari [Ishaq 
bin Yazid Al Hudzali] 
dari [Aun bin Abdullah 
bin Utbah] dari [Ibnu 
Mas'ud] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila salah 
seorang dari kalian 
rukuk maka ucapkanlah; 
SUBHAANA 

RABBIYA AL 
'AZHIIM (Maha Suci 
Rabbku Yang Maha 
Agung) sebanyak tiga 
kali, jika melakukan 
seperti itu maka telah 
sempurna rukuknya. Dan 

UJC. ^jc. ylyi jj 
(Ji\ kiic. (JiM (Ji 

(^jiLa <iill (Jjjoi J (Jlllla JjT 111« 
^.iki lil pliij <2c. iiil 

(jij (jUlL ^ j^j _ 

^ (jj I^U Ij!:1j 

^A’s.wl .'l->1.1 lilj kc.j^j 
<^j L)'^^ ^ 

oij^^.i p iaa Jil liU lj!ilj 

olJ j1 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




apabila sujud, maka 
ucapkanlah 
"SUBHAANA 
RABBIYA AL A'LAA 
(Maha Suci Rabbku 

Yang Maha Tinggi) 
sebanyak tiga kali, jika 
melakukan itu maka 
telah sempurna 
sujudnya. Dan itu adalah 
bacaan yang paling 
ringan. " 

881 

(3^ (jULoi i_gJi jc. jc- 

iiiil 

1 jj *^' ‘'j; ^^ic- 

L_ilSll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Sufyan] dari 
[Jabir] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila salah 
seorang dari kalian sujud 
hendaklah dengan 
seimbang, dan jangan 
membentangkan kedua 
tangannya seperti anjing. 

882 

jLaJ Luik 

IJjlk Ijjlk 

^l^Lo ^ (jC. ^jC. 

(Jll ^djjJj iiil 

‘ ‘'J ^j)7>- ‘ 1 

L ^ \\^\\ K 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seimbanglah kalian 
ketika sujud, dan 
janganlah salah seorang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




dari kalian sujud dengan 
membentangkan kedua 
sikunya sebagaimana 
anjing. " 

883 

ijjSi (jj jji liiSa. 

(jjliia. (jc (jjjl* lW jd 
L)f (Jd^ 

^ i ' ^ jdll 4 >ti il r. 

(j.0 Ajolij jilulJ Ajic. ^1 

(^jjLu (Ll jll 

^ J ^j3 .laJoi 1 ilj Uula 

(jlSj ILJLk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Husain Al 

Mu'allim] dari [Budail] 
dari [Abu Al Jauza'] dari 
[Aisyah] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jika 
hendak mengangkat 
kepala dari rukuk, beliau 
tidak melakukannya 
hingga tegak dan 
seimbang. Dan jika 
beliau sujud lalu 
mengangkat kepalanya, 
beliau tidak (akan) sujud 
hingga duduk dan 
seimbang, dan beliau 
membentangkan kaki 
kirinya. " 

884 

u!i.lk ^ ^ u!i.lk 

j£. (jt ^ 5iiil 

iili 4ll ^ (Jlllla 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Musa] 
dari [Isra'il] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Harits] 
dari [Ali] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepadaku: 
"Janganlah duduk Iq'a 
(duduk dengan 
meletakkan bokong pada 
lantai dan menegakkan 
kedua betis) di antara 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




dua sujud. " 

885 

jc kMji jc 

^ ^ ^ 

^1 ^jJla ^4^1 jc 

iljil) ^ V (^Ic. U 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Tsawab] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim An 
Nakha'i] dari [Abu 

Malik] dari [ Ashim bin 
Kulaib] dari [Bapaknya] 
dari [Abu Musa] dan 
[Abu Ishaq] dari [Al 
Harits] dari [Ali] ia 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Hai 
Ali, janganlah duduk 
seperti duduknya anjing 
(dalam shalat). " 

886 

^jjIa ^ uiiAk ^ULall 

1_ UL^juj (JI 3 7^1^ .fl ^1 ^^jl!I IjI^I 

iiiij lil t.4^ 

^Ua 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Ala Abu 
Muhammad] ia berkata; 
aku mendengar [Anas 
bin Malik] berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadaku: "Apabila 
kamu mengangkat 
kepalamu dari sujud, 
maka jangan duduk 
sebagaimana duduknya 
anjing. Letakkanlah 
bokongmu di antara 
kedua kaki, dan 
tempelkan bagian atas 
kedua kakimu ke tanah. 

887 


Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 












IbnuMajah 1-1000 



(Si CP i. 

J ^ CP jd CP 5-iila 

UJ.lk ^ Uj.lk 

^iLi (jc (jjLaC-Vl CP Ud 

J^J (P 

iill ^_^Ca (^^1 jlsijii. 

JjSj (jlS 

kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Ghiyats] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Ala Ibnul 
Musayyab] dari [Amru 
bin Murrah] dari 
[Thalhah bin Yazid] dari 
[Hudzaifah]. (dalam 
jalur yang lain 
disebutkan; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
Ghiyat] dari [Al A'masy] 
dari [Sa'd bin Ubaidah] 
dari [Al Mustaurid Ibnul 
Ahnaf] dari [Shillah bin 
Zufar] dari [Hudzaifah] 
berkata; "Ketika duduk 
antara dua sujud Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengucapkan: 
"RABBIGHFIRLI 
RABBIGHFIRLI (Ya 
Allah ampunilah aku. Ya 
Allah ampunilah aku). " 

888 

^ jji 

(jC. ^iC-a ^ (JjT «1 iij i''’: 

(...ulaIj (3l ^iUJi (_j.oi^ 

jjc. Cjju ^I ^jj t _ lJJ-> 

iP^^C^^Lp Jd^ (^ 

4.^ ^1 i_^Ca <iill (3jl'ij 

^ (^.IsUl 
^ jic.1 <1 jJ oiU-a 

iAjJj 

i^’jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 

Kuraib Muhammad bin 
Al Ala] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 

Shubaih] dari [Kamil 
Abui Ala] ia berkata; 
aku mendengar [Habib 
bin Abu Tsabit] 
menceritakan dari [Sa'id 
bin Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 

"Dalam shalat malam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membaca di antara dua 
sujud; 

"RABBIGHFIRLI, 
WARHAMNI, 
WAJBURNI, 
WARZUQNI, 
WARFA'NI" (Wahai 
Tuhanku, ampunilah 
aku, rahmatilah aku, 
perbaikilah keraguanku, 
limpahkanlah rizkiku 
dan angkatlah 
derajatku). " 

889 

^ <dil ^ ^ i''’: 

jjj <iiil .1^ jjc. 4 «K 11 ^jj (jjili 

jjJ _jji li3ik J ^ 

^ iJjlk 

(JjLii ijc. UJ.1^ AuJal 

1^1 liSllj J J» 111« ^ <>iii .1^ Qc. 
4.jlc. ^1 

<>iil liH 

j_jlc. ^ilLill ojUc. 

(jiiij jiia es^j 

lilll 1 'iT «11 ifl 4.^!)Lall 

V (Jlaa Ajic. iiil j_sij-a 

jA iiil «iiil ^_5lc. ^iLuill l^jij 

diUaJlll Ijljia ^A'i’ii'It» I^U 

^ilUl i 

«dil AjiL.jj 

1 'ijV- ^iLulll 4 jIS^j 
J ll 1 jl jjjlaJlLall <)ill 

ijk ^LLa 1 - i il r 

V (ji 

0 . 1 ^ A Jiul V) 

dW Lij J J 

^ j^l lilii (jl j^i -dd lijia. 

(Jjdic-Vlj jjj-alo jjC. 
L)^ 

JjjjjiVI (jt i3ddu| 

jc. i^\j 

4j1c. ^I ^_jlda ^jC' JjajoLa 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 

A'masy] dari [Syaqiq bin 
Salamah] dari [Abdullah 
binMas'ud]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Khallad Al bahili] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Syaqiq] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] ia berkata; 
"Jika kami shalat 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kami 
mengucapkan; AS 
SALAAMU 'ALA 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


(jc. (jULol Ijlil <1.3^ 

0^ (jjlaij jjLaHj (jiAtVI 
(jj jdil ^ (jc (Jjlj (^1 

(^1 jc (jl^ J Jll ^ 

^1^^ (jc ^>LVI (^Ij 

AjIc. ^I ^ JjT 111« 

i}Lj 


ALLAHI QABLA 
IBAADIHI, AS 
SALAAMU ALA 
JIBRA'IIL WA 
MIKAA'IIL WA ALA 
FULAN WA FULAN - 
yang mereka maksud 
adalah para malaikat-. 
Lalu hal itu didengar 
oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
pun bersabda: 

"Janganlah kalian 
ucapkan AS SALAAMU 
ALA ALLAHI, sebab 
AS SALAAMU adalah 
Allah. Jika kalian duduk 
(tasyahud) maka 
ucapkanlah; AT 
TAHIYYATU LILLAH 
WASH SHALAWATU 
WATH THAYYIBAT 
AS SALAAMU 
ALAIKA AYYUHAN 
NABIU WA 
RAHMATULLAHI WA 
BARAKAATUH, AS 
SALAAMU ALAINA 
WA ALA 
IBAADILAHISH 
SHALIHIIN (Segala 
penghormatan milik 
Allah, shalat dan amal 
shalih. Semoga 
keselamatan, rahmat dan 
berkah Allah limpahkan 
kepadamu, wahai Nabi - 
shallallahu 'alaihi 
wasallam- dan juga 
kepada hamba-hamba 
Allah yang shalih). 
Sungguh, jika ia 
mengucapkan seperti itu, 
maka hal itu akan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


mencakup seluruh 
hamba yang shalih baik 
di langit maupun di 
bumi. ASYHADU AN 
LAAILAAHA 
ILLAALLAHU WA 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
ANDUHU WA 
RASUULUHU (Aku 
bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan selain Allah, dan 
aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
hamba dan Rasul-Nya). 

" Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ats Tsauri] dari 
[Manshur] dan [Al 
A'masy] dan [Hushain] 
dan [Abu Hasyim] dan 
[Hammad] dari [Abu 
Wa'il] dari [Abu Ishaq] 
dari [Al Aswad] dari 
[Abui Ahwash] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
sebagaimana dalam 
hadits. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ma'mar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Qabishah] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A’masy] dan [Manshur] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




dari [Hushain] dari [Abu 
Wa'il] dari [Abdullah 
bin Mas'ud]. (dalam 
jalur lain disebutkan) Ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Ishaq] dari [Abu 

Ubaidah] dari [Al 

Aswad] dari [Abui Al 
Ahwash] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengajari 
mereka tasyahud, lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana dalam 
hadits. " 

890 

("ni'I Ulii (jJ lijik 

y y 
y y 

4.Jc. iill «iill (Jjjol J jjl^U 

JjSJ (jl^ L>? ejj^i 

\y\ ^ fiiui i iuiii 

AjI£^j jiiil aJuL^jj 
^j^l^LLall Ai\ jUc. 

Vj V >hl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dan [Thawus] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengajari kami tasyahud 
sebagaimana mengajari 
kami surat al Qur'an, 
beliau mengucapkan: 
"ATTAHIYYAATUL 
MUBAARAKA'ATUSH 
SHALWAATUTH 
THAYYIBAATU 
ULAHI AS SALAAMU 
'ALAIKA AYYUHAN 
NABIYYU WA 
RAHNMATULLAHI 
WA BARAKA'ATUH 

AS SALAAMU 
'ALAINA WA 'ALAA 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




'IBAADILLAHISH 
SHAALIHIIN 
ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLA 
ALLAHU WA 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
ABDUHUU WA 
RASUULUH (Segala 
penghormatan, 
keberkahan, shalat dan 
amal shalih hanya milik 
Allah. Semoga 
keselamatan, rahmat dan 
berkah Allah limpahkan 
kepadamu, wahai Nabi - 
shallallahu 'alaihi 
wasallam- dan juga 
kepada hamba-hamba 
Allah yang shalih. Aku 
bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan selain Allah, dan 
aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
hamba dan Rasul-Nya). 

891 

.iic. U!i.lk (jiii-k'l ^ uj.lk 

J ^ ^jc. Aialii UjSk 

^yiC. (jj .llC. i''’: 

^ ^UiAj 5jjjc 

Cluik 1 j* J SjIS (jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Jamil 

Ibnul Hasan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 

A'la] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrahman bin 
Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Arubah] dan [Hisyam 

Jif?- ^ O^Jd 

jc ^1 ^ (jj u'-W 

<)iil <>iil (Jjjjj 

r ^ l^j 1 J 

(J J ^jx 0.1*111 Sic. 

CjUjlall CjU^I ^J^l 

l^i ^ i ii^iLJi 

(jiaJlLall <iill jUc. 

(jl ^1 Vj ^j V tji 

0.1^ l.iA^A 

o^ll^l tjA 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 


bin Abu Abdullah] dari 
[Qatadah], dan ini 
adalah hadits 
Abdurrahman, dari 
[Yunus bin Jubair] dari 
[Hithan bin Abdullah] 
dari [Abu Musa Al 
Asy'ari] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berkhutbah di hadapan 
kami, menjelaskan 
sunnah dan mengajari 
shalat kami. Beliau 
bersabda: "Jika kalian 
melaksanakan shalat dan 
duduk di tasyahud, maka 
hendaklah pertama kali 
yang kalian ucapkan 
adalah; 

"ATTAHIYYAATUTH 
THAYYIBAATUSH 
SHALAWAATU 
LILLAH AS 
SALAAMU ALAIKA 
AYYUHAN NABIYYU 
WA 

RAHNMATULLAHI 
WA BARAKAATUH 
AS SALAAMU 
ALAINA WA ALAA 
'IBAADILLAHISH 
SHAALIHIIN 
ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLA 
ALLAHU WA 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
ABDUHUU WA 
RASUULUH (Segala 
penghormatan, amal 
shalih dan shalat hanya 
milik Allah. Semoga 
keselamatan, rahmat dan 
berkah Allah limpahkan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




kepadamu, wahai Nabi - 
shallallahu 'alaihi 
wasallam- dan juga 
kepada hamba-hamba 
Allah yang shalih. Aku 
bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan selain Allah, dan 
aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
hamba dan Rasul-Nya). 

" Tujuh kalimat itulah 
pembuka shalat. " 

892 

i''’:L>^ ^ i''’: 

Uj.lk J ^ (jLajLoi (jj 

.1«^« Uii.la. isi^ 

(JjU Ujlk Vla 

^ auI iOjl 

un'l UaIu 

Jiill ^j-0 

ujij^lLallJ jiii jiiiLj 

l^l ^ dll nln'lj 

Jdll ^ 

^j^l^lLall jUC’ j 

iOjl Vj V (j^ >hl 
ilill (JLjjI 0.1^ A 

jlill ^j-0 AlLi jjC-lj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ziyad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamar bin 
Sulaiman], (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Hakim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bakr] keduanya berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Aiman bin 
Nabil] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Zubair] dari 
[Jabir bin Abdullah] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengajarkan 
kami tasyahud 
sebagaimana 
mengajarkan kami surat 
dari Al QuYan: 
BISMILLAH, 
WABILLAH, AT 
TAHIYYAATU 
LILLAH, WASH 
SHALAWAATU 

WATH 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


THAYYIBAATU 

LILLAH, 

ASSALAAMU 
ALAIKA AYYUHAN 
NABIYYU WA 
RAHMATULLAHI WA 
BARAKA'ATUH, 
ASSALAMU 
ALAINAA WA ALA 
IBAADILLAHISH 
SHALIHIIN. 

ASYHADU AN LAA 
ILAAHA ILLALLAH 
WA ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
ABDUHUU WA 
RASUULUH. 
AS'ALULLAHA AL 
JANNAH WA 
A'UUDZU BILLAHI 
MINAN NAAR 
(Dengan nama Allah, 
dan karena Allah. Segala 
penghormatan hanya 
untuk Allah, shalawat 
beserta kebaikan itu 
hanya milik Allah. 
Semoga kesejahteraan 
tercurahkan atasmu 
wahai Nabi, begitu juga 
dengan rahmat dan 
keberkahan dari Allah 
atasmu. Semoga 
kesejahteraan juga 
dicurahkan kepada kami 
dan hamba-hamba Allah 
yang shalih. Aku 
bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan yang berhak 
disembah kecuali Allah. 
Dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Nya. 
Aku memohon kepada 
Allah surga dan _ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




berlindung kepada Allah 
dari neraka). " 

893 

(JU (jj 

^ jj jjc. ^)ai^ jjj <iiil .ijc. 

jjj <iill jjC. jl^ll jjj 

U uifllli Ij jlail (jc. 

jia 1JA <jiil J jlij 

1 jljS (Jla o!>tLall i—oUa^ 
1^.1^ 

^ ck jU Li£ ^ (Jl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad]. (dalam j alur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] 
berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Ja'far] dari [Yazid Ibnul 
Had] dari [Abdullah bin 
Khabbab] dari [Abu 

Sa'id Al Khudzri] ia 
berkata; "Kami berkata; 
"Wahai Rasulullah, 
salam kepadamu ini 
kami telah 
mengetahuinya, lalu 
bagaimana cara 
bershalawat kepadamu?" 
beliau menjawab: 
"Ucapkanlah; 
ALLAHUMMA 

SHALLI ALA 
MUHAMMADIN 
ABDIKA WA 
RASUULIKA KAMAA 
SHALLAITA ALA 
IBRAHIM WA 

BAARIK ALA 
MUHAMMADIN WA 
ALA ALI 
MUHAMMADIN 
KAMAA BAARAKTA 
ALA IBRAHIM (Ya 
Allah, berilah shalawat 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




kepada Muhammad, 
hamba dan Rasul-Mu, 
sebagaimana Engkau 
memberi shalawat 
kepada Ibrahim. Dan 
berkahilah Muhammad 
dan keluarganya 
sebagaimana Engkau 
memberkahi Ibrahim). " 

894 

Ijiilk .' 1 «^ ^ ^^ic. lijSk 

jjj .Va^ A UJ.lk J ^ 4 4 Ml uj.lk 

^ i''’: 

Vll jiLk (jj 

(Jla ^-.^^'1 (jc 4 jaji Ijjik 

(Jlls ^jj ‘ 

^_jiL 3 4 ll JjjJJ Ui 

^djoij AjIc. ^I 

iillall 

olki (iJla ^1 IjijS Jll 

Ijic. t^nKi-i a (Jl 

^4111 ."IJ-S a .'IJ<'^ 1^1 ^1^1 

(J! ' 1 «^« t_slc. liljU 

i^j ji^ljjj ^_jlc lijSjlj LaS 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah], (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrahman bin 
Mahdi] dan [Muhammad 
bin Ja'far] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari [Al 
Hakam] ia berkata; aku 
mendengar [Ibnu Abu 
Laila] berkata; [Ka'ab 
bin Ujrah] menemuiku 
dan berkata; "Maukah 
kamu aku beri suatu 
hadiah? Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar 
menemui kami, lalu 
kami bertanya, "Kami 
telah mengetahui 
bagaimana salam 
kepadamu, lalu 
bagaimana cara shalawat 
kepadamu?" beliau 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




menjawab: "Ucapkanlah; 
ALLAHUMMA 

SHALLI 'ALA 
MUHAMMADIN WA 
'ALA ALI 
MUHAMMADIN 
KAMAA SHLLAITA 
'ALA IBRAHIM 
INNAKA HAMIDUN 
MAJIIDUN. 
ALLAHUMMA 
BAARIK 'ALA 
MUHAMMADIN WA 
'ALA ALI 
MUHAMMADIN 
KAMAA BAARAKTA 
'ALA IBRAHIM 
INNAKA HAMIIDUN 
MAJIIDUN (Ya Allah, 
berilah shalawat kepada 
Muhammad dan 
keluarganya 
sebagaimana Engkau 
memberi shalawat 
kepada Ibrahim dan 
keluarganya. 
Sesungguhnya Engkau 
Maha Terpuji dan Maha 
Agung. Y a Allah, 
berkahilah Muhammad 
dan keluarganya 
sebagaimana Engkau 
memberkahi Ibrahim 
dan keluarganya. 
Sesungguhnya Engkau 
Maha Terpuji dan Maha 
Agung). " 

895 

IjjI^ CjjlUa ^ PuW 

auI (jJ (illLa ^ 

lW JJ^ ‘i^ s u^ 

<)iil Jjl'ij Ij i^I jjc.L1i1I 
i_a^ c^lj'r- a5LLallj Uj^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ammar 
bin Thalut] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Malik bin Abdul Aziz Al 
Majisyun] berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


^ i^^Laj 

jij .'1«^ « i^^C- 



kami [Malik bin Anas] 
dari [Abdulah bin Abu 


Bakr bin Muhammad bin 


(Ji Cji jU LaS Ajj jjj 

dljj 


Amru bin Hazm] dari 
[Bapaknya] dari [Amru 
bin Sulaim Az Zuraqi] 


dari [Abu Humaid As 
Sa'idi] bahwasanya 
mereka berkata; "Wahai 
Rasulullah, kami 
diperintahkan untuk 
bershalawat kepadamu, 
lalu bagaimana cara 
kami bershalawat?" 
beliau menjawab: " 
Ucapkanlah; 
ALLAHUMMA 
SHALLI 'ALA 
MUHAMMADIN WA 
AZAWAAJIHI WA 
DZURRIYATIHI 
KAMAA SHALLAITA 
'ALA IBRAHIM WA 
BAARIK 'ALA 
MUHAMMADIN WA 
AZWAAJIHI WA 
DZURRIAYITIHI 
KAMAA BAARAKTA 
'ALA ALI IBRAHIM 
FIL 'ALAMIINA 
INNAKA HAMIIDUN 
MAJIIDUN (Ya Allah, 
berilah shalawat kepada 
Muhammad, isteri-isteri 
dan keturunannya 
sebagaimana Engkau 
bershalawat kepada 
Ibrahim. Dan berkahilah 
Muhammad, isteri-isteri 
dan keturunannya 
sebagaimana Engkau 
memberkahi Ibrahim 
dan keluarganya di 
antara manusia sealam 
raya. Sesungguhnya 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




Engkau Maha Terpuji 
dan Maha Agung. " 

896 

jU j UJ.lk jjli jjj UJ.la. 

ijc. jT iJjSk ^ 

U 

^1 ^ (3c ':ujj jjj jc 

■' .-1 1 jytj J J» 111 a ^ 

- i' AjIc- Jdll ^ i ' ^ Jdll 

V s!^LLa]l 1 J 'u.A U 

j (Ji! 

1 Jll liiLl a1 I jJlia Jli 

tjjj /l'l tjjsiall 

.^.1^ 

A^\ ^^1 j^l 

(jjljVI ^ 4jaJ*J a La11x 

Olki ^Jic. (iJla ^1 UJ^VIj 
‘"'ji' ^ ^ (Jl 

^ l^j (Jl ^ '3^) 

^ 31 jIj ^I 

Aa^ a (Jl Aa^ a 

Jl ^I jjl 

.'ij-> « 3lll ^Ijjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Bayan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ziyad bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mas'udi] dari 
[Aun bin Abdullah] dari 
[Abu Fakhitah] dari [Al 
Aswad bin Yazid] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] ia 
berkata; "Jika kalian 
membaca shalawat 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam maka 
baguskanlah, sebab 
kalian tidak tahu, bisa 
jadi shalawat itu 
dihadirkan di 
hadapannya 
(Rasulullah). " Al 

Aswad berkata; "Orang- 
orang pun berkata 
Abdullah bin Mas'ud, 
"Ajarkanlah kepada 
kami, " Abdullah bin 
Mas'ud berkata; 

"Bacalah; 

ALLAHUMMA U'AL 
SHALAATAKA WA 
RAHMATAKA WA 
BARAKA'ATIKA 'ALA 
SAYYIDIL 

MURSALIIN WA 
IMAAMIL 

MUTTAQIIN WA 

KHAATAMIN 

NABIYYIN 

MUHAMMADIN 

'ABDIKA WA 

RASUULIKA 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


IMAAMIL KHAIRI 
WA QAA'IDIL 
KHAIRI WA 
RASUULIR RAHMAH. 
ALLAHUMMAB'ATSH 
U MAQAAMAN 
MAHMUUDAN 
YAGHBITHUHU 
BIHIL AWWALIIN 
WAL AKHIRIIN. 
ALLAHUMMA 
SHALLI 'ALA 
MUHAMMADIN WA 
'ALA ALI 
MUHAMMADIN 
KAMAA SHALLAITA 
'ALA IBRAHIM WA 
'ALA ALI IBRAHIM 
INNAKA HAMIIDUN 
MAJIIDUN. 
ALLAHUMMA 
BAARIK 'ALA 
MUHAMMAD WA 
'ALA ALI 
MUHAMMADIN 
KAMAA BAARAKTA 
'ALA IBRAHIM WA 
'ALA ALI IBRAHIM 
INNAKA HAMIIDUN 
MAJIIDUN (Ya Allah, 
jadikanlah shalawat, 
rahmat dan berkah-Mu 
kepada pemimpin para 
Nabi yang diutus, imam 
orang-orang yang 
bertakwa dan penutup 
para Nabi, Muhammad, 
hamba dan rasul-Mu. 
Seorang imam dan 
pemimpin kebaikan, 
serta rasul pembawa 
rahmat. Ya Allah, 
bangkitkanlah ia pada 
kedudukan yang terpuji, 
kedudukan yang _ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 




menjadikan iri orang- 
orang terdahulu dan 
yang akan datang. Ya 
Allah, berilah shalawat 
kepada Muhammad dan 
keluarganya 
sebagaimana Engkau 
memberi shalawat 
kepada Ibrahim dan 
keluarganya. 
Sesungguhnya Engkau 
Maha Terpuji dan Maha 
Agung. Ya Allah, 
berkahilah Muhammad 
dan keluarganya 
sebagaimana Engkau 
telah memberkahi 

Ibrahim dan 
keluarganya. 
Sesungguhnya Engkau 
Maha Terpuji dan Maha 
Agung. " 

897 

jjij jji 18 K Ujik 

A 'l» .ti CLljlkil (jj .llLL IJjlk 

Jla <iill ^aj-alc. (jt 

jjj j^lc. jjj <iill .1^ t “ 'T «1 n 

illl L)^ J 

-i ‘ La 4_llc. 

4.^ 1 •• l' r^ '^1 

^ Ijk JlJ, u &iuii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf Abu Bisyr] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits] dari [Syu'bah] 
dari [Ashim bin 
Ubaidullah] ia berkata; 
aku mendengar 
[Abdullah bin Amir bin 
Rabi'ah] dari [Bapaknya] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Tidaklah 
seorang muslim 
bershalawat kepadaku 
kecuali para malaikat 
akan mendo'akan 
kepadanya sebagaimana 
ia bershalawat kepadaku, 
maka ucapkanlah 
shalawat baik sedikit 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




atau banyak. " 

898 

Uiiik «'l jjj ojli?' 

(> 

4j1c- Jdll Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Jubarah 
bin Al Mughallas] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 

Zaid] dari [Amru bin 
Dinar] dari [Jabir bin 
Zaid] dari [Ibnu Abbas] 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa lupa 
bershalawat kepadaku, 
maka ia akan keliru 
menempuh jalan ke 
surga. " 

899 

g ^ 

K n .fl gj 111 .*^^ 

jlltk 

^1 gj g 

*gg ui ■^“' (Jii <jiji& 
iiil Jiill (Jj^g 

ihlll ga wl 

g® g® 

g^j * 7- 

g-oj CjUa-allj \\~\ io'i 4jja goj 

JLLIII 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Hassan bin Athiah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin Abu 
Aisyah] ia berkata; "Aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
selesai membaca 
tasyahud akhir 
hendaklah berlindung 
kepada Allah dari empat 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




perkara; dari siksa 
neraka j ahannam, siksa 
kubur, fitnah kehidupan 
dan fitnah setelah mati 
serta dari fitnah Al 

Masih Dajjal. " 

900 

^Uakll ^ lu W 

(jc. jjt JJJ^ 

C01 SjjjA 

jlll l5j^^ 

[}[k o^tLall ^ ^ lJ^3^ 

Lo Jiill J Lol Aj 

Jlia iUJi Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Musa Al Qaththan] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 

Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya seorang laki- 
laki: "Apa yang engkau 
baca ketika shalat?" ia 
menjawab, "Aku 
membaca tasyahud, 
kemudian meminta 
surga kepada Allah dan 
berlindung kepada-Nya 
dari neraka. Namun 
demi Allah, aku tidak 
dapat mendengar 
dandanahmu dan juga 
dandanah Mu'adz. " 
Beliau lantas bersabda: 
"Aku melakukan 
dandanah seputar surga 
(atau neraka). " 

901 

Ujii (jj uiiia. 

(jc. 4Jil3a ^jj ^U^aC. (jc. 

4.^1 (jc. (^cl^^iJI (jj lillLo 

AjIc iill (_5i-a djjfjlll 

(_jJc oi LLjalj 

jjAjj o!itLall (_ji (_glaj]l o.liJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Isham 
bin Qudamah] dari 
[Malik bin Numair Al 
Khuza'i] dari 
[Bapaknya] ia bersabda, 
"Dalam shalat aku 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
meletakkan tangan 
kanan di atas paha 
kanannya dan berisyarat 
dengan jari. " 

902 

.lic. U!i.lk .'1^^ A ^ u!i.lk 

(jj 

(jj Jjlj n'K 

‘\^c. ^1 cluljill 

l 3 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ah bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abduhah 
bin Idris] dari ['Ashim 
bin Kulaib] dari 
[Bapaknya] dari [WaTl 
bin Hujr] ia berkata, 

"Aku melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melingkarkan 
antara ibu jari dan jari 
tengah, lalu mengangkat 
jari setelahnya 
(telunjuk), beliau berdo'a 
dengan itu saat tasyahud. 

903 

tjliaJlj .liki Uiik 

ijiii (jj (3^]j <yt 

'j’: ''^ ' jj 

jj' (jc ijilj jc. ^1 jc 

jill <^5^i 0^3^ 

ojitLall (JJjii 1 il jlS ^iLij 

'C^ 'jj C^J 

4 j»iLal 

A^j ^314113 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
dan [Al Hasan bin Ali] 
dan [Ishaq bin Manshur] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Ubaiduhah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila duduk 
dalam shalat beliau 
meletakkan kedua 
tangan di atas kedua 
pahanya, lalu beliau 
mengangkat jari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kanannya, yakni jari 
setelah ibu jari (telunjuk) 
dan berdo'a dengannya. 
Sedangkan tangan 
kirinya di atas paha 
sebelah kiri dengan 
posisi membentang. " 

904 

^^ ^ i''’: 

isj'* (jc. (jj IJjik 

L)^ i3^! 

<)Iil ^U.14il 

4jxaJ \A Ae'. 

iS 'Ji. (jc. J 

4ll 4J^jj ^ASj'r- ^5llill 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Ubaid] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Abu Al Ahwash] dari 
[Abdullah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
salam berpaling ke 
kanan dan ke kiri hingga 
terlihat putih pipinya, 
beliau mengucapkan; 
ASSALAAMU 
ALAIKUM WA 
RAHMATULLAH 
(Semoga kesejahteraan 
dan rahmat Allah 
tercurahkan kepadamu). 

905 

i''’: cj^ ^ '''’i 

(ji LyikLaM jjc. jLill (jj Jjij 

jj jLjli jj ^ (jj 

(_yj 1 jj .iijoi jj .'m-k« jj (JjaJojaij 

l> l> ^ 

<Jc. iiil ^U.-i <)iil j^^jji 

J 53^^^ u'^ (^j 

ejUj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
As Sari] dari [Mush'ab 
bin Tsabit bin Abdullah 
bin Az Zubair] dari 
[Isma'il bin Sa'd bin Abi 
Waqash] dari [Amir bin 
Sa'd] dari [Bapaknya] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika salam 
berpaling ke kanan dan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




ke kiri. " 

906 

l_gdSLj Ijjlk '1«^^ ^ Uj.lk 

(jili jjj Ujla. jjj 

j2 j (3^1 isj^ LJt 

J (j^ L)p 

^\ y nj ^\ y 4 jW Jdll ^ 

LS 'ji is^ ?j'-^ J 

-Sj'i-. ij j; 

..iiil amLjj '-<}'<-■ .diil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Adam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin 
Ayyasy] dari [Abu 

Ishaq] dari [Shilah bin 
Zufar] dari [Ammar bin 
Yasir] ia berkata, 

"Ketika salam 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berpaling ke kanan dan 
ke kiri hingga terlihat 
putih pipinya dengan 
mengucapkan; 
ASSALAAMU 
ALAIKUM 
WARadhiallahu'anhuH 
MATULLAH, 
ASSALAAMU 
ALAIKUM 

WARAHM ATT ILLAH 
(Semoga kesejahteraan 
dan rahmat Allah 
tercurahkan kepadamu. 
Semoga kesejahteraan 
dan rahmat Allah 
tercurahkan kepadamu). 

907 

(jj (jj .ijc ujSk 

jjj iJjik ejl J j 

ry L)^ l3^] 

LJt ji 

oiLl-a cJa^I 

iiil <iiil oiii^ 

Ullj IaI'iJmi'i tji ^aijjJj 

(iljoi IaUSjj (jjSl (jl 

aHJcuI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Amir bin Zurarah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin 
Ayyasy] dari [Abu 

Ishaq] dari [Buraid bin 
Abu Maryam] dari [Abu 
Musa] dia berkata, 'Ali 
shalat mengimami kami 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




pada saat perang Jamal, 
shalat yang 

mengingatkan kami akan 
shalat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Entah karena 
kami lupa atau karena 
kami 

meningggalkannya. 

Maka dia mengucapkan 
salam ke sebelah kanan 
dan ke sebelah kirinya. " 

908 

L>“^ (jj 

(jUlk (jc (jc. ^^lUl 

X \ 4_j1c. jdil ^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab Al Madini 
Ahmad bin Abu Bakr] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Muhaimin 
bin Abbas bin Sahi bin 
Sa'd As Sa'idi] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengucapkan satu salam 
dengan menghadapkan 
wajahnya ke depan. " 

909 

.1^ uj^k ju^ ^ lijAk 

L)J J 

^jc. 4^1 ^jc. 

Jiill 

^l^ij ^uuluiJ (j^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Malik bin Muhammad 
Ash Shan'ani] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zuhair bin 
Muhammad] dari 
[Hisyam bin Urwah] dari 
[Bapaknya] dari 
[’Aisyah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengucapkan satu salam 
dengan menghadapkan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




wajahnya ke depan. " 

910 

4.-aiui ^jC. L)^ 

JjjjJJ tjJ 

o^^lj “b^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 

Harits Al Mishri] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Rasyid] 
dari [Yazid] mantan 
budak Salamah, dari 
[Salamah bin Al Akwa'] 
ia berkata, "Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
dengan mengucapkan 
satu kali salam. " 

911 

Ujlk jUiC ^ UjSk 

^)Sj _jjI liiia. (jjjuc- ^jJ (JjaJajoiJ 
(jJaiaJI (jc (jt 

ilil lW 

^lljJ (JI 3 4 jW 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ismail bin 
'Ayyasy] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr Al 
Hudzali] dari [Qatadah] 
dari [Al Hasan] dari 
[Samurah bin Jundub] 
Nabi shallallabu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila imam 
mengucapkan salam, 
maka jawablah 
salamnya. " 

912 

^Jc. liiilk ^ d.1^ Ujlk 

ojIjI ^ lili! ^uil ^ 

^, vVi> tjj 0^)^ ^jc- (jjjoaJl ^jc. 

isil 

1 n^M ^lulj 

J 1 U>i* J (jij 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Abdah bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Al Qasim] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Qatadah] dari [Al 

Hasan] dari [Samurah 
bin Jundub] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




'alaihi wasallam 
memerintahkan kami 
untuk mengucapkan 
salam kepada pemimpin- 
pemimpin kami, dan 
agar sebagian kami 
memberi salam kepada 
sebagian yang lain. " 

913 

4^ Uj.lk ^ 

lW 4;jj (jt i. 'J.'^ 

l> _ 

Jdll JJjI ^IjjJ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa Al Himshi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah bin Al 
Walid] dari [Habib bin 
Shalih] dari [Yazidbin 
Syuraih] dari [Abu Hayy 
Al Mu'adzdzin] dari 
[Tsauban] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang 
hamba tidak boleh 
menjadi imam kemudian 
mengkhususkan dirinya 
dalam sebuah do'a tanpa 
menyertakan yang 
lainnya, jika tetap 
melakukannya maka ia 
telah mengkhianati 
mereka. " 

lS*5 Uj^ o^c-Oj <Liai 

914 

iJjik 4j^ jjJ _jji liiik 

^ ^ ''^ J ^ ^jULa jjl 

^ u^lLolI 

(Jll jU j (jj .la.1 jll .1^ Ijjlk 
<)ill .1^ jjc (3ja.Vl ^j-aLt Ujik 
(jl^ll SjijLc. tlljLaJI (jj 

X\4 j\r-. jJll ^ i 4ll 

(Jj^ La ^l.lLa Vj ^ ^iLi 1 jl 

fiCJI filill LilI f^lll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah]. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdul Malik bin Abu 

Asy Syawarib] berkata, 
telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




kepada kami [Abdul 
Wahid bin Ziyad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ashim Al Ahwal] 
dari [Abdullah bin Al 
Harits] dari [’Aisyah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika salam 
beliau tidak duduk 
kecuali sekadar 
membaca; 
ALLAHUMMA 

ANTAS SALAAM WA 
MINKAS SALAAM 
TABAARAKTA YAA 
DZAL JALAALI W AL 
IKRAAM. " 

915 

(jj jji Ujia. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Musa bin Abu ’Aisyah] 
dari [Mantan budak 
Ummu Salamah], dari 
[Ummu Salamah] 
berkata, "Ketika salam 
dalam shalat subuh Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengucapkan; 
"ALLAHUMMA INNI 
AS'ALUKA ILMAN 
NAAFI'AN WA 

RIZQAN THAYYIBAN 
WA 'AMALAN 
MUTAQABBALAN 
(Ya Allah, aku 
memohon kepada-Mu 
ilmu yang bermanfaat. 

iiili ^jc. 

^'*v» lii aJc. 

!i-ftc. J 14^ ^JJJ 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




rizki yang baik dan amal 
yang diterima). " 

916 

JjjJaS ^ 0^^ 

^ OjIj ^-0^1 

^JC^' 4^1 ^jc. ^ c-UaC. 

(JlalU (jj 

^l‘i\. AjIc- ^ 

L^-J cJ-aaiJ U^J l-aA J 

ftill-a jJ^ ^ 

«Ha^j S^J 

iiil (^gil-a Jiill CjjI^ 

lA.V*iirj 

AjLo ^IjUiilllj 4jLa^ 

J? LsJ 'a!j u'J:^' iA 

^Lo 4 jLo .Ia^J 

ji j^i ^ t_flSij jUjjiiLj 

AjLa 

i GuSj 1 
^ jAj jUa^l 

ik^ ik 0 M 

A^bj lJ^ 

AJa^^ l 5'^ Ajta-UaA J 

Telah meneeritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ulayyah] dan 
[Muhammad bin 

Fudlail] dan [Abu Yahya 
At Taimi] dan [Ibnul 
Ajlah] dari ['Atho' bin 

As Sa'ib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Abdullah bin Amru] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Ada dua perkara 
tidaklah seorang muslim 
menjaganya kecuali ia 
akan masuk surga, 
mudah diamalkan 
namun sedikit yang 
melakukannya; bertasbih 
di setiap usai shalat 
sepuluh kali, bertakbir 
sepuluh kali dan 
bertahmid sepuluh kali. " 
Lalu aku melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menghitung dengan 
jarinya, maka yang 
demikian itu menjadi 
seratus lima puluh di 
lisan dan seribu lima 
ratus dalam timbangan. 
Apabila beranjak ke 
tempat pembaringannya 
(tidur), beliau bertasbih, 
bertahmid dan bertakbir 
seratus kali, maka itu 
seratus di lisan dan 
seribu dalam timbangan. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




Siapa di antara kalian 
yang melakukan dua 
ribu lima ratus 
kejahatan! " Mereka 
berkata, "Bagaimana jika 
kami tidak menjaga dua 
perkara tersebut?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab, "Setan akan 
mendatangi salah 
seorang di antara kalian 
dalam shalat, lalu setan 
berkata; 'ingat ini dan 
itu' hingga seorang 
hamba terpisah dan tidak 
ingat shalatnya. Setan 
juga akan 

mendatanginya saat di 
pembaringannya (tidur). 
Maka setan senantiasa 
menidurkannya hingga 
dia tertidur. " 

917 

^ i''’: 

(jj (jlj^ liilk jj 
jc (jj Jjjjj (jc 

jill ^_si»-a (J^la ji 

tliia (jUalii (iJla jj a^c. 

(Jl jiSil (Ja! uja j «dil dJjjjj Ij 
(3jij l-aS (jjljSJ J^VIj JJJ.1II j 
v1 J Jii ^5^ Vj Ljj^j 

1^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
Ibnul Hasan Al 

Marwazi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Bisyr bin 
Ashim] dari [Bapaknya] 
dari [Abu Dzar] ia 
berkata, "Dikatakan 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dan 
barangkali Sufyan 
mengatakan, "Aku 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, orang-orang 
kaya banyak pergi 
dengan membawa 
pahala! Mereka berkata 
sebagaimana kami 
berkata, namun mereka 
dapat berinfak sementara 

(jjAi^ ^.lij (ji (ji 

jj-> Uinj 0 jLja (3£ iiil 

li jljj (^!iljj liilj (jj^^j 
(jUioi (Jlijjjljj jij 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kami tidak! " beliau 
bersabda kepadaku: 
"Maukah aku kabarkan 
kepada kalian suatu 
perkara yang jika kalian 
lakukan, maka kalian 
akan dapat melampaui 
orang-orang sebelum 
kalian dan meninggalkan 
orang-orang setelah 
kalian? Bertahmidlah 
kepada Allah setiap 
selesai shalat tiga puluh 
tiga kali, bertasbih tiga 
puluh tiga kali dan 
bertakbir tiga puluh 
empat kali. " Sufyan 
berkata, "Aku tidak tahu 
mana yang harus dibaca 
empat (tiga puluh 
empat)?" 

918 

.iic. Uiilk ^ UjSk 

^£.1 jjVI lljia. t, .11*^1 

(jj J ^ 

^ UJ.lk ^ 1^] 

Ijjla. jJUi 
^ ^Lac. jjI jI.Ij.1 

1 jj (jl£ ^Ijij 4 .^ iill (_sli-a <iill 

C-ul ^ cLi^ 

u 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Hamid bin Habib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Syaddad Abu Ammar] 
berkata, telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




menceritakan kepadaku 
[Abu Asma Ar Rahabi] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Tsauban] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jika 
selesai shalat beliau 
beranjak seraya 
mengucapkan istighfar 
tiga kali, setelah itu 
beliau mengucapkan: 
"ALLAHUMMA 

ANTAS SALAAM WA 
MINKAS SALAAM 
TABAARAKTA YAA 
DZAL JALAALIWAL 
IKRAM. " 

919 

(jc (jc. jjI 

liiVll Ajji (jt i_j1a (jj S r lA 

4.j1c. 

4 jVi' -jk (jc. L- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Simak] dari 
[Qabishah bin Hulaib] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengimami 
kami, dan beliau berlalu 
pergi dari sisi kanan dan 
sisi kiri. " 

920 

S'^iL. ^jj jji lijlk J ^ 

Ijjik VU Ujik 

tjc. o^LaC. ^jc. (jjd*aC.Vl 

okAj V ii 

o' ci Ls? g' 

V| V gl ^ 1 ik 

i)ill lF" 

^ ‘ ‘'j; ^Lllc- ^1 ^ ^ 

0^1-uJ gc. 4il^)j-ajl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki']. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin 
Khallad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Umarah] dari [Al 

Aswad] berkata; 
[Abdullah] berkata, 
"Jangan sekali-kali salah 
seorang dari kalian 
memberi celah kepada 
setan dalam dirinya; ia 
memandang bahwa hak 
Allah atas dirinya adalah 
meninggalkan tempat 
shalat dari sebelah 
kanannya. Sungguh saya 
pernah melihat 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sering 
meninggalkan tempat 
shalat dari sebelah 
kirinya. " 

921 

^ 1 uW 

Hjj lW 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Hilal Ash Shawwaf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zura'] 
dari [Husain Al 

Mu'allim] dari [Amru 
bin S 5 m'aib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata, 
"Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berpaling ke 
kanan dan ke kiri dalam 
shalat. " 

idll ^jc. A^i 

^jC- aJc. iiil ^^jjLa 

o^lUl L)^ J ^ 'n -nj 

922 

Ujii t_5ji (jJ _Jji uiiia. 

lililk .^ilj dlLolI AlC. (jj 

^jUJl ^ 

auI ^ ^ Jdll AJtJjuj 

f ^ ^Ijuj 1ji 1 k \ r.'jj ajIc- 

^ dnij ^ 4 Aj'un ^ >>tqj 
(3^ Ajl£jo 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Abdul 
Malik bin Waqid] 
berkata, telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Hind binti Al Harits] 
dari [Ummu Salamah] ia 
berkata, "Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam salam dan 
sempurna salamnya 
kaum wanita bangun 
(untuk pergi), kemudian 
beliau diam sebentar di 
tempatnya sebelum 
pergi. " 

923 

Uj.ik ^ Uj.ik 

il)f is ^ tjj 

^jJaj 1 jl (312 j4jaij ^dc. ^1 

o^tLall iJIlusIj f.\ Mi»'l 

f-lJiillj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Anas bin Malik] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika makan malam telah 
terhidang kemudian 
iqamah 

dikumandangkan, maka 
mulailah dengan makan 
malam. " 

924 

2^ liiiia. (jij^ J* uiiia. 
(jc ^iJ (jc lijla. Clijljll 

^ iiVl 4ll ^)ic. (jjl 

fil >tiir il 4 j1c. Jdll 

1 j^^li a!>tLaJI lIlojIIj 

4i2 jiiC. (jjl MIT 'b 

<il3Vi J^J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Azhar bin 
Marwan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika makan malam telah 
terhidang kemudian 
iqamah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




dikumandangkan, maka 
mulailah dengan makan 
malam. " Nafi' berkata, 
"Ibnu Umar tetap makan 
malam meskipun ia 
mendengar iqamah. " 

925 

liiiik J ^ tjj 

^jc- 2 ^1^ i ^ 

^jc- 4^1 ^jc- ^alj^A 

^ iiiil 

fiLAitJI 1 (JI3 * ^ ‘^ 

{:.U^Ij d!^lLall clLoJalj 

Telah meneeritakan 
kepada kami [Sahi bin 
Abu Sahi] berkata, telah 
meneeritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
semuanya dari [Hisyam 
bin Urwah] dari 
[Bapaknya] dari 
[’Aisyah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika makan 
malam telah terhidang 
dan iqamhan 
dikumandangkan, maka 
dahulukanlah makan 
malam. " 

926 

Ujii (jj uiiia. 

.ilLL (jc. ^jj (JjT a 111] 

jjc «.l.laJI 

tilik J UJa 0 jjJal ^ 

(Jll 1JA /'li'igu.il 

^ J lJIs jjI 

lilUj (3^^ 

^aijjjj iill ^^jjLa Jiill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 

Ibrahim] dari [Khalid Al 
Hadzdza'] dari [Abu Al 
Malih] berkata; Aku 
keluar di malam yang 
penuh hujan, ketika 
pulang aku langsung 
meminta untuk 
dibukakan pintu. 

Bapakku bertanya. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




"Siapa itu?" "Abu Al 
Malih," jawabku. 
[Bapakku] berkata, 

"Pada hari Hudaibiah 
aku pernah bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
kami kehujanan namun 
tidak sampai membasahi 
sandal kami, kemudian 
berserulah utusan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
"Shalatlah di rumah- 
rumah kalian. " 

927 

LJjjI (jc. 

(jji (jt 

4.^ iiil ^_jiLa <iill 
SjjJa^all Siil ^ Ajjlia 

^ 1 jlLa 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ayyub] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menyeru penyerunya di 
malam yang penuh 
hujan, atau malam yang 
dingin berangin agar 
menyerukan; "Shalatlah 
di rumah-rumah kalian. " 

928 

.1^ ^ 1'u'\^ 

(JI 3 ^jj-alo ^ ^jC. 

^ja-uiljt ^jC. iUaC. 

ijl ^iijjJj iill (^s-4^1 

^ e e ^ 

^u.j ijLfl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
['Abdurrahman bin 

Abdul Wahhab] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Adi 
Dlahhak bin Makhlad] 
dari [Abbad bin Mashur] 
berkata; aku mendengar 
['Atho'] menceritakan 
dari [Ibnu Abbas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa beliau 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




bersabda di hari jum'at 
yang hujan: "Shalatlah di 
rumah-rumah kalian. " 

929 

jUc lljlk 0 . 4 ^ .lukl Uiilk 
jUc. ^ 

ciijLkJI <)il .4^ (jc 

jii U*^ L>i 

f ^J\ 

jjSI iiil (Jlaa 

(jl .4 ijjl V] V 

i_gk jli Jli ^ <iiil (3jlij 
aJ (Jlia ^ ^ 1 jlLa^ (jjilill 
jia Jll ^ jll 1 j* U (^lill 

1JA (Jia 

L>? ^ 

iJi 

hfj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abbad bin 
Abbad Al Muhallibi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ashim Al Ahwal] 
dari [Abdullah Ibnul 
Harits bin Naifal] bahwa 
[Ibnu Abbas] 
memerintahkan kepada 
mu'adzdzin untuk adzan 
di hari jum'at yang 
penuh hujan, lalu ia 
menyerukan, "ALLAHU 
AKBAR, ALLAHU 
AKBAR, ASYHADU 
AN LAA ILAAHA 

ILLA ALLAHU, 
ASYHADU ANNA 
MUHAMMAD AN 
RASUULULLAH. " 
Kemudian Ibnu Abbas 
berkata, "Serukanlah 
kepada manusia agar 
mereka shalat di rumah- 
rumah mereka. " hingga 
orang-orang pun berkata 
kepadanya, "Apa-apaan 
yang engkau lakukan 
ini?" Ibnu Abbas 
menjawab, "Orang yang 
lebih baik dariku telah 
melakukan ini, tapi 
kenapa kalian 
menyuruhku agar 
mengeluarkan manusia 
dari rumah mereka 
(untuk shalat di hari 
yang penuh hujan). 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




hingga mereka 
mendatangiku berjalan 
di atas tanah yang becek. 

930 

f^jc. .^jV^ ^ 1 

<^i]a ^ 

4-lljlllj ilsiii 

JLq Jlla ^aiuij ^ iiiil 

ls'^ ljS UJ^ ?J^3^ 

Aj^ ^ o^)jJaJ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Ubaid] 
dari [Simak bin Harb] 
dari [Musa bin Thalhah] 
dari [Bapaknya] berkata; 
Kami shalat sementara 
hewan-hewan 
tunggangan melintas di 
hadapan kami, lalu hal 
itu diceritakan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
pun bersabda: "Itu 
seperti pelana yang ada 
di hadapan salah seorang 
dari kalian, maka tidak 
apa-apa jika ada yang 
melintas di hadapannya. 

931 

.ilC. lll^i ^llLall ^ 

<)Ill ''j'»-- ijC. ^ ‘'^i 

(^1 (jjt ijilJ (jt 

'4^1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Raja' Al Makki] dari 
[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] ia 
berkata, "Dalam sebuah 
perjalanan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi sebuah 
tombak kecil, lalu beliau 
menancapkannya dan 
shalat menghadap ke 
arahnya. " 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


932 

^ (jJ ^ 

jjia.jll ^ (jj 4 JiLli jc 

<iill ^jc. 

aJJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] dari [Ubaidullah 
bin Umar] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Sa'id bin Abu Sa'id] 
dari [Abu Salamah bin 
'Abdurrahman] dari 
[’Aisyah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mempunyai tikar yang 
dibentangkan di siang 
hari, dan 

menggulungnya (seperti 
batu) di malam hari, lalu 
shalat menghadap ke 
arahnya. " 

933 

Jjij Jji c 8 K ^jj j^ Ujik 

UjSk ijj lljSk 

jLaC ljj.lk J ^ 4.^! (jj (JjT «1IIj 

4 'ijjr- jjj ^jUijoi Uj.lk .llLL ^jj 
jc. Slii jjj (JjaJuaij jc. 

Cm jj^ oi 

^jj C1 jj^) 4. oik (jc. Cljj^)a. 

3 ^ 33 ^ 3 * i^[ 3 ^ 

1 (JI 3 i:4j\r-. jJjI 

^ jU ILaC. C _ l.i-l'n'^ .1^ ^ 

La 0^^)jJaJ V ^ 1 1-1'% 1-1.1^ 
AjJJ ^jjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf Abu Bisyr] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid Ibnul 
Aswad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Umayyah]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ammar bin 

Khalid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Isma'il 
bin Umayyah] dari [Abu 
Amru bin Muhammad 
bin Amru bin Huraits] 
dari Kakeknya [Huraits 
bin Sulaim] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
shalat hendaklah 
meletakkan sesuatu di 
depannya, jika tidak 
mendapatkan sesuatu 
hendaklah menancapkan 
tongkat, dan jika tidak 
mendapatkan hendaklah 
membuat garis. Setelah 
itu tidak akan 
membahayakannya apa- 
apa yang melintas di 
depannya. " 

934 

C>i 

LW Jjjajll 

^ j es^J 

(ji jjj^i (jt ajILiI 

tjV (Jl^ ^aiuJJ *=*^1 

(ji ^j\ 

^ jii iU ljS 

1 ^1 ji ji aIIjj ^jjatj^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Salim 

Abu An Nadir] dari 
[Busr bin Sa'id] berkata; 
Kaumku mengutusku 
menemui [Zaid bin 
Khalid], lalu aku 
bertanya kepadanya 
tentang hukum melintas 
di depan orang yang 
shalat. Maka ia pun 
memberiku kabar dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Sekiranya 
seseorang berdiri selama 
empat puluh, maka itu 
lebih baik daripada ia 
melintas di depan orang 
yang shalat. " Sufyan 
berkata, "Aku tidak tahu, 
apakah itu empat puluh 
tahun, atau empat puluh 
bulan, atau empat puluh 
pagi, atau empat puluh 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




saat. " 

935 

^Ijjj ^jC. (jULjJ 

L)j ^ j 

^Jl 

*ilil ^ m Lo aILo^ 

^aiulj ^^Jc- 

A^C. ^1 i_^La t"lT «I.i Jlia 

4 j Ui ^A5 .wI ^Lu jl 

J* J LS '^ LjS 

L)^'J ^ U^ 0^ iJ^ 
ji lilc- (S V 

(j-0 aJ J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Salim Abu An Nadir] 
dari [Busr bin Sa'id] 
bahwa Zaid bin Khalid 
mengutus seseorang 
kepada [Abu Juhaim Al 
Anshari] untuk bertanya 
kepadanya; apa yang 
engkau dengar dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
seorang laki-laki yang 
melintas di depan orang 
yang shalat. Lalu ia 
menjawab, "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sekiranya salah seorang 
dari kalian tahu apa yang 
akan menimpanya ketika 
melintas di depan orang 
yang sedang shalat, 
maka ia berdiri selama 
empat puluh -ia berkata, 
"Aku tidak tahu apakah 
itu empat puluh tahun, 
atau empat puluh bulan 
atau empat puluh hari, "- 
lebih baik baginya 
daripada melintas di 
depannya. " 

936 

iJjik Aj^ j_jji jjJ j^ _jji lijik 

^ ^ ^1 ^ jc. 

gC. A^ (jt ^ ji (jAa.jll 

^1 ^_si-a (Jlilla 0 jjjA 

aJ La ^sLu jl jAILij a^Jc' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



L)S u' tj? 

aI ^La 

kami [Waki'] dari 
[Ubaidullah bin 
'Abdurrahman bin 
Mauhib] dari 
[Pamannya] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sekiranya salah seorang 
dari kalian tahu apa yang 
akan menimpanya ketika 
melintas di depan 
saudaranya yang sedang 
shalat, maka berdiri 
selama seratus tahun 
adalah lebih baik 
daripada melangkahkan 
kaki (melintasinya). " 

937 

Uj.lk jUiC ^ Uj.lk 

^1 (jt jA jll 

4.j1c. ^I ^-lUa 
^_jJc. (^jliaall J Ul 
i_iL=JI u^ ^ 

^ lilL^ ^ lili^jjj l^ic. 
c_&La]l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Ubaidullah bin 

Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat di 
Arafah, lalu aku dan Al 
Fadll datang dengan 
menunggang himar, 
kami melintas di depan 
sebagian shaf. Lalu kami 
turun dan masuk ke 
dalam shaf, sementara 
himar kami tinggalkan 
begitu saja. " 

938 

Ujii (jj uiiAa. 

j LW (i)^ 2^3 

(jj ^)ic. (_>oL 3 U^ tjJ « 

4 a'i 111 ^jc. 4.^1 ^jc. jj^^l 

4 4L11 

tlW U^ j' -4^ U:“ U^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Usamah bin Zaid] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



oS^ A ioKu duj 

^jA (Jls ^aijjJj iiil iiill 

UjJc.i 

[Muhammad bin Qais] - 
ia adalah Qash Umar bin 
Abdul Aziz- dari 
[Bapaknya] dari [Ummu 
Salamah] ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat di 
kamar Ummu Salamah, 
lalu Abdullah atau Umar 
bin Abu Salamah 
melintas di hadapan 
beliau. Maka beliau 
bersabda dengan isyarat 
tangannya hingga ia pun 
kembali. Setelah itu 
Zainab binti Ummu 
Salamah lewat dan 
beliau juga bersabda 
dengan tangannya 
seperti ini, hingga iapun 
kembali lagi. Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selesai 
shalat, beliau bersabda: 
"Mereka (wanita) lebih 
sering (berbuat maksiat 
dan menyimpang). " 

939 

^^Uil j!iLL jji U!il=>. 

A 'l» iti Uj.lk ,'IJT III Uj.lk 

Jj j jjJ li).lk djIS Uj.lk 

illl i_gl^ fjkjjlic. (jjl (jc. 

s!^tl>a]l ^l-i'°J (JU ^iLij AjIc. 

^jVi'il ^ 'I <—>1^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Khallad Al Bahili] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [S 5 ai'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Qatadah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jabir bin Zaid] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Yang memutus shalat 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




adalah anjing hitam dan 
wanita haid. " 

940 

^ ^ULa 

iJj\ (jj i'Jjj l> 

jjc jiUiA (jJ ^kla (jc 
illl ^_sii-a j* 

jUJi3 <i^i3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Akhzam Abu Thalib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin 
Hisyam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] dari 
[Qatadah] dari [Zurarah 
bin Aufa] dari [Sa'd bin 
Hisyam] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Yang 
memutus shalat adalah 
wanita, anjing dan 
himar. " 

941 

.iic. U!i.lk ^ uj.lk 

(jc. o3l^ (jc IJjik t^Sil 

^j*laiJo ^ iiiil ^jc. ^ ui"\ '1 

[}\1 ^djjJj iiil 

4jS]l3 il^l sllall ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Jamil 

Ibnul Hasan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 

A'la] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Al 

Hasan] dari [Abdullah 
bin Mughaffal] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Yang 
memutus shalat adalah 
wanita, anjing dan 
himar. " 

942 

UjSk jl-uij ^ ^ Ijjlk 

(jc. 4 4 Ml Uj.la. ^)a*^ jjj 

^ ^1 ^ jc. JiU 

jc jj jc l^Llall 

^ln<J jl2 4ll uJVi^ 

ji ji jSj jLS 1 jj olitLsill 
ol^jill (J^jli (JiLa j^jli 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] dari [Syu'bah] 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 



(Jla (j-o JjjoiVI 

A^c. ^1 4ll J jljij dilLui 

(_dl£ll (Jlls ^'n'( Ml 

^jl llj Ml JjJOlVI 

dari [Humaid bin Hilal] 
dari [Abdullah bin Ash 
Shamit] dari [Abu Dzar] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Jika di depan 
orang yang shalat tidak 
ada sesuatu seperti 
pelana, maka yang akan 
memutuskan shalat 
adalah wanita, himar dan 
anjing hitam, " Abdullah 
bin Ash Shamit berkata, 
"Aku bertanya, "Kenapa 
harus anjing hitam dan 
tidak merah?" Abu Dzar 
menjawab: "Aku pernah 
bertanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagaimana 
yang engkau tanyakan 
kepadaku, beliau 
menjawab: "Anjing 
hitam adalah setan. " 

943 

Aj^ Uljii ^ .iaLI 

ijjik jjj ^ 
(^3*11 tjLikii 3^ 

La 

3^ ^'3 

jl 

^ 'tLn iiiil 3^^^ (jrJJ 

^ijjj3 ^'Llc- iiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Al 
Mu'alla] dari [Al Hasan 
Al 'Urani] ia berkata, 
"Disebut-sebut di sisi 
Ibnu Abbas sesuatu yang 
dapat memutuskan 
shalat, mereka 
menyebutkan anjing, 
himar dan wanita. Maka 
[Ibnu Abbas] pun 
berkata, "Kalian tidak 
menyebut anak 
kambing! Sungguh, 
suatu hari Rasulullah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat, lalu 
seekor anak kambing 
melintas dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam segera 
mendahuluinya ke arah 
kiblat (hingga kambing 
itu lewat di belakang 
beliau). " 

944 

.ilLL jji lliilk jji lijlk 

L)^ 

^ L)t 

4ll J (JlSlj AjjI jjc. 111 

^_jlLa 1 jl -Suij 4.j]c. 4ll ^ 

(j 0 jial J_5ij (jLa^ 

Aji ijn lia.1 pi Vj 144 « 

4JU Aljla^ jjj .lii f,Lk tjli 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Ibnu 
'Ajian] dari [Zaid bin 
Aslam] dari 

['Abdurrahman bin Abu 
Sa'id] dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika salah seorang dari 
kalian shalat, hendaklah 
menghadap ke sutrah 
dan mendekatinya. 

Jangan membiarkan 
seseorang melintas di 
depannya, jika ada 
seseorang yang 
melintasinya hendaklah 
ia bunuh sebab dia 
adalah setan. " 

945 

jil .liC. ^ ^ 

tilLa-Jall ^ tjjl Ujik 

(jj (jC-^ jLic. ^ 

Jj4ij (jJ3^ (^ L)p 

1 j| (JU 4 .j1c. ^I ^-iLa 4ll 

\lL\ 5U (jl£ 

jjU aJjIs^ ^1 (jU Aji (ji 
(jli ^ jjSiall (Jla jjjjflll AjLo 
LSJ^I Aii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Abdullah Al Hammal] 
dan [Al Hasan bin 

Dawud Al Munkadiri] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik] 
dari [Adi Dlahhak bin 
Utsman] dari [Shodaqoh 
bin Yasar] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




[Abdullah bin Umar] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika salah seorang dari 
kalian shalat maka 
jangan membiarkan 
seorang pun melintas di 
depannya, jika ia enggan 
maka bunuhlah sebab ia 
membawa qarin (setan). 

" Al Munkadiri 
menyebutkan, 
"Sesungguhnya ia 
bersama Al 'Uzza. " 

946 

Ijjii (jj jji Ujik 

illl jjC. 

(JJll 4.j1c. 

(jij Aji Ulj 

ojliaJI (_pal j^l£ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Urwah] dari 
[Aisyah] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat malam 
sementara aku berbaring 
antara beliau dan arah 
kiblat seperti jenazah. " 

947 

jjj jjjjjoij c a'-s Uj.la. 

C^jj L>^ ^ 

^jc. jILL 

^jc. <jijj Cijj tjc. 

.W \i\'A l^l 

^ILj^ 4j1c- Jdll ^ ^ JJjI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf] dan [Suwaid bin 
Sa'id] keduanya berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Zurai'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Al 
Hadzdza'] dari [Abu 
Qilabah] dari [Zainab 
binti Abu Salamah] dari 
[Ibunya] ia berkata, 
"Letak tempat tidurnya 
berhadapan dengan 
tempat sujud Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




wasallam. " 

948 

Ujik lW IjjS^ 

Jll jlli ^jj ^ 

4_jc. iiil 

Jdll 

<j).i^ IjIj ^iLij ^ulc- 

Aaki lij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad Ibnul 
Awwam] dari [Asy 
Syaibani] dari [Abdullah 
bin Syaddad] berkata; 
[Maimunah] isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menceritakan 
kepadaku, ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat sedang 
aku berada di kakinya. 
Dan bisa jadi kain beliau 
mengenaiku di saat 
beliau sujud. " 

949 

Ujlk (Jj» A \ iil ^ 

^l.:Lall jjI UjUaJI (jj jj j 

(^1 (jt^ UJ*£ '1«^« (jt 

^1 Jjjoi J 0^4^ 

t a'-s 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ismail] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 

Hubab] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abui Miqdam] dari 
[Muhammad bin Ka'b] 
dari [Ibnu Abbas] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
shalat di belakang orang 
yang berhadats dan 
orang tidur. " 

950 

Ujii (jj uiiia. 

jjC. (_)j14c.VI ijc. (jJ .'1«^ ’a 

6 jj jA jc pJLLa (^1 

UlJiu ^ll^J AjIc. ^I i_g^j-a 

^ J.% ^uyi jjii V jl’ ' 

lilj lj^_)jSa lilj ^^j^jjJlj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ubaid] dari [Al A'masy] 
dari [Abu Shalih] dari 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengajarkan 
kami agar tidak 
mendahului imam ketika 
rukuk dan sujud; jika 
imam takbir maka 
takbirlah dan jika imam 
sujud maka sujudlah. " 

951 

^ ^ 1 

L>^ A)* >n 

(jC’ tjJ ^ t 

iiiil 0^3^ 

ill ^ uAj Vi ^ailjj 
iill jl 

jU^ (>b 

Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] dan 
[Suwaid bin Sa'id] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 

Zaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ziyad] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak 
takutkah orang yang 
mengangkat kepalanya 
sebelum imam, Allah 
akan merubah kepalanya 
menjadi kepala himar. " 

952 

^ jiiil ^ ^ t n 

^^\ jc. 5jij^ jjj jIj j jc 
(^ (jt ^jIj ^jc. (3^1 

3 iJ* “i 

^1 ^U.-l ^1 (JjjolJ (Jlaiu 

liU ja 

Cj*2j Iilj 1 ji£jli tli*£j 

Vj 1 jialiill ‘-'^f '.' Iij3 1 
jll 

^\ '^j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Badr S 5 mja' 
bin Al Walid] dari 
[Ziyad bin Khaitsamah] 
dari [Abu Ishaq] dari 
[Darim] dari [Sa'id bin 
Abu Burdah] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu 

Musa] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya aku 
telah lanjut usia, jika aku 
rukuk maka rukuklah, 
jika aku mengangkat 
kepala maka angkatlah 
kepala kalian, dan jika 
aku sujud maka 
sujudlah. Aku tidak 
ingin ada orang yang 
mendahului aku dalam 
rukuk dan sujud. " 

953 

J ^ lw' 

dw' L)^ dw 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Ibnu 'Ajian]. 

(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bisyr bakr 
bin Khalafj berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari [Ibnu 'Ajian] 
dari [Muhammad bin 
Yahya bin Habban] dari 
[Ibnu Muhairiz] dari 
[Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jangan kalian 
mendahuluiku dalam 
rukuk dan sujud. Karena 
segala rukuk yang lebih 
dahulu kulakukan 
sebelum kalian, bisa 
kalian lakukan saat aku 
tengah mengangkat 
rukuk. Dan segala sujud 
yang lebih dahulu 
kulakukan sebelum 

d)^ d)4^ (j^ CS:J=H L>i if- 

j:!dw' 

Jdll ^ Jdll ‘ 

Idl 4^ J 1 44 iii'lj Vj 

CLulSj Ijl 4j j^j.2J Cj*£j 

jl jjl iliij 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




kalian, bisa kalian 
lakukan saat aku 
mengangkat sujud. 
Sungguh aku telah tua 
dan lemah. " 

954 

LW Ujik 

J_yji jjjl Ujik 
^ L)j lJJj'-* '-ijlk 

^1 J jxjij (jlsjjjA 

g.Uk '1 jj.0 ^jl 3 I 2 4.j1c. 4ll 

3 ^ 4Tg;-s ^joii (Ja. 3^1 (ji 

Aj5L-a ^ya ^1 jflll 

Telah menceritakan 
kepada kami 
['Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Harun bin 

Abdullah bin Al Hudair 
At Taimi] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Termasuk perkara yang 
sia-sia adalah 
memperbanyak 
mengusap keningnya 
sebelum selesai dari 
shalatnya. " 

955 

Ijjlk ^ ^J-kJ llilk. 

tj-k ml (jj lijlk. 

jjk (34JJ (jj (J^ljj»!j 
djjUil (] 3 - (3^J 
jiiuij 'uic. iill (^j-a 4ll 

Cjji j iSlijlLai ^aij V (iJll 

slUl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hakim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Qutaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Abu 
Ishaq] dan [Isra'il bin 
Yunus] dari [Abu Ishaq] 
dari [Al Harits] dari 
[Ali] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah kamu 
membunyikan jari- 
jarimu sementara kamu 
sedang shalat. " 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 


956 

J ^ jji Ujik 

fUaC (jPikJI 

(3 J 

liitj (ji jiiijiJ 4 jI ^U.1 

oilLJI ^ JU aijli 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Sa'id 
Sufyan bin Ziyad Al 
Mu'addib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Rasyid] dari [Al Hasan 
bin Dzakwan] dari 
['Atho'] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang seseorang 
menutup mulutnya 
ketika shalat. " 

957 

4Jialc. 
jjI liiik 

(jJ 

jioj^ ^ L_±i£ J^l 

4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

Ajull^i ^ 

iiiil O^Lb^l 

Ajull^i ^aijjJj ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Alqamah 
bin Amru Ad Darimi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin 
Ayyasy] dari 
[Muhammad bin 'Ajian] 
dari [Sa'id Al Maqburi] 
dari [Ka'ab bin Ujrah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat 
seorang laki-laki 
menganyam jemarinya 
dalam shalat, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
membuka jemarinya. " 

958 

Ul^i u ^ ^ ^ 

^ JSi\ . 1 ^ ^jC- ^ 

^1 

iill ^_5ij-a <iili 

1 j) jii 

i_gjkj Vj ajs j_j1c oi 
<l.a 1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Hafsh bin 

Ghiyats] dari [Abdullah 
bin Sa'id Al Maqburi] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
menguap hendaklah 
meletakkan tangan pada 
mulut dan jangan 
bersuara, sebab setan 
tertawa karenanya. " 

959 

ijjii (jj jji liiia. 

jjC. liLjjj jjc. jjJ (JjJaslI 

lW 

(jl^l Jll jiijalJ Ajic. ^1 

(_jjjljLill J JaLLUI J 

^jl lijMi'I a5tl<all 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fadll bin 
Dukain] dari [Syarik] 
dari [Abui Yaqdhan] 
dari [Adi bin Tsabit] 
dari [Bapaknya] dari 
[Kakeknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Ludah, ingus, 
haid dan kantuk dalam 
shalat datang dari setan. 

960 

jjj i.ilC. Ujik _jji liiik 

(jL)j jUuLi 

^1 ^ jc jc. (^jSVI 

j_jiLa <iill (JjjoiJ (Jlalla JJ.aC' (jJ 

^ ^51j *» j'f- 

4j jijall jsjJ oiL-a 

slLJi Jh V 6ja jii 

4jjij La 3aJ i jlj-i Vj 

133 ^ uja^il 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [’Abdah bin 
Sulaiman] dan [Ja'far bin 
Aun] dari [Al Ifriqi] dari 
[Imran] dari [Abdullah 
bin Amru] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tiga 
golongan yang shalatnya 
tidak diterima; seseorang 
yang mengimami suatu 
kaum sementara mereka 
tidak menyukainya, 
orang yang tidak 
melaksanakan shalat 
kecuali telah habis 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




waktunya, dan orang 
yang memperbudak 
orang merdeka. " 

961 

.liC. ^ '2^^ 

(jj o-i^ IJjla. jVI 

(Jljiall (jC. (jJ ^ajallall jjC. 

l> ^ (> (jj 

iill «(ili ^jjl 

^ jj V jtj (Jla jiijlj 

1 J jLLa 

(JjA jH ^ fA j 34 J 

'44^ ^jjj ‘^4 j 

^Lq3 ‘ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Umar 
bin Hayyaj] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
'Abdurrahman Al 

Arhabi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidah bin Al 
Aswad] dari [Al Qasim 
bin Al Walid] dari [Al 
Minhal bin Amru] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Tiga 
golongan yang shalatnya 
tidak akan di angkat 
meski satu jengkal dari 
kepalanya; seseorang 
yang mengimami suatu 
kaum sementara mereka 
tidak menyukainya, 
seorang perempuan yang 
bermalam sementara 
suaminya marah 
kepadanya, dan dua 
bersaudara yang saling 
bermusuhan. " 

962 

olk 3^ jc- ji jj 

esf“(14- j4 (^ 

^'■ Vi «iiii 3j*^j 3414 

Li4^j2 bil ^iJ^I ^ILij ^1 

SiilJtk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ar Rabi' 
bin Badr] dari 
[Bapaknya] dari 
Kakeknya [Amru bin 
Jarad] dari [Abu Musa 

Al Asy'ari] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




'alaihi wasallam 
bersabda: "Dua orang 
atau lebih adalah 
jama'ah. " 

963 

jjj .la.1^1 .1^ Uj.lk 
^ n itll jjc. Uii.lk jU j 

^_jjlLa. Aic. tllJll (jt 

AjIc. ^ 

fjc. 

(jc. jjiilall ii.U ojUjiJ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu Asy 
Syawarib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Ziyad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ashim] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Ibnu 

Abbas] ia berkata, "Aku 
menginap di tempat 
bibiku, Maimunah. 
Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bangun dan 
shalat malam, lalu aku 
ikut dan berdiri di sisi 
kirinya, namun beliau 
meraihku dan 
meletakkan di sisi 
kanannya. " 

964 

Jjij Jji c 8 K ^jj IJjik 

Ijjik jji Ujik 

i''’: ''^ (jl «V- ^ 
ijj t"4 «1.1 Jla 

(_jiLa 4il (Jjjjij 4il .1^ 

ijlLaJ 4.j1c. 4ll 

s jLulJ ^jc. ‘ " ' ‘-'n'» 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf Abu Biysr] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr Al 
Hanafi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Adi Dlahhak bin 
Utsman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [S 5 mrahbil] ia 
berkata, "Aku 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah], ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat 
maghrib, lalu aku datang 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




dan berdiri di sisi 
kirinya, namun beliau 
memposisikan aku di sisi 
kanannya. " 

965 

liiSa. (jj liiia. 

jjj <iill .1^ Qc. 4 'iT Ml Uj.lk 

(jj (jc jllLttll 

iill «dll (JjjoiJ ^_jiLaHl 

AIaI ^j-o ^ 

CjiLaj 4j^ (jc. 

iViU 

telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [ 8501 'bah] 
dari [Abdullah Ibnul 
Mukhtar] dari [Musa bin 
Anas] dari [Anas] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat 
denganku dan seorang 
wanita dari isterinya, 
lalu beliau 

memposisikan aku di sisi 
kanannya dan wanita di 
belakang kami. " 

966 

liljji ^LlLall ^ ^ 

(jc (jiiC-Vl (jc- (jJ 

(jj » 

(j jljjijVi Jji-oli (_yji (^ 

4.;^ illl (_slja ‘'ill J 

14^11 1 Vl^OJg ^jumJ ^ \ > 

L Q\^4‘ia 1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Al 

A'masy] dari [Umarah 
bin Umair] dari [Abu 
Ma'mar] dari [Abu 
Mas'ud Al Anshari] ia 
berkata, "Ketika shalat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memegang pundak kami, 
lalu beliau bersabda: 
"Janganlah kalian 
berselisih hingga hati 
kalian akan berselisih. 
Hendaklah yang di 
belakangku orang yang 
paling paham, kemudian 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




orang yang di bawahnya 
kemudian orang yang di 
bawahnya. " 

967 

(jj Luik 

lijlk jll IJjlk 

iiiil (jc. 

^ ^aiulj iiiil 

jlltfijVlj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Juhani] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
men 5 nikai jika orang 
yang di belakangnya 
adalah kaum Muhajirin 
dan Anshar hingga 
mereka dapat 
menjaganya. " 

968 

^jjl Ujik I-JJ_jji Ijjik 
^^\ (jf. (>. djjI j 

jjLj (> 

LSO 4.jJc. iill ^-iLa <i3jl 

1^.1^ (Jlls l^)klj 4^1 1 
(3i jj V (> ^ 

^1 ^ (l)J>-ti f js 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Za'idah] 
dari [Abu Al Asyhab] 
dari [Abu Nadlrah] dari 
[Abu Sa'id] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihat 
pada sahabatnya orang- 
orang yang suka 
memilih shaf terakhir, 
maka beliau pun 
bersabda: "Maju dan 
ikutilah aku, dan 
hendaklah orang-orang 
di belakang mengikuti 
kalian, akan senantiasa 
ada suatu kaum 
berlambat-lambat hingga 
Allah mengakhirkan 
mereka pada hari 
kiamat. " 

969 


Telah menceritakan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 



(> ^ J J ^ Ijh 

(jj 

^ Ul illl 

1 ji \1 '31 ai3^vi J uJa 
L^\j \M silLJi 

kepada kami [Bisyr bin 
Hilal Ash Shawwaf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
dari [Khalid Al 

Hadzdza'] dari [Abu 
Qilabah] dari [malik 

Ibnul Huwairits] ia 
berkata, "Aku bersama 
dengan seorang temanku 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka ketika 
kami akan pergi beliau 
bersabda kepada kami: 
"Jika waktu shalat tiba, 
maka adzan dan 
iqamahlah kalian, dan 
hendaklah yang paling 
besar dari kalian menjadi 
imam. " 

970 

Ujlk 3) ^ 

iJjik jiLk (jj 

uji-^ (Jli tU.J ^ ^ 

Ul t"lT «In Jll ^aJuJa Qj ^jl 
^^lla ^1 (3jl^ij (IJ^jSJ JjiLii 
^ Jjll ^ iill 

0^ ^iLL V3 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Isma'il bin Raja'] Ia 
berkata; aku mendengar 
[Aus bin Dlam'aj] ia 
berkata; aku mendengar 
[Abu Mas'ud] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hendaknya 
yang menjadi imam pada 
suatu kaum yang paling 
banyak hafalan Al 
Qur'annya. Jika mereka 
sama dalam hafalan, 
maka yang paling dulu 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




hijrah. Dan jika mereka 
sama dalam hijrah, maka 
yang paling tua. 
Seseorang tidak boleh 
diimami dalam keluarga 
dan kekuasaannya, serta 
tidak boleh duduk pada 
tempat khusus miliknya 
kecuali dengan izin 
darinya. " 

971 

^ ,1JT in 

S ' 

QA (Jjlij a1 (J^ ^ 

<i!ul ‘ (JI 3 La 

^LoVI 

u] J (^J u!^ L>^LLa 

Vj AjJjii O-Loii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 

Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Hamid bin 
Sulaiman] -saudara 
Fulaih- berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hazim] ia 
berkata, " [Sahi bin 

Sa'ad As Sa'idi] 
menunjuk seorang anak 
muda menjadi imam 
shalat bersama mereka, 
maka dikatakan 
kepadanya, "Kamu 
melakukan hal itu, 
sedangkan kamu lebih 
dahulu masuk Islam! " Ia 
menjawab, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Imam itu orang yang 
bertanggung jawab. Jika 
ia berlaku benar maka 
kebaikan itu baginya dan 
bagi mereka. Tetapi jika 
salah, maka kesalahan 
itu untuk dirinya dan 
bukan untuk mereka. " 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


972 

d!>i 

CAi (jt 33^ Jlaj 

U-uLojulJll 
(jjL ^iuij ^uic. 
u'-^j 

LaLa] V 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Ummu Ghurab] dari 
Seorang wanita yang 
disebut dengan nama 
[Aqilah], dari [Salamah 
binti Al Hur] saudara 
perempuan Kharasyah, 
ia berkata, "Aku 
mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Akan datang suatu 
masa pada manusia, 
mereka berdiri beberapa 
saat namun tidak 
mendapatkan seorang 
imam yang mengimami 
mereka. " 

973 

^ iIf ^ ju. (jji 1211». 

<y^ ^ (j^^i 

4 'n j 111 ^ 4j[ilA^JI 

Ljj 

(ji oll^tl CjI jiLall ^ya oilLa 
CijI ilUlj liikl lU^I ^ tikj tliijJ 
iiill iiiil (J^ ^ 

(JUa ^ijjjJ 

^aiulj iill i)ill 

of 6-^' o^j ^ 

'\ri ^LiLl 3 t ^ 1 y.^ i'AW 

Telah menceritakan 
kepada kami [Muhriz 
bin Salamah Al Adani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Hazim] 
dari ['Abdurrahman bin 
Karmalah] dari [Abu Ali 
Al Hamdani] 

Bahwasanya ia pernah 
bepergian dengan 
menggunakan kapal 
yang di dalamnya 
terdapat [uqbah bin 

Amir Al Juhani], lalu 
waktu shalat tiba hingga 
kami menyuruhnya 
untuk menjadi imam 
bagi kami, kami katakan 
padanya, "Engkau lebih 
berhak untuk itu, engkau 
adalah sahabat 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, " 
namun ia menolak. Ia 
lalu berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menjadi 
imam bagi manusia, jika 
benar maka pahalanya 
untuknya dan untuk 
mereka. Namun jika 
tidak, maka ia 
menanggung dosanya 
dan tidak bagi mereka. " 

974 

^jC- (Jjir A > »J ^ ^ 

j_jjVla Jjajoii jc (_>u^ 

^Ljjj 

^IjV <_sjj ^1 l}j^j Ij 

Lal (jiU (J4.i (j-0 ol^l SiL-a 
Cil\j lia (Jll Uj cJjlaJ 

<1a UjJad Ij^I ^ iaB 

^a£j*a Lj] ^ cJl^ 

^__)jjlillj ^ KVi Lq 

Ciw-Ja]! jU JjaaU 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il] 
dari [Qais] dari [Abu 
Mas'ud] ia berkata, 
"Seorang laki-laki 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku 
berlambat-lambat 
menghadiri shalat subuh 
karena si Fulan panjang 
dalam bacaannya," Abu 
Mas'ud berkata, "Aku 
tidak pernah melihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi nasihat dengan 
kemarahan sebagaimana 
hari itu, beliau bersabda: 
"Wahai manusia 
sekalian, sesungguhnya 
di antara kalian ada 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




orang-orang yang 
menjadikan manusia 
lari! Siapa saja dari 
kalian shalat bersama 
orang banyak hendaklah 
memperingan shalatnya, 
sebab di antara mereka 
ada orang lemah, orang 
tua dan orang yang 
mempunyai keperluan. " 

975 

^ ^ .1^) 

L>^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] dan [Humaid 
bin Mas'adah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 

Zaid] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Shuhaib] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memperingan shalat 
meskipun sempurna. " 

i^jc. ‘ ^ (jj llL^I 

<)Iil (J_^J lillLa jjj 

976 

ui^i ^ 

LW 

(_g^l (jj iUtJi 

c-l uiir'l 0^11^ AjI^j^L 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] ia berkata, 
"Mu'adz bin Jabal Al 
Anshari melaksanakan 
shalat isya bersama 
sahabatnya, ia 
memanjangkan shalat 
hingga ada seorang laki- 
laki dari kami keluar dan 
shalat sendirian. Mu'adz 
diberi kabar tentang laki- 
laki itu hingga dia 
berkata, "Ia orang 

Ua 

4 jl Ait iUJi 

(3^.^ (34-^^ ^ 

3^ .'^ Jdll Jdll 

3^ iULo 4 J 3^ ^ 
jf ^JjI ^il*Jj < 3 c. ^1 

lil iUt^ u liua (jj^ 
l^l^jJaj ^jjiAu^lj I 33 II ^lilU 

13 3^13 ^1 

(J, 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 










IbnuMajah 1-1000 




munafik. " Ketika 
ucapan Mu'adz itu 
sampai kepada laki-laki 
tersebut, ia pun 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
mengabarkan apa yang 
diucapkan oleh Mu'adz. 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Wahai 

Mu'adz, apakah engkau 
akan menciptakan 
fitnah! Jika engkau 
shalat bersama manusia 
maka bacalah: WASY 
SYAMSIWA 
DLUHAHA, 
SABBIHISMA 
RABBIKAL A'LA dan 
WAL LAILIIDZA 
YAGHSYA. Bacalah 
BISMIRABBIKA. " 

977 

Ujik jji 

^ a ^jc. tjjl 

^ Si 0^ (3^1 

Jiill ^ 

^ jLb^ (iJll 

^1 u (jl^jSJ ^_)-aUll 

^lulj 

U J Jll l^Uall ^'J^\ 

J ^Lojc. 

"'J* 

^uii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ulayyah] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Sa'id bin Abu 

Hind] dari [Mutharrif 
bin Abdullah bin Asy 
Syakhkhir] berkata; aku 
mendengar [Utsman bin 
Abu Al Ash] berkata, 
"Ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutusku ke Tha'if, 
terakhir kali yang behau 
katakan kepadaku 
adalah: "Wahai Utsman, 
ringankanlah shalatmu. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 




ukurlah manusia dengan 
orang yang paling lemah 
dari mereka. Sebab di 
antara mereka ada orang 
tua, anak kecil, orang 
sakit, musafir dan orang 
yang punya keperluan. " 

978 

lijik lijik tjj 

0^^ (jj Uj.1 ^ 

l-iiLmII ^ A)* >» 
u 3^] (jj jlijc. 

iill <_si-a ciJ (J (iJla 

c—l.x^ CIiaaI i j) ^i\t 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Ali] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [ 8501 'bah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Murrah] 
dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] berkata, 
[Utsman bin Abu Al 
'Ash] menceritakan 
bahwa terakhir yang 
dikatakan oleh 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kepadaku adalah: "Jika 
engkau mengimami 
suatu kaum, maka 
ringankanlah. " 

979 

^ 'I i^ic. jjj jj.^ u!i.ik 

JjkLi lljlk . 4 ^ lljlk 

lillLo (jj (jj^l (jc. 0jlja (jt 

AJc. iill ‘'ill J (Jlllli 

6 jtlall (_ji (J^jV (_jjl 

lPJj 

ajI^ ^ic-l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




bersabda: "Ketika shalat 
aku ingin 

memanj angkannya, 
namun aku mendengar 
tangisan anak kecil 
hingga aku 

mempercepatnya, sebab 
aku tahu kegundahan 
hati sang ibu karena 
tangisan ba 5 dnya. " 

980 

^ Jj* A y Ujik 

A ^ ^ 

^ jill ^ .ikkio ^jC. 

CJ' ‘ lW 

^ i^^jjchc. qc. 

*^AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

ollJl ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ismail bin 
Abu karimah Al 

Harrani] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Salamah] dari 
[Muhammad bin 
Abdullah bin 'Ulatsah] 
dari [Hisyam bin 

Hassan] dari [Al Hasan] 
dari [Utsman bin Abui 
'Ash] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku 
mendengar tangisan 
bayi, maka akupun 
mempercepat shalat. " 

981 

clW 

'liC' ^ ^ 

t> L)j 

^ ^1 ^ jc Jj^ 

«dii (3 j^j (Jiiili ajjI (jc ojIS 
^jsV^ j_jjJ jiiluj 4.i «dll 
(JjJai ^ji .iJji lliJ o!iLLall 
jj^U 5.1£j ^JojjiU 

4jii ^_5lc. (3^^ ij^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
['Abdurrahman bin 
Ibrahim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Abdul 
Wahid] dan [Biysr bin 
Bakr] dari [Al Auza'i] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Abdullah 
bin Abu Qatadah] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh aku 
dalam keadaan shalat 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 




dan aku ingin 
memanjangkan shalatku, 
namun aku mendengar 
suara tangisan bayi 
hingga aku 

memperingan shalatku 
khawatir memperberat 
hati sang ibu. " 

982 

(jj i> ^0 

*^ ‘ AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

kjiUJi us 

c c Uli (JU J 

(JU A^^Jall 

iA lljjlLaJI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Al Musayyab bin Rafi'] 
dari [Tamim bin 
Tharafah] dari [Jabir bin 
Samurah As Suwa'i] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak maukah kalian 
membuat barisan shalat 
sebagaimana barisannya 
para malaikat di hadapan 
Rabbnya?" Jabir berkata, 
"Kami bertanya, 
"Bagaimana para 
malaikat membuat 
barisan di hadapan 
Rabbnya?" beliau 
menjawab: "Mereka 
menyempurnakan 
barisan pertama dan 
rapat dalam barisannya. 

983 

UjJ^ j ^ AjaJi Jl^ ^ 

Ujia. (^c (jj 

y. AjLi Ujik Vll jit (jj 

(Jllltl lillLo jjj ^jjiji jjc. 

^lliij 'Ulc. iill ^U.-i <)ill (Jjjjij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Syu'bah]. (dalam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali] dari [Bapakku] dan 
[Bisyr bin Umar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Luruskanlah 
barisan kalian, sebab 
lurusnya barisan 
termasuk kesempurnaan 
shalat. " 

984 

ijjSk (jj A Uiilk 

A )9 > n Ui^ L>^ 

jill 

4 jW 

j! lJ^ 

lijU ci^-j Jll 

AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

jl ^a£ajq>^ ^ILjj 

tl)^ iii 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [ 8 imak bin 
Harb] Bahwasanya ia 
mendengar [An Nu'man 
bin Basyir] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
meluruskan barisan 
seakan beliau 
menjadikannya seperti 
tombak atau anak panah. 

" An Nu'man berkata, 
" 8 uatu ketika beliau 
melihat dada seorang 
laki-laki menonjol ke 
depan, maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
Luruskanlah barisan 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kalian, atau Allah akan 
menceraikan antara 
wajah kalian! " 

985 

pu^iA ^^ (jAirJojujj 

0 

jill 

lui (JMJ lljjiLaJI 

4j iiil <kkj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ayyasy] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 

Urwah] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
dan para malaikat-Nya 
bershalawat bagi orang- 
orang yang 
menyambung barisan 
shalat, maka barangsiapa 
menutup celah dalam 
barisan tersebut Allah 
akan mengangkat 
derajatnya. " 

986 

(jj Jji liiSa. 

^UiA Ijlil (JjjIa ^jj -iJ jj 

J:i?^ 

jILL (jt (jj ,'l«^ a jt 

(^ of4jf-1> jj 

jlll ‘'ill j 

^IjUj Ij^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Hisyam Ad 
DastuwaT] dari [Yahya 
bin Abu Katsir] dari 
[Muhammad bin 

Ibrahim] dari [Khalid 
bin Ma'dan] dari [Irbadl 
bin Sariyah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memintakan ampun bagi 
orang-orang yang ada di 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




barisan pertama tiga kali 
dan barisan kedua satu 
kali. " 

987 

(JI 2 ^ ^ 

^ Jll AjijJ Ujlk 

.oui l 1 

' L)^ 

CLii-alJj^ L>^ 

^aijjjp iill iiill 

^jKVtj jiiil ^1 

(JjVI llaLaJI ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dan [Muhammad bin 
Ja'far] berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] berkata; 
aku mendengar [Thalhah 
bin Musharrifj berkata; 
aku mendengar 
['Abdurrahman bin 
Aujasah] berkata; aku 
mendengar [Al Bara' bin 
Azib] berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Allah dan para 
malaikat-Nya 
memintakan ampun bagi 
orang-orang yang ada di 
barisan pertama. " 

988 

.iILL jjj ^.^ 1^1 jjj jji liiiik 
(jC. A'\it .ti lljlk (jia 2 jjI IJjlk 

^0 (> 

<)Ill (J_jjaiJ (JlMlj jjc. 

^ ^Ljjj -iiil ^U«n 

4x.^ (JjVI ‘^-fll-all l-o 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Tsaur 
Ibrahim bin Khalid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Qathan] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Qatadah] dari [Khilas] 
dari [Abu Rafi'] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
" 8 ekiranya orang-orang 
tahu apa yang ada dalam 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




barisan pertama sungguh 
mereka akan berundi. " 

989 

^ a 1 uW 

(3J 

t_aLall jjlLaJ 

Sji\ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa Al Himshi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Anas bin ’lyadl] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Amru bin Alqamah] dari 
[Ibrahim bin 
'Abdurrahman bin'Auf] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Allah dan para 
Malaikat-Nya 
mengucapkan shalawat 
kepada orang-orang 
yang berada dalam shaf 
awal. " 

990 

.iic. liiiSk oAic. .i&Li liiilk 
tiUJI (jc. jlki (jj jjjiJI 

(Jj^ jc. J 6 jjjA <_5 j5 

Jliila 0jj jA L)t jc 

X\^ j\r-. jJll ^ i Jdll 

i_ajL.^ Ia^jjjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 

Aziz bin Muhammad] 
dari [Al 'Ala] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] dan (menurut 
jalur yang lain) dari 
[Suhail] dari [Bapaknya] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik shaf wanita 
adalah yang paling akhir 
dan yang paling buruk 
adalah yang paling 
depan. Dan sebaik-baik 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




shaf laki-laki adalah 
yang paling depan dan 
yang paling buruk 
adalah yang paling 
belakang. " 

991 

A Ijjlk 

^ ^ jUiui ^ 

^ <1^ 

4j1c- Jdll Jdll 

Ia^^j 1 £ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan] dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin Aqil] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik shaf laki- 
laki adalah yang paling 
depan dan yang paling 
buruk adalah yang 
paling belakang. Dan 
sebaik-baik shaf wanita 
adalah yang paling akhir 
dan yang paling buruk 
adalah yang paling 
depan. " 

992 

( _ 'H li _jji Cii j lijia. 

Jjij JjIj jjI Ujlk 
ojli ^jc. ^iUn« (jj 1 'hW 

(jc ojS (jj ^jUii (jt 

3^ iliLsij (jl uilU 

^1 (Jjjjj (_5ic. Ij jijllll 

3: ^ jit-- Jdll ^ i ' ^ 

ij^L 

Telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Akhzam Abu Thalib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud] dan 
[Abu Qutaibah] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Harun bin 

Muslim] dari [Qatadah] 
dari [Mu'awiyah bin 
Qurrah] dari [Bapaknya] 
ia berkata, "Pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kami 
dilarang membuat shaf 
antara tiang-tiang, maka 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 




kamipun 

meninggalkannya. " 

993 

ijjik jji lijik 

^1 ^ ^ f 

L)j 

lP lW 

UL jIJU ^311 ^ ij\£j 

AjIc. C5^ lla.^ 

oiLLa oiijj 1 'nU<-i 

liji LS^'^ D^iLLall 

CjijS Jll (liLaJI <■ 'ai-^ 

4.^ ^1 ^_5ii-a 4ll 4jlc. 

(Jj£jail (Jla 3:1^ 

‘ '°'-^ s!^LLa V i^!)LLa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mulazim bin 

Amru] dari [Abdullah 
bin Badr] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
['Abdurrahman bin Ali 
bin Syaiban] dari 
bapaknya [Ali bin 
Syaiban] -ia adalah 
seorang utusan- ia 
berkata, "Kami 
berangkat hingga 
akhirnya sampai di 
hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
kami membai'at dan 
shalat di belakangnya. 
Setelah itu kami 
mengerjakan shalat yang 
lain di belakang beliau, 
dan selesai shalat beliau 
melihat seorang laki-laki 
shalat sendirian di 
belakang shaf. " Ali bin 
Syaibah berkata, "Ketika 
berlalu pergi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berhenti di sisi 
orang itu, beliau 
bersabda: "Ulangilah 
shalatmu, sebab tidak 
ada shalat bagi orang 
yang shalat sendirian di 
belakang shaf. " 

994 

Ujii 4j^ ^_5ji (jJ _jji uiiia. 

(jj‘<-»'^ il)t 6^J^l Ljj -4^ 
iLVll 1 . afuij jjj Ji^A 

4^' L« j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



'S'}* A 

menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Idris] dari [Hushain] dari 
[Hilal bin Yasafj 
berkata; Ziyad bin Abu 

Al Ja'd memegang 
tanganku dan 
menempatkan aku di sisi 
seorang syaikh di 

Riqqah yang biasa 
disebut dengan nama 
[Wabishah bin Ma'bad]. 
Ia kemudian berkata, 
"Ada seorang laki-laki 
shalat sendirian di 
belakang shaf, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
memerintahkan 
kepadanya untuk 
mengulangi shalat. " 

995 

Ujik lW 

^jc- 1 UW ^liA ^ <jjljtjl 

(jbut (jc i j 

A2Ac.jjc.yjjc. jc. ojjc. 

iill iiiil Jlkill^ 

L QjQ.^\l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Usamah bin Zaid] dari 
[Utsman bin Urwah] dari 
[Urwah] dari [’Aisyah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
dan para Malaikat-Nya 
mengucapkan shalawat 
kepada orang-orang 
yang berada dalam shaf 
bagian kanan. " 

996 

UjI^ ^ ji ^ 

^jc- . ^Vl^ j^ dijlj ^jc- ^jc. 

^jc. (jJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 









IbnuMajah 1-1000 



t a'-s 1 1 jl u jlc ^ 

X \ ajIc- jdil ^i 

LLo ji u-iaj LLo jt ..1« Jll 

J 

telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Mis'ar] dari [Tsabit 
bin Ubaid] dari [Ibnul 
Bara' bin Azib] dari [Al 
Bara' bin Azib] ia 
berkata, "Jika kami 
shalat di belakang 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, Mis'ar 
berkata, "Kami suka, 
atau ia menyebutkan, 

"aku suka berdiri di 
sebelah kanannya. " 

997 

_jji jjjliiaJI jjj liiiik 

fj\ «V- ^ 

^jj «dll lijia. 

^piC. ^ 

^ jjjI 

(JUs 

^ynC’ 'liliij iiil 

tj-o ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abui 
Husain Abu Ja'far] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Utsman 
Al Kilabi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Amru Ar Raqqi] dari 
[Laits bin Abu S alim] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata; 
dikatakan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam; 

"Sesungguhnya bagian 
kiri masjid menjadi 
kosong". Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
memakmurkan bagian 
kiri masjid maka akan 
ditulis baginya dua 
pahala. " 

998 

‘-jjUl-jO f 

jc jj ja»:?. jc (Jjijl jj 

LHHI jjLi (jc 4.^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Utsman Ad 

Dimasyqi] berkata, telah 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 



iiil M 

<jiil Jjlij U jic. (Jlia ^Ijj) 

iill 

lillLal tliiaa jJjil (iJll 

menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Ja'far bin 
Muhammad] dari 
[Bapaknya] dari [Jabir] 
Bahwasanya ia berkata, 
"Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selesai thawaf 
di Ka'bah, beliau 
mendatangi Maqam 
Ibrahim. Umar berkata, 
"Wahai Rasulullah, ini 
adalah Maqam bapak 
kita Ibrahim yang Allah 
telah berfirman: " (Dan 
jadikanlah sebahagian 
maqam Ibrahim tempat 
shalat). " Al Walid 
berkata, "Aku berkata 
kepada Malik, '"dan 
jadikanlah' apakah 
demikian ia membaca?" 
ia menjawab, "Ya. " 

999 

b clJajic JU Jb bliu (jj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Humaid Ath Thawil] 
dari [Anas bin Malik] ia 
berkata, " [Umar] 
berkata, "Aku berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
sekiranya engkau 
jadikan maqam Ibrahim 
sebagai tempat shalat," 
lalu turunlah ayat; " 

(Dan jadikanlah 
sebahagian maqam 
Ibrahim tempat shalat). " 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 







IbnuMajah 1-1000 


1000 


1'u'\^ 

^ 0^ ^ jj' 

^ \ n\ T^Ua ^jC- 

^aiulj iiill 

ajx£1i 4i!^i 

t ^1 .1 xJ 

4_^ iiil ^u.n i)iii u^j 
‘- iiu Ijj *^‘ 

J ^LoLJI 

AjIc. iiil ^_5ij-a (._lla ^ ^1 

."^ir y^'^ Aji£ll Aii ^aiuij 

jill J^j tj*-^ lJj 
e^)x^J ^ * "J 4 j1c. jdll 

fLoliill 0^ .^41 
ja iill (IJ jjU 4j 4 jjIj Lo jiajj 

g.1 «iii'l ^ ujlki (_S^ 

ja 3J^I ^jj (Jlia tlil liliU 4 jVI 
1 nU^ jSj A'l»’s'I ^1 CAjLa 
(jljj pjjaiili ^1 (jjiiSj 

li ^_jic Ijji^ ^ jS J 

UJ^ll^ jj-0 ^^^jJaJa 
Jj^>^ 1 j ^ijjjj <yc. iiil 

^ ^1 ^ liJU Cj^ 

Loj lJ^j ^_^.iL<ill 

'l' <1 j ^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Alqamah 
bin Amru Ad Daiimi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin 
Ayyasy] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Bara'] 
berkata, "Kami shalat 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menghadap 
Baitul Maqdis selama 
delapan belas bulan, 
kemudian kiblat 
dialihkan ke Ka'bah kira- 
kira dua bulan setelah 
beliau di Madinah. 
Ketika shalat, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sering 
menghadapkan 
wajahnya ke langit, dan 
Allah tahu bahwa hati 
Nabi-Nya shallallahu 
'alaihi wasallam 
cenderung ke Ka'bah. 
Lalu Jibril naik ke langit 
dan beliau terus 
memandanginya dengan 
matanya, beliau 
menunggu apa yang 
akan Allah perintahkan 
kepada Jibril. Maka 
Allah menurunkan ayat: 

" (Sungguh Kami 
(sering) melihat 
mukamu menengadah ke 
langit). " Lalu datanglah 
seorang pembawa berita 
kepada kami, ia 
mengatakan, "Kiblat 
telah dialihkan ke 
Ka'bah, waktu itu kami 
telah shalat dua raka'at 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 








IbnuMajah 1-1000 


menghadap Baitul 
Maqdis, maka kami pun 
mengalihkan kiblat kami 
dan tetap 

menyempurnakan shalat 
(tidak membatalkan). " 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bertanya kepada 
Malaikat Jibril: "Wahai 
Jibril, bagaimana dengan 
shalat kami ketika masih 
menghadap Baitul 
Maqdis?'' Maka Allah 
Azza wa Jala 
menurunkan ayat: " (dan 
Allah tidak akan 
menyia-nyiakan 
imanmu. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang 
kepada manusia). " _ 


Kekeliruan dalam memahami 'Sanad' (1/2) 


Terkadang ketika kita menjelaskan sebuah kebenaran (yang berdasarkan HUJJAH yang terang 
dan jelas, yang bersumber dari kitabullah, sunnah Rasulullah dan perkataan 'ulama yang 
memahami keduanya) kepada seseorang, namun terkadang kita mendapati ia BERKILAH untuk 
mengikuti kebenaran tersebut bahkan melecehkan penyampai kebenaran tersebut dengan 
berkata: 


"Ah, kamu itu ilmunya juga dapat dari guru yang tidak jelas 'sanad'-nya, lihatlah guru kami, 
'sanad'nya sampai ke Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam" 


Bahkan kita mendapati mereka berdalil dengan perkataan para ulama ahlus-sunnah: 


dari Ibnu Siiriin, ia berkata : 
Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 


J jS jIj j jj JL J jU ^ Vl U i Ci* ij ^ J i lllj 1 i u J ^ JUj jki J i ^ 11 Jki ^ ^ 11 
'■iLjj i ^ jAa. jlaj Jj 11 Jkl II !5l i iikj j 


"Dulu mereka (para ulama) tidak pernah bertanya tentang sanad. Namun ketika terjadi fitnah, 
mereka pun berkata : 'Sebutkan pada kami rijaal kalian'. Apabila ia melihat rijaal tersebut dari 
kalangan Ahlus-Sunnah, maka diterima haditsnya, dan jika dari kalangan ahli-bid'ah, maka tidak 
diterima". 


Telah berkata 'Abdush-Shamad bin Hassaan : 


tla-aoj tjlj i jji iSjj^ II (JjS J ; jU jjj yi ^j«j.ollljl i ^ 1 jjS J ^ (J jta j. 


"Aku mendengar Sufyaan Ats-Tsauri berkata : 'Isnad itu seperti senjata bagi seorang mukmin. 
Jika ia tidak mempunyai senjata, dengan apa ia bisa berperang ?" 


[dalil-dalil diatas dinukil darisinij 


Meluruskan pemahaman tentang sanad 


Berdasarkan 'dalil-dalil' yang mereka bawakan ini, menjadikan mereka pun menolak kebenaran 
dengan berhujjahkan 'sanad' ini. namun, apakah benar pemahaman mereka tentang "sanad" 
ini? Marilah kita simak penjelasan berikut... 


Berkata 'Ali bin Abi Thalib: 


Kalimatul Haq Uriida biha baathil 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


(Kalimat yang haq, namun yang dimaksudkan/diinginkan darinya kebatilan) 


Sesungguhnya pemahaman mereka mengenai "sanad" telah sangat jauh dari pemahaman yang 
benar. Sanad, menurut bahasa, berarti al-mu'tamad (tempat bersandar). Disebut seperti itu 
karena hadits disandarkan atau menyandarkan kepadanya. Sedangkan Menurut istilah, urutan 
para perawi hadits yang kemudian sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam. 
Sanad adalah istilah yang sering digunakan oleh Ahli Hadits, yang dengannya mereka dapat 
membedakan mana hadits yang dhaif mana hadits yang shahiih. 


Contoh: 


Al-Bukhari meriwayatkan hadis berikut, di dalam kitabnya yang ber-nama 
ash-Shahih, Bab Kayfa kana bad' al-wahyi ila Rasulillah shallallahu 'alayhi wa sallam (1/5): 


Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi, Abdullah bin az-Zubair, ia berkata; Telah 
menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id 
al-Anshari, ia berkata; Telah memberitahukan kepadaku Muhammad bin Ibrahim at-Taimi 
bahwasannya ia mendengar 'Alqamah bin Waqqash al-Laitsi berkata; Aku mendengar Umar bin 
Khaththab radhiyallahu 'anhu berkata di atas mimbar; Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam 
bersabda; 


Sesungguhnya semua perbuatan itu disertai dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan 
dibalas sesuai dengan niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya (diniatkan) kepada dunia yang akan 
diperolehnya, atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya (dibalas) kepada apa yang 
ia niatkan 


Dalam contoh diatas, yang dimaksud dengan sanad adalah: 


"Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi... teruus sampai ke Rasulullah shallallahu 'alayhi 
wa sallam" 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


dan yang dimaksud dengan matan adalah redaksi haditsnya: 


"...Sesungguhnya semua perbuatan itu disertai dengan niat... dst" 


untuk lebih mengenal ilmu hadits, silahkan rujuk disini. 


Mereka berpendapat, yang dimaksud dengan "sanad" adalah "manqul musnad muttashil 
(MMM, atau 3M)", pemahaman mereka seperti ini, adalah seperti yang dipahami LDII dan yang 
sepemahaman dengannnya. Sehingga dengan 3M ini, biasa mereka talbis dengan "sanad". 


Berikut artikel ilmiyyah yang sangat menarik yang membantah habis rusaknya pemahaman 
"manqul mustak muttashil" tersebut. 


Bantahan terhadap ilmu 'manqul' (yang ditalbiskan dengan 'sanad') 


Pengertian Manqul dalam Ajaran LDII 


Manqul, menurut H Nur Hasan Ubaidah, adalah proses pemindahan ilmu dari guru ke murid. 

Ilmu itu harus musnad (mempunyai sandaran) yang disebut sanad, dan sanad itu harus mutashil 
(bersambung) sampai ke Rasulullah sehingga manqul musnad muttashil (disingkat M.M.M.) 
diartikan belajar atau mengaji Al Quran dan hadits dari Guru dan gurunya bersambung terus 
sampai ke Rasulullah. Atau mempunyai urutan guru yang sambung bersambung dari awal hingga 
akhir 


(demikian menurut kyai haji Kastaman, kiyai LDII dinukil dari bahaya LDII hal.253) 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Yakni: Waktu belajar harus tahu gerak lisan/badan guru, telinga langsung mendengar, dapat 
menirukan amalannya dengan tepat, terhalang dinding 1 atau lewat buku tidak sah sedang 
murid tidak dibenarkan mengajarkan apa saja yang tidak manqul sekalipun ia menguasai ilmu 
tersebut, kecuali murid tersebut telah mendapatkan ijazah (ijin untuk mengajarkan-red) 2 dari 
guru, maka ia boleh mengajarkan seluruh isi buku yang telah diijazahkan kepadanya itu" 3 


Keyakinan LDII tentang Manqul 


1. Mereka meyakini dalam mempelajari ajaran agama harus manqul musnad dan muttashil, bila 
tidak maka tidak sah ilmunya, ibadahnya ditolak dan masuk neraka. 


2. Nur Hasan mengaku bahwa dirinyalah satu-satunya jalur untuk menimba ilmu secara musnad 
muttashil di Indonesia bahkan di dunia., atas dasar itu ia mengharamkan untuk menimba ilmu 
dari jalur lain. 


3. la mendasari kayakinannnya itu dengan dalil-dalil, -yang sesungguhnya tidak tepat sebagai 
dalil-. 


Kajian atas Keyakinan dan Dalil-Dalil mereka 


Kajian atas point pertama: 


1. Keyakinannya bahwa ilmu tidak sah kecuali bila diperoleh dengan musnad mutashil dan 
manqul, adalah keyakinan yang tidak berdasarkan dalil, adapun dalil-dalil yang dia pakai berkisar 
antara lemah dan tidak tepat sebagai dalil. Seperti yang akan anda lihat nanti Insya Allah. 


2. Bahwa ini bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang menunjukan bahwa sampainya ilmu 
tidak mesti dengan manqul, bahkan kapan ilmu itu sampai kepadanya dan ilmu itu benar, maka 
ilmu itu adalah sah dan harus ia amalkan 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Seperti firman Allah: 


u'j^ ■! <>J i-i ■! 


"Dan diwahyukan kepadaku Al Quran ini untuk aku peringatkan kalian dengannya dan siapa saja 
yang Al Quran sampai padanya" 


[Al An'am:19] 


Mujahid mengatakan: 


"dimanapun Al Quran datang maka ia sebagai penyeru dan pemberi peringatan." 


Kata (t >J i'! ■;) Ibnu Abbas menafsirkannya: 


"Dan siapa saja yang Al Quran sampai kepadanya, maka Al Quran sebagai pemberi peringatan 
baginya." 


Demikian pula ditafsirkan oleh Muhammad bin Ka'b, As Suddy 4, Muqatil 5, juga kata Ibnu Katsir 
6 . 


Sebagian mengatakan : 


"Berarti bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai pemberi peringatan bagi orang yang 
sampai kepadanya Al Quran." 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Asy Syinqithi mengatakan: 


"Ayat mulia ini menegaskan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam pemberi peringatan bagi 
setiap orang yang Al Quran sampai kepadanya, siapapun dia. Dan dipahami dari ayat ini bahwa 
peringatan ini bersifat umum bagi semua yang sampai kepadanya Al Quran, juga bahwa setiap 
yang sampai padanya Al Quran dan tidak beriman dengannya maka ia di Neraka". 7 8 


Maka dari tafsir-tafsir para ulama di atas - jelas bahwa tidak seorangpun dari mereka 
mengatakan bahwa sampainya ilmu harus dengan musnad muttashil atau bahkan manqul ala 
LDII. 


Bahkan siapa saja yang sampai padanya Al Quran dengan riwayat atau tidak, selama itu memang 
ayat Al Quran, maka ia harus beriman dengannya apabila tidak maka nerakalah tempatnya. 


Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: 


I>1 


"Sampaikan dariku walaupun satu kalimat" 


[Shahih, HR Ahmad Bukhari dan Tirmidzij. 


Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengharuskan cara manqul ala LDII dalam penyampaian 
ajarannya. 


3. Keyakinan mereka bertentangan dengan perbuatan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Dimana beliau menyampaikan ilmu dengan surat kepada para raja. Seperti yang dikisahkan 
sahabat Anas bin Malik: 


a} 4^^ cs^! ls ls^! j J cs^! J Jjj j'-54 f* jc i (^j M iy^j 

(_5^l (jil-a 


"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra, Qaishar, Najasyi dan kepada 
selurus penguasa, mengajak mereka kepada Allah, bukan an Najasyi yang Nabi menshalatinya" 


[Shahih, HR Muslim, Kitabul Jihad....no:4585 cet DaruI Ma'rifahj 


(Demikian pula halnya dengan Surat Nabi kepada Heraqlius) 


[Shahih, HR Bukhari no:7 dan Muslim: 4583]. 


An Nawawi mengatakan ketika mensyarah hadits ini: 


"Hadits ini (menunjukkan) bolehnya beramal dengan (isi) surat." 


[Syarh Muslim:12/330] 


Surat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam kepada raja Bahrain, lalu kepada Kisra [Shahih, HR al 
Bukhari, Fathul Bari:l/154] dan banyak lagi surat beliau kepada raja atau tokoh-tokoh 
masyarakat, bisa anda lihat perinciannya dalam kitab Zadul Ma'ad:l/116120 karya Ibnul Qoyyim 
9 


Surat-menyurat Nabi ini tentu tidak sah menurut kaidah manqulnya Nur Hasan Ubaidah. Adapun 
Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menganggap itu sah, sehingga Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam 
Blogroll: http://www.salafy.or.id/ March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


menerima Islam - mereka yang masuk Islam - karena surat itu tidak menganggap mereka kafir 
karena tidak manqul. Dan Nabi menganggap surat itu sebagai hujjah atas mereka yang tidak 
masuk Islam setelah datangnya surat itu, sehingga tiada alasan lagi jika tetap kafir, seandainya 
sistem surat-menyurat itu tidak sah, mengapa Nabi menganggapnya sebagai hujjah atas 
mereka?! 


Kemudian setelah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, cara inipun dipakai oleh para sahabatnya 
seperti surat Umar kepada Abu Musa al 'Asy 'ari yang terdapat didalamnya hukum-hukum yang 
berkaitan dengan Qadha' 10, Aisyah menulis surat kepada Hisyam bin Urwah berisi tentang 
shalat 11, 


Mu'awiyahpun menulis kepada al Mughirah bin Syu'bah tentang dzikir setelah shalat 12, 
Utsman bin Affan mengirim mushaf ke pelosok-pelosok 13, belum lagi para ulama setelah 
mereka. Namun semuanya ini dalam konsep manqulnya Nur Hasan Ubaidah tidak sah, berarti 
teori 'manqul anda' justru tidak manqul dari mereka, sebab ternyata menurut mereka semua 
sah. Dan pembaca akan lihat nanti - Insya Allah - komentar para ulama tentang ini. 


Surat-menyurat ini lalu diistilahkan dengan mukatabah, dan para ulama ahlul hadits 
menjadikannya sebagai salah satu tata cara tahammul wal ada' (mengambil dan menyampaikan 
hadits), bahkan mereka menganggap ini adalah cara yang musnad dan muttashil, walaupun 
tidak diiringi dengan ijazah. 


Ibnus Sholah mengatakan: 


"Itulah pendapat yang benar dan masyhur diatara ahlul hadits...dan itu diamalkan oleh mereka 
serta dianggap sebagai musnad dan maushul (bersambung) 


[Ulumul Hadits:84]. 


As Sakhowi juga mengatakan: 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


"Cara itu benar menurut pendapat yang shahih dan masyhur menurut ahlul hadits .... dan 
mereka berijma' (sepakat) untuk mengamalkan kandungan haditsnya serta mereka 
menganggapnya musnad tanpa ada khilaf (perselisihan) yang diketahui." 


[Fathul Mughits:3/5] 


Al Khatib al Baghdadi menyebutkan: 


"Dan sungguh surat-surat Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menjadi agama yang harus dianut 
dan mengamalkan isinya wajib bagi umat manusia ini, demikian pula surat-surat Abu Bakar, 
Umar dan selain keduanya dari para Khulafar ar Rasyidin maka itu harus diamalkan isinya. Juga 
surat seorang hakim kepada hakim yang lainnya dijadikan sebagai dasar hukum dan diamalkan.' 
14. 


Jadi, ini adalah cara yang benar dan harus diamalkan, selama kita tahu kebenaran tulisan 
tersebut maka sudah cukup. 15 


Imam al Bukhari pun mensahkan cara ini, dimana beliau membuat sebuah bab dalam kitab 
Shahihnya berjudul : 


"Bab (riwayat-riwayat) yang tersebut dalam hal munawalah dan surat/tulisan ulama yang berisi 
ilmu ke berbagai negeri." 


[Fathul Bari:l/153] 


Kalaulah 'manqul kalian' dimanqul dari para ulama penulis Kutubus Sittah, mengapa Imam 
Bukhari menyelisihi kalian?? 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Apa kalian cukupkan dengan kitab-kitab 'himpunan', sehingga tidak membaca Shahih Bukhari 
walaupun ada di bab-bab awal, sehingga hal ini terlewatkan oleh kalian?? 


Demikian pula Imam Nasa'i menyelisihi kalian, karena beliau ketika meriwayatkan dari gurunya 
yang bernama Al Harits Ibnu Miskin beliau hanya duduk di balik pintu, karena tidak boleh 
mengikuti kajian haditsnya Sebabnya, karena waktu itu imam Nasa'i pakai pakaian yang 
membuat curiga al Harits ibnu Miskin dan ketika itu al Harits takut pada urusan-urusan yang 
berkaitan dengan penguasa sehingga beliau khawatir imam Nasa'i sebagai mata-mata maka 
beliau melarangnya 16, sehingga hanya mendengar di luar majlis. 


Oleh karenanya ketika beliau meriwayatkan dari guru tersebut beliau katakan: 


U jAa. ilijla. 11 jj ji J J-401 i 


"Al Harits Ibnu Miskin memberitakan kepada kami, dengan cara dibacakan kepada beliau dan 
saya mendengarnya" dan anehnya riwayat semacam ini ada pada kitab himpunan kalian 
Kitabush Sholah hal. 4, "Apa kalian tidak menyadari apa maksudnya??" 


4. Istilah 'manqul' sebagai salah satu bidang ilmu ini adalah istilah yang benar-benar baru 
[MUHDATS alias BID'AH -abuzuhriy-] dan adanya di Indonesia pada Jama'ah LDII. 


Ini menunjukan bahwa ini bukan berasal dari para ulama. Adapun manqul sendiri adalah bahasa 
Arab yang berarti dinukil atau dipindah, dan ini sebagaimana bahasa Arab yang lain dipakai 
dalam pembicaraan. Namun hal itu hanya sebatas pada ungkapan bahasa -bukan sebagai istilah 
atau ilmu tersendiri yang memiliki pengertian khusus - apalagi konsekwensi khusus dan amat 
berbahaya. 


5. Adapun musnad dan mutashil, memang ada dalam ilmu Musthalah dan masing masing punya 
definisi tersendiri. 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Musnad salah satu artinya dalam ilmu mushtolahul hadits adalah 'Setiap hadits yang sampai 
kepada Nabi dan sanadnya bersambung/mutashil' 17. Akan tetapi perlu diketahui bahwa 
persyaratan musnad ini adalah persyaratan dalam periwayatan hadits dari Nabi, bukan 
persyaratan mengamalkan ilmu. Harus dibedakan antara keduanya, tidak bisa disamakan antara 
riwayat dan pengamalan. 


Sebagaimana akan anda lihat nanti - Insya Allah - dalam pembahasan al wijadah, bahwa al 
wijadah itu secara riwayat terputus Namun secara amalan harus diamalkan. Orang yang tidak 
membedakan antara keduanya dan mewajibkan musnad mutashil dalam mengamalkan ilmu 
maka telah menyelisihi ulama ahlul hadits. 


6. Musnad muttashilpun bukan satu-satunya syarat dalam riwayat hadits. 


Karena hadits yang shahih itu harus terpenuhi padanya 5 syarat yakni 


Pertama, Diriwayatkan oleh seorang yang adil. Adil dalam pengertian ilmu mushtalah adalah 
seorang muslim, baligh, berakal selamat dari kefasikan dan hal-hal yang mencacat 
kehormatannya (muru'ah)18. 


Kedua, Sempurna hafalannya atau penjagaannya terhadap haditsnya. 


Ketiga, Sanadnya bersambung. 


Keempat, Tidak syadz [Syadz artinya, seorang rawi yang bisa diterima menyelisi yang lebih 
utama dari dirinya] 19, yakni dalam meriwayatkan hadits bertentangan dengan rawi yang lebih 
kuat darinya atau lebih banyak jumlahnya 


Kelima, Tidak mu'allal. Mu'allal, artinya memiliki cacat atau penyakit yang tersembunyi sehingga 
tampaknya tidak berpenyakit padahal penyakitnya itu membuat hadits itu lemah, -pen 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Kalaupun benar-padahal salah- apa yang dikatakan oleh Nurhasan bahwa ilmu harus musnad 
muttashil, mana syarat-syarat yang lain ? Kenapa hanya satu yang diambil?! Jangan-jangan dia 
sengaja disembunyikan karena memang tidak terpenuhi padanya ! Atau kalau kita 
berhusnudhon, ya mungkin tidak tahu syarat-syarat itu, atau lupa, apa ada kemungkinan lainnya 
lagi??! Dan semua kemungkinan itu pahit. 


Jadi tidak cukup sekedar musnad muttashil bahkan semua syaratnya harus terpenuhi dan 
tampaknya keempat syarat yang lain memang tidak terpenuhi sama sekali. Hal itu bisa 
dibuktikan apabila kita melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada pada ajaran LDII, misalnya 
dalam hal imamah, bai'at, makmum sholat, zakat, dan lain-lain. Ini kalau kita anggap syarat 
Musnad Muttashil terpenuhi pada mereka, sebenarnya itu juga perlu dikaji. 


7. Amal LDII dengan prinsip ini menyelisihi amal muslimin sejak Zaman Nabi Shallallahu 'alaihi 
wasallam sampai saat ini. 


8. Kenyataannya mereka hanya mementingkan MMM, tidak mementingkan keshahihan hadits 


Buktinya dalam buku himpunan mereka ada hadits-hadits dha'if, bahkan maudhu' (palsu). 
Lantas apalah artinya MMM kalau haditsnya tidak shahih karena rawinya tidak tsiqoh misalnya? 
20 


9. Dari siapa 'manqul' ini dimanqul? Kalau memang harus manqul bukankah 'metode manqul' 
itu juga harus manqul?? 


Karena ini justru paling inti. Nur Hasan atau para pengikutnya harus mampu membuktikan 
secara ilmiyah bahwa manqul ini 'dimanqul' dari Nabi, para sahabatnya dan para ulama ahli 
hadits. Kalau ia tidak bisa membuktikannya, berarti ia sendiri yang pertama kali melanggar 
kaidah manqulnya. Kalau ia mau buktikan, maka mustahil bisa dibuktikan, karena seperti yang 
kita lihat dan akan kita lihat - Insya Allah - ternyata manqul ini menyelisihi Nabi, para sahabat, 
dan ulama ahlul hadits. 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


10. Dalam ilmu Mushtholah al Hadits pada bab tahammul wal ada' [menerima dan 
menyampaikan hadits] terdapat cara periwayatan yang diistilahkan dengan al Wijadah. 


Yaitu seseorang mendapatkan sebuah hadits atau kitab dengan tulisan seseorang dengan 
sanadnya 21. Dari sisi periwayatan, al wijadah termasuk munqothi' [terputus sanadnya]22, atau 
mu'allaq [terputus dengan hilangnya rawi dari bawah sanad - penj, mursal terputus dengan 
hilangnya rawi setelah tabi'inj. 


Ibnu ash Sholah mengatakan: 


"Ini termasuk munqothi' dan mursal...", 


ar Rasyid al 'Atthor mengatakan: 


"Al wijadah masuk dalam bab al maqthu' menurut ulama (ahli) periwayatan". 


[Fathul Mughits:3/22j 


Bahkan Ibnu Katsir menganggap ini bukan termasuk periwayatan, katanya: 


"Al Wijadah bukan termasuk bab periwayatan, itu hanyalah menceritakan apa yang ia dapatkan 
dalam sebuah kitab." 


[al Baitsul Hatsits:125j 


Jadi al wijadah ini kalau menurut kaidah M.M.M-nya Nur Hasan tentu tidak terpenuhi 
kategorinya, sehingga tentu tidak boleh bahkan haram mengamalkan ilmu yang diperoleh 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


dengan cara al wijadah. Tetapi maksud saya disini ingin menerangkan pandangan ulama tentang 
mengamalkan ilmu yang didapat dengan al wijadah, ternyata disana ada beberapa pendapat: 


a. Sebagian orang terutama dari kalangan Malikiyah (pengikut madzhab Maliki) melarangnya. 


b. Boleh mengamalkannya, ini pendapat asy Syafi'i dan para pemuka madzhab Syafi'iyyah. 


c. Wajib mengamalkannya ketika dapat rasa percaya pada yang ia temukan. Ini pendapat yang 
dipastikan ahli tahqiq dari madzhab as Syafi'iyyah dalam Ushul Fiqh. 


[lihat Ulumul Hadits karya Ibnu Sholah:87] 


Ibnush Sholah mengatakan tentang pendapat yang ketiga ini: 


"Inilah yang mesti dilakukan di masa-masa akhir ini, karena seandainya pengamalan itu 
tergantung pada periwayatan maka akan tertutuplah pintu pengamalan hadits yang dinukil (dari 
Nabi) karena tidak mungkin terpenuhinya syarat periwayatan padanya." 


[Ulumul Hadits:87] 


Yang beliau maksud adalah hanya al wijadah yang ada sekarang. 


[al Baitsul Hatsits: 126] 


An Nawawi mengatakan: 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


'Itulah yang benar' 


[Tadriburrawi:l/491], 


Demikian pula As Sakhowi juga menguatkan pendapat yang mewajibkan. 


[Fathul Mughits:3/27] 


Ahmad Syakir mengatakan: 


"Yang benar wajib (mengamalkan yang shahih yang diriwayatkan dengan al wijadah)" [al Baitsul 
Hatsits: 126] 


Tentu setelah itu disyaratkan bahwa penulis kitab yang ditemukan (diwijadahi) adalah orang 
yang terpercaya dan amanah dan sanad haditsnya shahih sehingga wajib mengamalkannya. 23 


Ali Hasan mengatakan: 


Itulah yang benar dan tidak bisa terelakkan, seandainya tidak demikian maka ilmu akan terhenti 
dan akan kesulitan mendapatkan kitab, akan tetapi harus ada patokan-patokan ilmiyah yang 
detail yang diterangkan para ulama' dalam hal itu sehingga urusan tetap teratur pada jalannya. 


[Al Baitsul Hatsits:l/368 dengan tahqiqnya]. 


Dengan demikian pendapat yang pertama tidak tepat lebih-lebih di masa ini. 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Diantara yang mendukung kebenaran pendapat yang membolehkan atau mewajibkan adalah 
berikut ini: 


- Nabi bersabda: 


-J\ 3 ] i. 11 1' i. jL- i' 'j 1 i? : ^ n-o l'. J', k ^ -oj TiV j*J ^ ^ o 

IJli iie-lj J tjjj J IIJ J jj J 1 t thj 1 1 ; tja. jj Jli i; jVlj'jjJ 

^£Jiia'. I J 11 5 i l J Jjxo J ? Jl 5 S jjj jI J tjo ^£.1* J J 'i .a.i.3 J jjoj :! 1-^ .J 'i:! 


artinya: "Makhluk mana yang menurut kalian paling ajaib imannya?" 


Mereka mengatakan: "Para malaikat." 


Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan: "Bagaimana mereka tidak beriman sedang 
mereka di sisi Rabb mereka?". 


Merekapun (para sahabat) menyebut para Nabi, 


Nabi Shallallahu 'alaihi wasallampun menjawab: "Bagaimana mereka tidak beriman sedang 
wahyu turun kepada mereka". 


Mereka mengatakan: "Kalau begitu kami?" 


Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Bagaimana kalian tidak beriman sedang aku 
ditengah-tengah kalian." 


Mereka mengatakan : "Maka siapa Wahai Rasulullah?" 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Beliau menjawab: "Orang-orang yang datang setelah kalian, mereka mendapatkan lembaran- 
lembaran lalu mereka beriman dengan apa yang di dalamnya." 24 25 


- Amalan Ibnu Umar, 


Dimana beliau meriwayatkan dari ayahnya dengan al wijadah, al Khatib al Baghdad! dalam 
bukunya [al kifayah:354] meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Nafi, dari Ibnu Umar, 


4. jl ^ i ^ jl 1 I— SJ .UI ij J t _ l' 11 ^ j .suua i /jmJ 1 L>u i ^ I (J jV ^ iAua I i uli jl £ 

'Bahwa beliau mendapatkan pada gagang pedang umar sebuah lembaran (tertulis) 'Tidak ada 
zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari lima, kalau jumlahnya 5 maka zakatnya satu 
kambing jantan...' 


- Perkataan Tabi'in, Abdul Malik bin Habib atau Abu Imran al Jauni26 


Beliau mengatakan: 


"Kami dulu mendengar tentang adanya sebuah lembaran yang terdapat padanya ilmu, maka 
kamipun silih berganti mendatanginya, bagaikan kami mendatangi seorang ahli fiqih. Sampai 
kemudian keluarga az Zubair datang kepada kami disini dan bersama mereka orang-orang 
faqih." 


[Al Kifayah:355 dan Fathul Mughits:3/27] 


Bila seperti ini keadaannya maka seberapa besar faidah sebuah sanad hadits yang sampai ke 
para penulis Kutubus Sittah di masa ini, toh tanpa sanad inipun kita bisa langsung mendapatkan 
buku mereka. Dan kita dapat mengambil langsung hadits-hadits itu darinya, walaupun tanpa 

Blogroll: http://www.salafy.or.id/ March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


melalui sanad 'muttashil musnad mangui' kepada mereka. Dan wajib kita mengamalkannya 
seperti anda lihat keterangan di atas. 


Tidak seperti yang dikatakan Nur Hasan bersama LDIInya bahwa tidak boleh mengamalkanya 
bahkan itu harami! Subhanallah, pembaca melihat ternyata dalil dan para ulama menyelisihi 
mereka, jadi dari mana 'mangulmu' dimangui??! 


Ahmad Syakir mengatakan: 


"Dan kitab-kitab pokok kitab-kitab induk dalam sunnah Nabi dan selainnya, telah mutawatir 
periwayatannya sampai kepada para penulisnya dengan cara a! wijadah. 


Demikian pula berbagai macam buku pokok yang lama yang masih berupa manuskrip yang 
dapat dipercaya, tidak meragukannya kecuali orang yang lalai dari ketelitian makna pada bidang 
riwayat dan a! wijadah atau orang yang membangkang, yang tidak puas dengan hujjah" 


[Al Baitsul Hatsits:128]. 


Oleh karenanya para ulama yang memiliki sanad sampai penulis Kutubus Sittah, tidak 
membanggakan sanad mereka apabila amalannya tidak sesuai dengan Nabi Shallallahu 'alaihi 
wasallam. Bahkan mereka tidak pernah pamer, tidak pula mereka memperalatnya untuk 
kepentingan pribadi atau kelompok, karena mereka tahu hakekat kedudukan sanad pada masa 
ini., berbeda dengan yang tidak tahu sehingga memamerkan, memperalat dan...dan... 


11. Untuk membuktikan benar atau salahnya ajaran mangui; Kita perlu membandingkan ajaran 
LDII dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya. 


Seandainya mangulnya benar maka tentu ajaran LDII akan sama dengan ajaran Nabi dan para 
sahabatnya, kalau ternyata tidak sama maka pastikan bahwa mangui dan ajaran LDII itu salah, 
dan ternyata itulah yang terbukti. 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Berikut ini pokok-pokok ajaran LDII yang berbeda dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya: 

- Dalam hal memahami bai'at dan mengkafirkan yang tidak bai'at. 

- Dalam hal mengkafirkan seorang muslim yang tidak masuk LDII 

- Dalam hal manqul itu sendiri 

- Dalam aturan infaq 

- Menganggap najis selain mereka dari muslimin 

- Menganggap tidak sah sholat dibelakang selain mereka 

- Begitu gampang memvonis seseorang di Neraka padahal dia muslim 

- Menganggap tidak sahnya penguasa muslim jika selain golongannya 

- Dan lain-lain 27 


12. Sanad Nur hasan Ubaidah 28, dalam kitab himpunan susunan LDII pada Kitabush Sholah hal. 
124-125 yang sampai kepada Imam at Tirmidzi pada hadits Asma' wa Shifat Allah, ternyata 
hadits itu adalah hadits lemah. 


Ibnu Hajar mengatakan: 


'"Illah (cacat) hadits itu menurut dua syaikh (al Bukhari dan Muslim). Bukan hanya kesendirian al 
Walid ibnu Muslim (dalam meriwayatkannya), bahkan juga adanya ikhtilaf (perbedaan 
periwayatan para rawinya), idithirab (kegoncangan akibat perbedaan itu), tadlis (sifat tadlis pada 
al Walid ibnu Muslim yaitu mengkaburkan hadits) dan kemungkinan adanya idraj 
(dimasukkannya ucapan selain Nabi pada matan hadits itu." [Fathul Bari, syarah al 
Bukhari:ll/215].). Jadi cacat/'illah/kelemahan hadits itu ada 5 sekaligus, yaitu tafarrud, ikhtilaf, 
idithirab, tadlis dan idraj." 


Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Imam At Tirmidzipun merasakan kejanggalan pada hadits ini, dimana beliau setelah 
menyebutkan hadits ini mengatakan: 'Gharib' (aneh karena adanya tafarrud/kesendirian dalam 
riwayat) 


[Sunan at Tirmidzi:5/497, no:3507] 


Demikian pula banyak para ulama menganggap lemah hadits ini seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu 
Katsir, al Bushiri, Ibnu Hazm, al Albani dan Ibnu Utsaimin. 29. Hadits yang shahih dalam masalah 
ini adalah tanpa perincian penyebutan Asma'ul Husna dan itu diriwayatkan al Bukhari dan 
Muslim 


Kajian keyakinan kedua, bahwa dialah satu-satunya jalan manqul... 


Apa ini bukan kesombongan, kebodohan serta penipuan terhadap umat?!. Karena sampai saat 
ini sanad-sanad hadits itu masih tersebar luas di kalangan tuhllabul iimi, mereka yang belajar 
hadits di Jazirah Arab, Saudi Arabia dan negara-negara tetangganya, di Pakistan, India atau 
Afrika, baik yang belajar orang Indonesia atau selain orang Indonesia, mereka banyak 
mendapatkan Ijazah 30 riwayat Kutubus Sittah dan yang lain termasuk diantaranya adalah 
penulis makalah ini. Kalau dia konsekwen dengan ilmu manqulnya, lantas mengapa dia anggap 
dirinya satu-satunya jalan manqul??!Sehingga kalian - wahai pengikut LDII - mengkafirkan yang 
tidak menuntut ilmu dari kalian, termasuk mereka yang mengambil ilmu dari negara-negara 
Arab dari ulama/syaikh-syaikh yang punya sanad, padahal mereka mendapat sanad, ternyata 
kalian kafirkan juga?!! 


Asy Syaikh al Albani dan murid-muridnya di Yordania, asy Syaikh Abdullah al Qar'awi dan murid- 
muridnya, asy Syaikh Hammad al Anshari dan murid-muridnya di Saudi Arabia, asy syaikh Muqbil 
di Yaman, asy Syaikh Muhammad Dhiya'urrahman al 'Adhami dari India dan murid-muridnya, 
dan masih banyak lagi yang lain tak bisa dihitung. Merekapun punya sanad Kutubus Sittah dan 
selainnya sampai kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, tapi mereka tidak seperti kalian, 
wahai Nur Hasan dan pengikutnya. Mereka tahu apa arti sebuah sanad di masa ini, dan perlu 
diketahui bahwa semua mereka aqidahnya berbeda dengan aqidah kalian, wahai penganut LDII. 
Mana yang benar, wahai orang yang berakal??!! 


B!ogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Sumber: DarusSalaf 31 


Catatan Kaki 


Menurut mereka, berkaitan dengan terhaiang dinding sekarang sudah terhapus. Demikian 
dikabarkan kepada kami meiaiui jaian yang kami percaya. Tapi sungguh aneh, aqidah yang 
sangat inti bahkan menjadi ciri khas keiompok ini bisa berubah-rubah. Demikiankah aqidah?! - 
pen <-> 

ijazah artinya pemberian ijin untuk meriwayatkan hadits misainya saya katakan: 'Saya 
perboiehkan kamu untuk meriwayatkan hadits-hadits yang teiah saya riwayatkan dari guru 
saya'- pen <-> 

Drs imron AM, seiintas mengenai isiam Jama'ah dan ajarannya, Dwi Dinar, Bangii, 1993 hai. 24 
dinukii dari Bahaya LDii hai. 258- pen 

Tafsir at Thabari:5/162-163 

Tafsir ai Qurthubi:6/399 

Tafsir ibnu Katsir 2/130 

Tafsir Adhwa'ui Bayan:2/188 <-> 

iihat puia tafsir-tafsir diatas (yakni tafsir-tafsir yang teiah disebutkan sebeiumnya)-pen <-> 

Cet Ar Risaiah ke 30 Thn. 1417/1997 

Riwayat ibnu Abi Syaibah, ad Daruqhutni ai Baihaqi dan iain-iain 'dishahihkan oieh ai Aibani 
daiam irwaui Ghaiii:8/241, Ahmad Syakir dan iain-iain -pen, iihat perinciannya daiam buku 
khusus membahas masaiah ini berjudui 


4. jLui J ij jl UjUai. 11 11 ji JA J» Ji i i II J 4. jbi 4. jIjj 4. j| jJj 


karya Ahmad bin Umar bin Saiim Bazmui 
ai Kifayah fi 'iimirriwayah:343 
Shahih, HR Bukhari dan Musiim 


Biogroii: http://www.saiafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Riwayat al Bukhari secara Mu'allaq:l/153 dan secara Musnad:9/ll 
al Kifayah :345 

lihat, al Baitsul hatsits:123 dan Fathul mughits:3/ll 

Siyar A'lam an Nubala:14/130 

Min atyabil manhi fi 'ilmil Musthalah:8 

Min Atyabil Manhi fi Ilmil Musthalah:13 -pen <-> 

Lihat Nuzhatun nadzor 

Contoh pada pembahasan terakhir -pen <-> 

al Baitsul Hatsits:125 <-> 

Ulumul hadits:86, Fathul Mughits:3/22 <-> 
al Baitsul Flatsits:127 <-> 

FIR Ahmad, Abu Bakar Ibnu Marduyah, ad Darimi, al Flakim dan Ibu 'Arafah, Ali Flasan 
mengatakan: Cukuplah Fladits itu dalam pandangan saya sebagai Fladits Flasan lighoirihi (bagus 
dengan jalan-jalan yang lain), semua jalannya lemah namun lemahnya tidak terlalu sehingga 
dihasankan dengan seluruh jalan-jalannya. Dan al Flaitsami dalam al Majma:10/65 serta al 
Flafidz dalam al Fath:6/7 cenderung kepada hasannya hadits itu. (al Baitsul Flatsits: 1/369 dengan 
tahqiqnya) 

Maraji': Ad Dho'ifah:647-649, syekh al Albani cenderung kepada lemahnya, Fathul 
Mughits:3/28 ta'liqnya, Al Mustadrak:4/181, musnad Ahmad:4/106, Sunan ad Darimi:2/108, 
Ithaful Maharoh:14/63. Tafsir Ibnu Katsir:l/44 Al Baqarah:4- pen 

Beliau adalah seorang Tabi'in yang Tsiqoh (terpercaya) seperti kata al Flafidz Ibnu Flajar dalam 
at Taqrib:621 

perincian masalah-masalah ini sebagiannya telah kami jelaskan dalam makalah yang lain, dan 
yang belum akan menyusul insyaallah, tunggulah saatnya!! -pen 

Seputar sanad Nur Flasan atau Ijazah haditsnya ini banyak cerita unik di kalangan LDII, konon 
hadits-haditsnya hilang waktu naik becak, yang disampaikan kepada pengikutnya hanya 6.-pen 


lihat al Qowa'idul Mutsla:18 dengan catatan kaki Asyraf Abdul Maqshud <-> 

Bukan ijazah tamat sekolah, tapi ini istilah khusus dalam ilmu riwayat hadits. Yaitu ijin dari 


syekh untuk meriwayatkan hadits - pen 
Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Dikutip dari tulisan al Ustadz Qomar Zainuddin, Lc, pimpinan Pondok Pesantren DaruI Atsar, 
Kedu, Temanggung serta Pimred Majalah Asy Syariah. Judul asli Antara Al Qur'an, Al Hadits dan 
'Manpul' 


Kekeliruan dalam memahami ‘Sanad’ (2/2) 

Dalil-dalil Manqul LDII 

Disini akan kami sebutkan dalil-dalil mereka dalam hal manqul dan akan kami jelaskan 
kedudukan dalil atau pemahaman dari dalil itu - Insya Allah - . 

Diantara dalil mereka: 

Pertama, 

Firman Allah Ta’ala: 

k ja odija lili , jaj ^j| _ VjUj jl ^ 

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak secepat- 
cepatnya (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya 
(di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai 
membacanya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, atas tanggungan kamilah 
penjelasannya. 

[Al Qiyamah: 16-19] 

dUI (ji (jk^)^k (Jjkir’i Vj 

“Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Quran sebelum disempurnakan 
mewahyukannya kepadamu.” 

[Thaha:114] 

Kajian tafsir ayat ini 

Ibnu Katsir mengatakan: firman Allah 

...jJl ‘-jUtiJu 


seperti firman Allah dalam surat (al Qiyamah) 
Blogroll: http://www.salafy.or.id/ 


March 3rd,2014 




IbnuMajah 1-1000 


(jj jiil i_Jo .. 

terdapat riwayat dalam kitab Ash Shahih dari Ibnu Abbas, bahwa beliau mengatakan: 

“Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengalami usaha yang payah dalam 
menghafal wahyu, sehingga beliau menggerak-gerakkan lidahnya (untuk menghafal- 
pent), maka Allah turunkan ayat ini. Yakni bahwa Nabi dulu, jika datang kepada beliau 
Malaikat Jibril dengan wah 5 m maka setiap kali Jibril mengucapkan satu ayat Nabi 
menirukannya karena semangatnya untuk menghafal, maka Allah bimbing kepada yang 
lebih mudah dan ringan supaya tidak berat baginya, sehingga Allah berfirman (yang 
artinya): 

“Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak secepat- 
cepatnya (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya 
(di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya” 

Yakni, Kami jadikan itu hafal di dadamu, lalu kamu (nanti) bacakan kepada umat 
manusia dan kamu tidak akan lupa sedikitpun. 

“Apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, atas 
tanggungan kamilah penjelasannya”. 

Dan dalam ayat ini, Allah berfirman(artinya) : 

“Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Quran sebelum disempurnakan 
mewahyukannya kepadamu”. 

Yakni diamlah kamu dan dengarkan, jika malaikat selesai membacakannya kepadamu 
maka bacalah selelahnya ... 

[Tafsir Ibnu Katsir : 3/175]. 

Jadi ayat ini menerangkan bagaimana Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menerima wahyu 
dan bahwa nabi disuruh membaca setelah bacaannya Jibril. Namun orang-orang LDII 
menyimpulkan bahwa kalau begitu harus manqul dalam belajar, kalau tidak maka tidak 
sah. Pertanyaan kami, mana yang mengatakan bahwa jika tidak demikian, maka tidak 
sah?? Bahkan sampai dianggap kafir??. 

Lalu seandainya cara de miki an itu wajib tentu Nabi akan praktekkan kepada semua 
orang, tapi ternyata tidak, buktinya surat-menyurat Nabi dengan para raja. Kemudian 
tentu para Sahabat juga akan mengikutinya, tapi ternyata tidak buktinya surat menyurat 
mereka -. Lihat pula bagaimana ulama mengambil pelajaran dari ayat itu. 

As Sa’dy mengatakan: 

“Dalam ayat ini ada adab menuntut ilmu agar seorang murid jangan memotong guru 
dalam masalah yang sedang dia mulai terangkan, lalu jika guru selesai maka baru ia 
bertanya yang belum paham. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Demikian pula jika di awal penjelasan ada yang mengharuskan untuk dibantah atau 
dinilai baik, maka jangan langsung dibantah atau dinyatakan diterima sampai ia selesai 
menjelaskannya, supaya jelas yang benar dan yang salah ...” 

[Tafsir as Sa'dy : 899, lihat pula hal. 514]. 

Tidak ada faidah yang diambil dari ayat itu bahwa ilmu itu wajib manqul, dimana kalian 
dari penjelasan ulama tafsir, justru kalian tafsiri dari diri kalian sendiri !??. 

Kedua, 

Firman Allah Ta’ala: 

ji iSlilji (JS jlyallj jj-aJlj (jl t-a i_iaj 

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya 
sesungguhnya pendengaran, pengelihatan, dan hati seluruhnya itu akan ditanya 
tentangnya” [al Isra: 3 6] 

Kajian Tafsir ayat ini 

Qatadah mengatakan: “Jangan kamu katakan bahwa kamu melihat sementara kamu tidak 
melihat, mendengar sementara kamu tidak mendengar, mengetahui sementara kamu tidak 
mengetahui karena Allah akan bertanya kepadamu tentang itu semua.” Ibnu Katsir 
mengatakan: “Kandungan tafsir yang mereka (para ulama) sebutkan adalah bahwa Allah 
melarang untuk berbicara tanpa ilmu bahkan sekedar dengan sangkaan yang itu hanyalah 
perkiraan dan khayalan [Tafsir Ibnu Katsir:3/43] demi ki an tafsir para ulama. Maka dari 
sisi mana dan atas dasar tafsir siapa ayat ini sebagai dasar sistem manqul ala LDII ??? 
Sementara para ulama’ tidak kenal sama sekali sistem manqul seperti itu. 

Ketiga, 

Ikki .la i l i < ji j j ji ja Jl i Jl i (> 

‘Barangsiapa membaca/mengartikan Al Quran dengan pendapatnya sendiri (tanpa 
manqul), walaupun benar maka sungguh-sungguh hukumnya tetap salah (HR Abu Daud) 
2 

Arti yang benar lebih umum dari pada itu mencakup menafsiri al Quran. Ubaidullah al 
Mubarakfuri mengatakan: Yakni, berbicara tentang lafadznya, bacaanya, maknanya dan 
kandungannya. 

[Mir'atul mafatif syarh Misykatul Mashabih: 1/330]-pen] 

Kajian hadits ini 

Hadits ini lemah, diriwayatkan oleh Abu Dawud [Kitabul 'Ilm:4/43], Tirmidzi [5/184], 
Nasa’i [Sunan Kubra kitab Fadhailul Quran:5/31], Ibnu Jarir at Thabari [dalam 
tafsirnya: 1/25]. Semuanya melalui jalan (sanad yang sampai kepada) Suhail bin Mihran 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


bin Abi Hazm al Qutha’i. - Dari Abu ‘Imran (Abdul Malik bin Habib) al Jauni, dari 
Jundab dari Nabi Shallallahu ‘alathi wasallam bahwa Nabi mengatakan:.. .(hadits 
tersebut) 

Hadist tersebut ‘illahnya pada Suhail bin Mihran bin Abi Hazm al Qutha’i. Imam Ahmad, 
Ibnu Ma’in, al Bukhari dan yang lain mencaeatnya (Tahdzibut tahdzib:4/261) dan Ibnu 
Hajar mengatakan: Dha’if (lemah). (Taqribut tahdzib:421). Demikian, sanad hadits ini 
lemah karena ada seorang rawi yang dha’if. 

Asy syekh al Albani mengatakan tentang hadits ini: Dha’if [Dha'if Sunan Abu 
Dawud:3652, hal.294 dan Miyskatul Mashabih, no:235], al Baihaqi mengatakan: Pada 
hadits ini ada kritikan [Aunul Ma'bud: 10/85]. 

Keempat, 

jLj Jl ij/i uJut-ji i Jl S 

‘Barangsiapa membaca Al Quran tanpa berilmu atau manqul maka hendaknya menempati 
tempat duduknya di neraka’ (HR Tirmidzi) - 

Terjemah yang benar bukanlah membaca bahkan lebih umum dari pada itu termasuk 
menafsiri atau menerjemahkannya, lihat al Kifayah fi ‘Ilmirriwayah:343-pen. 

Kajian hadits ini 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud: [kitabul Ilm ], At Tirmidzi: 5/183 dan beliau 
mengatakan: “Hasan Shahih”, AnNasa’i dalam Sunan al Kubra : [kitab Fadhailil 
Quran:5/31], Ahmad 1/233, 323, 293 - , 327 dan ad Darimi dalam Musnadnya : 1/76, 
tetapi dengan matan yang lain. Dan Ibnu Jarir at Thabari dalam Tafsirnya: 1/34, semuanya 
melalui jalan Abdul A’la dari Said bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas. Dari Nabi Shallallahu 
‘alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan:....(hadits tersebut). Abdul A’la dalam sanad 
tersebut adalah Ats Tsa’labi, Ibnu Hajar mengatakan: “Shaduqun Yahim, yakni 
hafalannya tidak begitu kuat dan suka keliru.” 

Hadits ini diriwayatkan juga secara mauquf yakni hanya sampai kepada Ibnu Abbas, 
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari dua jalan: 

Yang pertama: Dari Muhammad bin Humaid dari al hakam bin Bas 5 dr dari ‘Amr bin Qois 
al Mula’i dari Abdul a’la dengan sanad tersebut di atas tapi sampai kepada Ibnu Abbas 
saja. 

Yang Kedua: Dari Ibnu Humaid dari Jarh, dari Laits, dari Bakr, dari Said bin Jubah dari 
Ibnu Abbas. 

Ibnu Hajar mengatakan: Ibnul Qhotton menshahihkannya [An Nukatudhiraf: 4/423]. 

Asy Syekh al Albani mendhaifkannya dalam Misykatul Mashabih [No:234 Juz: 1/79]. 
Lalu saya dapati beliau mentakhrij hadits ini panjang lebar yang berakhir dengan 
kesimpulan Dha’if dan membantah yang menshahihkannya dalam kitabnya Silsilah al 
Ahadits Adh Dhaifah : 4/265, no:1783 , silahkan dilihat. 

Blogroll: http://www.salafv.or.id/ March 3rd,2014 






IbnuMajah 1-1000 


Demikian derajat hadits ini, seandainyapun shahih, maka bukan artinya harus manqul 
seperti dipahami dan diterjemahkan demikian oleh LDII, tidak ada kata manqul dari tidak 
mengandung makna manqul sama sekali. 

Arti yang benar pada hadits pertama (dengan pendapatnya) dan pada hadits kedua (tanpa 
ilmu) tetapi mereka menafsirinya dengan tanpa manqul, bukankah ini manipulasi makna 
hadits. Kalau begitu apa sebetulnya makna hadits itu bila shahih, untuk itu kami akan 
nukilkan penjelasan ulama. 

Dalam kitab Aunul Ma’bud, Syarah Sunan Abu Dawud disebutkan: 

“(dengan ra’yunya/pendapatnya) yakni sekedar dengan akalnya dan dari dirinya sendiri 
tanpa meneliti ucapan para Imam dari ulama ahli bahasa Arab yang tidak sesuai dengan 
kaidah syar’i 5 ^ah, bahkan dia sesuaikan dengan akalnya, padahal (pemahaman terhadap 
ayat atau maknanya) tergantung pada naqli.” 

[10/85] 

Al Baihaqi mengatakan: 

“Jika hadits ini shahih, maka Nabi memaksudkan -wallahu a’lam- pendapat akal yang 
lebih dominan di qalbunya tanpa dalil yang mendukungnya. Adapun pendapat yang 
didukung oleh dalil maka boleh. Beliau juga mengatakan, bisa jadi maksudnya orang 
yang mengatakan dengan pendapat akalnya tanpa mengetahui prinsip-prinsip ilmu dan 
cabang-cabangnya” 

[idem]. Makanya, kami nasehatkan jangan terkungkung pada kitab himpunan saja, lihat 
buku ulama, syarah kutub sittah dari ulama, bukan syarah ‘paku bumi’ dan imam LDII 
saja. Para ulama yang mensyarah Kutubus Sittah itu, mereka punya sanad sampai ke Nabi 
Shallallahu ‘alaihi wasallam dan sanadnya lebih tinggi dan lebih shahih - Insya Allah -. 

Dengan demikian ra’yu itu ada dua macam: 

1. Ra’yu yang sesuai dengan bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan Al Quran 
dan As Sunnah dengan memperhatikan seluruh syarat-syarat tafsir. Maka menafsiri al 
quran dengan itu boleh. 

2. Ra’yu tidak sesuai dengan aturan bahasa Arab, tidak sesuai dengan dalil syar’i serta 
tidak memenuhi syarat-syarat tafsir, maka ini tidak boleh [At Tafsir wal 
Mufassirun: 1/264] 

Ibnu Qoyyim juga membagi ra’yu menjadi dua, yang terpuji dan yang tercela -. Dan 
terakhir simaklah ucapan An Naisaburi: 

“Tidak boleh hadits ini dimaksudkan bahwa; Jangan sampai seorangpun mengatakan 
pada Al Quran kecuah apa yang ia dengar (yaitu manqul dalam istilah LDII-pent)”. 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Karena para Sahabat mereka telah menafsirkan Al Quran dan mereka berselisih pendapat 
pada beberapa masalah dan tidaklah semua yang mereka katakan itu mereka dengar dari 
Rasul Shallallahu ‘alaihi wasallam... 

[Mir'atul Mafatih: 1/330]. 

Bukankah ini pukulan telak buat kalian wahai para pengikut LDII?! Sungguh tafsir kalian 
sangat bertentangan dengan ulama’. Maka benar apa yang dikatakan Ibnu Taimiyyah 
bahwa ahli bid’ah berhujjah dengan sebuah dalil, padahal dalil itu menghujat mereka. 

Kelima, 

Jl J id J j J (Ja ^ i* ^ ^ ^ joi J 3^^ J (Ja ^ i* ^ S-’d ^ ■! ■! LiS?! (J.U. J 

\j\^ J1 J 1^ -ot II i 

Umat ini sesaat akan mengamalkan berdasarkan kitab Allah kemudian sesaat 
mengamalkan berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, kemudian setelah 
itu mengerjakan dengan pendapatnya maka jika mereka mengamalkan dengan pendapat 
mereka sesat. [HR Abu Ya'la] 

Kajian hadits ini 

Hadits ini lemah, diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam Jami’ Bayanil Ilm wa Fadhlihi 
no:1998, 1999, dari sahabat Abu Hurairah, Abui Aysbal mengatakan: “Diriwayatkan oleh 
Abu Ya’la dalam Musnadnya: 10/240 no:5856" dan Al Khatib meriwayatkan dari 
jalannya dalam kitab Al Faqih wal Mutafaqqih:2/179, kata beliau: 

“Telah mengkhabarkan kepada kami al Hudzail bin Ibrahim al Jummani, ia mengatakan: 
Telah mengkhabarkan kepada kami Utsman bin Abdurrahman dengannya”. 

Sanad ini lemah sekali. Utsman bin Abdurrahman az Zuhri al Waqqoshi disepakati, 
bahwa haditsnya dibuang bahkan Ibnu Ma’in menganggapnya pemalsu hadits de miki an 
pula dikatakan oleh al Haitsami dalam al Majma’:l/179. 

Ada mutaba’ah (dukungan) buat Utsman bin Abdurrahman yaitu dari Hammad bin 
Yahya al Abah, Ibnu Hajar mengatakan: “Hafalannya kurang kuat dan suka keliru”, 
diriwayatkan pula oleh al Khatib dalam Al Faqih wal Mutafaqqih :2/179 dari dua jalan 
melalui Jubarah. 

Dan disana ada ‘illah (kelemahan lain) yaitu lemahnya Jubarah Ibnu al Mughallis. Jadi 
hadits itu dengan dua jalannya tetap tidak shahih Wallahu a’lam - 

Ibnu Abdil Bar mengatakan: 

“Ulama berbeda pendapat dalam hal Ra’yu yang tercela tersebut, sebagian kelompok 
mengatakan: Ra’yu yang tercela adalah bid’ah yang menyelisihi sunnah dalam hal 
aqidah, serta yang lain -mereka adalah mayoritas ahlul ilmi- mengatakan: Adalah 
berbicara dalam hukum syari’at agama dengan sekedar anggapan baik dan prasangka.” 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


[lihat selengkapnya dalam Jami Bayanil Ilm wa Fadhlihi:2/1052,1054]. 

Demikian pendapat ulama tentang ra’yu yang dimaksud tidak satupun menafsirinya 
‘tidak manqul’. 

[lihat pula kitab Mir'atul Mafatih] 

Keenam, 

^ j ^ ijAa ^-ajoi Jj ^ j ^ ^-ajoi Jj J 

‘Kalian mendengar dan akan didengarkan dari kalian dan akan didengarkan dari orang 
yang mendengarkan dari kalian’ 

Kajian hadits ini 

Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud: 3659, Ahmad: 1/321, Ibnu Hibban: 1/263 Al 
Hakim: 195 al Khatib dalam Syaraf Ashabul Hadits dan Ar Ramahurmuzi dalam 
Muhadditsul Fashil:92, semuanya melalui jalan Al A’masy dari Abdullah bin Abdullah ar 
Razi, dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa 
beliau mengatakan ... .(Hadits itu)... Diriwayatkan pula melalui jalan lain oleh Al Khatib 
dalam Syarof Ashabul Hadits dan Ar Ramahurmuzi dalam Muhadditsul Fashil:91, Al 
Bazzar dan At Tabrani. [lihat perineiannya dalam Silsilah al Ahadits Ash Shahihah, 
no:1784] 

Al Hakim mengatakan: 

“Shahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dan tidak diriwayatkan oleh keduanya, 
tidak ada ‘iilah padanya ” 

[Ithaful Maharah:7/192] 

Dan penshahihannya ini disetujui oleh Adz Dzahabi. Namun Asy Syaikh al Albani tidak 
setuju bila dikatakan sesuai dengan syarat al Bukhari dan Muslim, karena Abdullah bin 
Abdullah bukan merupakan rawi Bukhari dan Muslim, namun hadits itu tetap Shahih 
sedang al ‘Ala’i menghasankannya. 

[lihat Shahih Sunan Abu Dawud:3659 dan Ash Shahihah: 1784] 

Demikian derajat hadits itu, tapi dimanakah yang menunjukan bahwa musnad muttashil 
lebih-lebih ‘manqul’ ala LDII itu syarat sahnya ilmu?! Bukankah yang namanya syarat di 
dalam ilmu Ushul Fiqih artinya ‘Bila syarat sesuatu tidak terpenuhi maka sesuatu itu 
tidak sah’.!!?? 

Manakah dalam hadits itu yang menunjukan bahwa bila tidak manqul maka ilmu itu tidak 
sah. Hadits itu hanya berisi anjuran atau perintah untuk menyampaikan, tidak terdapat 
padanya syarat sahnya ilmu itu harus dengan manqul, oleh karenaya Abu Dawud 
memberikan judul pada hadits ini ‘Bab Keutamaan Menyebarkan Ilmu’. Dan para ulama 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 




IbnuMajah 1-1000 


tidak memahami hadits ini seperti pemahaman LDII buktinya Abu Dawud Ibnu Hibban al 
Hakim dan ulama yang kita sebut di atas, tidak ada yang berpemahaman seperti LDII. 

Ketujuh, 

pLi U J15 J jU ^ V' u -SI i> V' 

‘Isnad/sanad itu termasuk dari agama kalaulah bukan karena sanad tentu sembarang 
orang akan mengatakan semaunya’. 

Kajian atsar ini 

Ini adalah ucapan Abdullah Ibnul Mubarak diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam 
Muqoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 dan ar Ramahurmuzi dalam al Muhadditsul 
Fashil:96 dan al Khotib dalam Syaraf Ashhabul Hadits. 

Mereka menganggap ucapan itu sebagai dasar teori manqul, ini tentu tidak sesuai dengan 
nash ucapan Ibnul Mubarak itu sendiri. Ucapan itu menerangkan keutamaan sanad dan 
sanad itu lebih umum dari pengertian manqul ala LDII di antara sanad adalah Al 
Mukatabah seperti yang kami terangkan di atas. Dan tidak mengandung sama sekali 
keharusan untuk manqul, juga tidak ada larangan mengambil ilmu tanpa manqul, 
demi ki an pula beliau ucapkan kata-kata ini di zaman behau dan beliau meninggal pada 
tahun 181 H. Berbeda keadaannya dengan keadaan sekarang, oleh karenanya kita dapati 
para ulama mengatakan bahwa mengamalkan ilmu yang diambil dengan al wijadah, 
padahal itu tidak sekuat al Mukatabah wajib sebagaimana perincian dalam bahasan al 
wijadah di atas. 

Kedelapan, 

1^2 IjAil J i (j Jj ^ 11 ljk j 

‘Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian 
mengambil agama kalian.’ 

Kajian atsar ini 

Ini adalah ucapan Muhammd bin Sirin diriwayatkan Imam Muslim dalam Muqoddimah 
Shahihnya:26, 1/44 Atsar (ucapan Tabi’in) ini mengandung bagaimana memilih guru 
agama yaitu memilih yang baik yang sesuai dengan sunnah Nabi, dan tidak sama sekali 
mengandung keharusan untuk manqul serta tidak ada di dalamnya larangan mengambil 
ilmu tanpa manqul. 

Kesimpulan 

Demikian dalil-dalil mereka, semuanya tidak tepat sebagai dalil. Adapun ayat Al Quran 
mereka tafsiri dari diri mereka sendiri, berbeda dengan ulama tafsir, makanya mereka 
tidak menyebutkan referensi tafsir dalam menerangkan ayat-ayat itu. Nah, bukankah ini 
artinya menafsiri Al Quran dengan ra’yu ?!! Mereka menuduh orang lain bicara hal 
agama dengan ra’yu, ternyata justru diri merekalah yang melakukannya ?!! 

Blogroll: http://www.salafv.or.id/ March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


Dalil-dalil yang kalian pakai untuk menyerang selain golongan kalian justru itu senjata 
makan tuan dan bumerang bagi kalian sendiri. Kalian mengharuskan manqul dan 
melarang dengan ra’yu, pada kenyataarmya bahkan kalianlah yang memakai ra’yu dalam 
agama ini, dimana kalian tafsirkan ayat dan hadits semau kalian dan tidak sesuai dengan 
pemahaman ulama. Dan kalau mereka (LDII) mengkafirkan seseorang yang mereka 
anggap pakai ra’yu, tidakkah vonis kafir itu juga mengenai mereka sendiri?! Karena 
mereka juga pakai ra’yu. Ingat ketika kau vonis kafir seseorang dan kau tunjuk dengan 
jari telunjukmu bukankah 4 jarimu menunjuk pada dirimu sendiri.?! 

Saya tidak mengkafirkan kalian, namun saya hanya ingin mengingatkan bahayanya 
mengkafirkan seseorang, yang bisa jadi vonis kekafiran itu justru akan kembali kepada 
dirinya sendiri seperti dalam hadits Nabi 

4 J dl J .la i J il£ l j -U .iV Jl S U J 

“Barangsiapa mengatakan kepada Saudaranya : Wahai orang kafir maka (hukum) 
tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya” [HR Bukhari dan Muslim...] 

Adapun dalil dari hadits maka sebagiannya shahih dan sebagiannya dha’if dan semuanya 
mereka pahami dengan pemahaman yang salah, sehingga menjadi bumerang buat mereka 
sendiri. Terakhir dalil dari ucapan para ulama yang lagi-lagi mereka tafsiri sesuai 
kepentingan mereka. Kalaupun seandainya maksud ulama itu sesuai dengan maksud 
mereka -dan itu tidak mungkin- maka ucapan ulama bukan hujjah! Hujjah itu Kitabullah 
dan Sunnah Nabi-Nya Shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Contoh Hadits-Hadits Dha’if dan Maudhu’ (yang ada dalam kitab 
mereka) 

Sekilas saya melihat buku ‘Himpunan’ susunan LDII Kitabush Sholah maka saya dapati 
beberapa hadits dha’if, bahkan ada yang maudhu’ diantaranya: 

J J. £l I jy J 11 


“Bacalah pada mayit-mayit kalian surat Yasin” hal. 147. 

Hadits ini Riwayat Abu Dawud Ibnu Majah dan lain-lain, didalamnya terdapat tiga cacat: 

- Kemajhulan (tidak ada rekomendasi/komentar dari ulama ahli hadits) rawinya yang 
bernama Abu Utsman. 

- Kemajhulan ayahnya. 

- Idlthirab (kegoncangan pada sanadnya) 

Hadit ini didha’ifkan oleh Ibnul Qhaththan, Ad Daruqhuthni dan Al Albani. Lihat 
perinciannya dalam Irwa’ul Ghalil karya al Albani hadits no:688. 

... < J G J® ^ i y J J ^ 1 J i J 1 (j.0 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 



IbnuMajah 1-1000 


“Barangsiapa yang membaca Y asin dalam satu malam maka di pagi harinya dalam 
keadaan diampuni dosanya”, Kitabush shalah, hal. 146. Asy Syaikh al Albani 
mendho’ifkannya dalam Dha’iful Jami’:5787. 

J IJ i (j.0 tlil^ jjii £. (jljS Jl sdlj i jl ja J 4il i_jj £ 

“Barangsiapa yang membaca Y asin maka Allah tuliskan dengan membacanya sama 
dengan membaca Al Quran 10 kali”, hal. 146. 

Asy Syekh al Albani mengatakan: Maudhu’ (palsu) karena ada rawi yang bernama Harun 
Abi Muhammad, azd Dzahabi menuduhnya sebagai pendusta - 

ejjJa il dl .3 j J .c. J J ^ 11 (Jl 3 jJa ii 111 

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bila berbuka membaca Allahumma laka 
shumtu.., Kitabush shalah hal. 134. 

Hadits ini Riwayat Abu Dawud, mursal dan mursal termasuk dha’if. Mursal karena 
Muadz bin Zuhrah bukan sahabat, lalu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi 
wasallam..., bahkan dia juga tergolong majhul. [lihat perinciannya dalam Irwa'ul Ghalil 
no:919], asy syekh al Albani mengatakan: “Dha’if’. Mana persyaratan Musnad Muttashil 
(MM) di hadits ini dan hadits setelahnya wahai kaum LDII?! 

Hadits khutbah Jum’ah hal 104 dan seterusnya, dari riwayat Abu ‘Ubaidah dari Abdullah 
bin Mas’ud, ternyata lemah, karena sanadnya terputus antara keduanya, dimana Abu 
Ubaidah tidak mendengar dari Abdullah bin Mas’ud. 

Anehnya mereka sendiri menyebutkan ucapan Abu Abdurrahman/hnam An Nasa’i dalam 
hal ini, lalu mengapa mereka tetap memakai hadits itu?! Lihat hal. 105 : li'J j 
(i’asaN nA) namharrudbA ubA“ .. .'j j -j' i> j -j -c- j -j' (>=>-j 
mengatakan: Abu Ubaidah tidak mendengar hadits dari ayahnya (Ibnu Mas’ud) 
sedikitpun” 

Demikian pula hadits Asma wa Sifat pada hal. 124 dan kita sudah terangkan sisi 
kelemahannya diatas. 

Perlu dikaji kembali bahwa syarat shahihnya hadits ada lima sebagaimana penjelasan 
pada halaman 4, sehingga tidak cukup dengan musnad atau muttashil saja, dan betapa 
banyak hadits yang musnad atau muttashil tapi dha’if atau bahkan maudhu’!! 

Demikian sekilas kami melihat dan hanya dalam Kitabus Shalat, bagaimana bila 
seseorang benar-benar meneliti satu-persatu dan pada semua kitab himpunan mereka. - 

Wallahul musta’an 

Sumber DarusSalaf 


Blogroll: http://www.salafv.or.id/ 


March 3rd,2014 




